Tarjamah 


Sunan 
An Nasaiy 


Oleh: 
Ustadz Bey Arifin 
Yunus AlrAl Muhdhor 


PENERBIT : CV. ASY SYIFA - SEMARANG 


Judul Asli: 


Diterjemahkan dari buku asli berjudul: 

SUNAN AN NASA!IY VII 
Penyusun : Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa'iy 
Judul Terjemah — : Terjemah Sunan An Nasa'iy Jilid IV 
Penterjemah : H. Bey Arifin | 

Yunus Ali Al Muhdhor 


Dra. Ummu Maslamah Rayes 


- Diterbitkan oleh : Penerbit CV. Asy Syifa' Semarang 

Jl. Puri Anjasmoro Blok A2 No 14 - 15 

Telp. 605062 - 605063 - 605121 Semarang 50144 
- Cetakan Pertama : Agustus 1993 


- Khad Arab : Moh Djamhari 
- Setting isi : Y. Hartati 
- Lay out isi : Alim Zainuddin 
- Editor : Ashari 
Drs. Infam Fadholi 


- Design cover : Pro Graphic Studio 
- All right reserver 


SEKAPUR SIRIH 


Al Our'an dan Sunnah merupakan kerangka pedoman mutlak 
Islam, ditambah Ijma' dan Oias sebagai pelengkap. Petunjuk Al Our'an 
tertuju kepada semua manusia sebagai makhluk individu yang men- 
cakup dimensi spiritual, moral, akal, estetis dan fisis dari kepribadian 
manusia. Dan petunjuk Al Our'an kepada manusia sebagai makhluk so- 
sial mencakup aspek tingkah laku sosial, ekonomi, politik, budaya, 
hukum, bernegara dan lain-lain. Semua konsep agama yang diketengah- 
kan oleh Al Our'an didasarkan pada penyembahan kepada satu Tuhan, 
yaitu Allah yang Maha Esa dan yang tak bersekutu bagiNya. 

Al Our'an memberikan garis-garis pedoman dan prinsip-prinsip un- 
tuk semua aktivitas hidup manusia dalam suatu kerangka yang global. 
Garis-garis pedoman, prinsip-prinsip dan kerangka teoritis atau textual 
ini diberi kerangka operasional oleh Rasul Muhammad saw. Rasulullah 
saw adalah penterjemah aturan tingkah laku dan kerangka teoritis Al 
Our'an kedalam amalan praktis. Maka sunnah atau perbuatan, perkata- 
an dan sikap diamnya Rasulullah saw adalah protret Islam yang di- 
praktekkan. Dan itulah Islam yang utuh, lengkap dan sempurna. 

Maka, dalam upaya memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip 
Al Our'an Sunnah Rasul memainkan peranan yang sangat penting, dan 
ini berarti kitab ''Sunnah An Nasa'i” yang disusun oleh Abu Abdur 
Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Baher bin Sunan bin Dinar An 
Nasa'i, juga memegang peranan yang penting, meskipun Rasul sudah 
lama tiada, namun pengejawantahannya terhadap nilai-nilai Al Our'an 
terasa masih segar dalam ingatan kita yang terkemas dalam susunan 
kitab hadits ''Sunan An Nasa'i” yang kini terjemahannya kedalam ba- 


. hasa Indonesia sudah hadir dihadapan kita, meski karakter bahasa asli- 


nya yakni bahasa Arab berbeda dengan bahasa kita, setidaknya suguhan 
kitab terjemahan masih bisa dikatagorikan mempunyai andil dalam me- 
neropong masyarakat Madinah yang diperankan oleh Rasul dan para sa- 
habatnya untuk direnungkan dan dirumuskan kembali dalam praktisi 
hukum masa kini dan masa mendatang sebagai masyarakat percontoh- 
an. 


iii 


Seiring dengan nama kitab aslinya, kata ”'Sunan”' sendiri berarti 
"jalan atau arah yang tepat.” Jadi ''Sunan An Nasa'i” adalah arah atau 
jalan yang ditulis An Nasa'i untuk memperkenalkan Rasul sebagai te- 
ladan dan masyarakat Madinah (kata Rasul) sebagai masyarakat per- 
contohan. 

Sunnah Rasul adalah sebuah contoh Islam dalam perbuatan. De- 
ngan begitu study tentang sunnah sangat diperlukan demi pemahaman 
yang benar akan Al Our'an. Mengingat banyak wahyu Al Our'an yang 
diturunkan sesuai dengan keadaan yang terjadi pada waktu itu, maka 
untuk memahaminya kita harus memiliki pengetahuan tentang kehidup- 
an Rasul yang sesungguhnya dan lingkungan tempat beliau berada. Ka- 
rena itu Sunnah menjadi satu-satunya penjelasan tentang isi Al Our'an. 
Keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini berarti ''Sunan An 
Nasa'i'' kembali berperan. 

Semoga diawal abad ke 15 Hijriah ini, kita dapat memahami kem- 
bali kesempurnaan nilai Islam dengan berbekal keteladanan Rasul yang 
tertuang dalam kitab terjemahan ”'Sunan An Nasa'i” dan mengantarkan 
kita kepada titik balik yang positip dalam Khazanah Islam. 


Kebondalem, 21 September 1992 
Bey Arifin 


Yunus Ali Al Muhdhor 
Dra. Ummu Masiamah Rayes 


Daftar Isi 


hal. 
Sekapur Sirih ................. ba TABANAN An Hn AAN an iii 
Daftar isi ...... Aa an NN NUN NN Nan Naa v 
KITAB SUMPAH DAN NADZAR 
1. Bersumpah dengan kalimat: ” Demi Dzat yang membalik hati” . 1 
2. Bersumpah dengan kalimat: ''Demi kemuliaan Allah? ......., 2 
3. Larangan bersumpah dengan selain nama Allah .............. 3 
4. Bersumpah dengan nama Bapak .............cccoocoo.. “4 
$, Bersumpah dengan nama Ibu .......coooococooooooooocoooo.. 5 
6. Bersumpah dengan agama non Islam ....................... 6 
7. Bersumpah dengan persaksian keluar dari Islam ............. 7 
8. Bersumpah dengan menyebut ka'bah ............coococoo.. 7 
9. Bersumpah dengan nama berhala ......................... 8 
10. Bersumpah dengan nama berhala Al Latta........... Sa ae 8 
li. Bersumpah dengan nama berhala Al Tana dan Uzza .......... 9 
12. Melaksanakan sumpah ............... Bistaataala Biota sa aan 1 
13. Orang yang bersumpah atas sesuatu kemudian ia melihat se- 
suatu yang lebih baik dari padanya .......... ANN NN 11 
14. Membayar kifarat sumpah sebelum melanggarnya ........... 12 
15. Membayar kifarat setelah melanggar sumpah ............... 14 
16. Bersumpah menyedekahkan sesuatu yang tidak dipunyai ..... 17 
17. Sumpah yang diikuti dengan ucapan ?'Insya Allah” ......... 18 
18. Bersumpah dalam hati .............ooooooWWW. “18 
19. Mengharamkan apa yang dihalaikan Allah ......... sa amece 19 
20. Bila seseorang bersumpah untuk tidak memakan lauk-pauk, 
tetapi kemudian ia memakan roti dengan cuka ....... swenaan 21 
21. Bersumpah dan berdusta bagi yang tidak mengi'tikadkan sum- 
pahnya dengan hatinya ............ ena Ma Kana 21 
22. Omong kosong dan kebohongan .................cocoo.. 22 
23. Larangan bernadzZar ............. io... Dejan Bana 23 


24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 


36. 
37. 


38. 
39. 


40. 


Nadzar tidak dapat memajukan takdir atau menundanya Walau 24 


Nadzar yang diucapkan oleh orang bakhil .................. 25 
Nadzar akan ta'at ..........cococooooooooooooooooooo.. 25 
Nadzar yang tidak dimaksudkan untuk mencari ridha Allah .. 27 


Bernadzar hendak menyedekahkan sesuatu yang tidak dipu- 


NYALI sc oooomoooo#omooooococo oo. 28 
Seseorang yang bernadzar hendak berjalan bila pergi ke Baitul- 

Jah sanbiowa AN AN DT TE KA PKN TE NT 29 
Bila seorang manjia Gerakan hendak berjalan dengan kaki te- 
lanjang dan tanpa kerudung ....... oo. 30 
Seseorang bernadzar hendak berpuasa kemudian ia meninggal 
dunia sebelum melaksanakannya ......... Manna an Lan 31 
Seseorang yang meninggal dunia sedangkan ia mempunyai 
tanggungan NAdZAT ............oocococoooooooooo 31 
Bernadzar di masa jahiliyah kemudian masuk Islam sebelum 
melaksanakannya ...........ccococoococoooccoooooooo... 32 
Seseorang menyedekahkan hartanya karena nadzar .......... 34 
Apakah lahan tanah termasuk harta yang kita buat nadzar? ... 36 
Bebas dari sumpah ............... Dewa ba nadan una 37 


Apakah seseorang terbebas dari sumpahnya setelah ia meng- 
ucapkan sumpah, kemudian orang lain berkata padanya ''Insya 


PANTAT Oa SR RERE AR Mag BE ET 38 
Kifarat nadZAT .........c.ccccoocooooocoooooooooooooo.o.... 39 
Seseorang yang telah membebani dirinya dengan nadzar, ke- 

mudian ia tidak mampu melaksanakannya ....... 46 
Bebas dari nadZAr ...........coccococcoccccooo.oo.... 47 


KITAB PARUHAN SAWAH ATAU LADANG 


1. Beberapa hadits yang menerangkan tentang larangan menye- 
wakan tanah dengan paruhan, sepertiga atau seperempat ..... 51 
2. Berbagai hadits tentang sewa menyewa tanah oo... 82 


KITAB BERGAUL DENGAN KAUM WANITA 


1. 


Cinta Rasulullah saw kepada istri-istrinya .................. 86 


2. Cinta seorang suami kepada salah seorang istrinya lebih dari 


vi 


3. Bila seseorang mencintai salah satu istrinya lebih besar dari- 
pada istri-istrinya yang lain ............... AN NN AN DB 88 
4. Kecemburuan istri-istri Rasulullah ................J...... 96 
KITAB TENTANG DARAH YANG DIHARAMKAN . 
1. Kehormatan darah seorang mukmin .......... AA Kan Gan 119 
2. Dosa-dosa besar ............ PAN In PO PN PAN AA Ku 
3. Dosa yang paling besar, hadits yang diriwayatkan oleh Yahya 
dan Abdur Rahman dari Sufyan dari Washil dari Abu Wail 
dari Abdullah ...........cccooooooooooooicoooo.. 133 
4. Sesuatu yang menghalalkan darah seorang muslim ......... 135 
$, Membunuh orang yang berpaling dari kaum muslimin, berba- 


gai hadits yang diriwayatkan oleh Ziyad ibnu 'Ilagah dari 
AAjAN ni 05 bee Lian Denai ola KBR KR Teen Ton - 137 


. Beberapa hadits mengenai ta'wil surat Al Maidah ayat 33, 


yang diriwayatkan oleh Humaid dari Anas ibnu Malik ...... 143 


7. Beberapa hadits mengenai ta'wil surat Al Maidah ayat 33, 
yang diriwayatkan oleh Thalhah ibnu Musharrif dan Muawi- 
yah ibnu Shaleh dari Yahya ibnu Sa'id .................... 148 
8. Larangan mencincang seseorang .................c... 154 
9. Menyalib seseorang yang murtad ......... ii... 155 
10. Seorang budak yang melarikan diri ke daerah kaum musyri- 
kin. Berbagai hadits yang disampaikan Jarir dan diriwayatkan 
oleh Asy Sy'aby ......cooccooococo oo oooooocooooooo.... 156 
11. Berbagai hadits yang diriwayatkan Abu Ishag ............. 157 
12. Hukuman bagi orang yang murtad .......... oo... 158 
13. Taubatnya orang murtad ............cooocooooooo oo. 164 
14. Hukuman bagi orang yang mencaci Rasulullah ............ 167 
15. Berbagai hadits yang diriwayatkan oleh Al A'masy tentang 
larangan bagi seseorang membunuh orang yang suka mencaci 
orang lain ........ccocoo oo... Mae AR NG KE 169 
TOL SDIT “ee ne an Ran PT TA NN PET 173 
17. Hukuman dari perbuatan Sihir ............c oo oo. 174 
18. Sihir Ahli Kitab .........coocococoooooooooooooo.. 175 
vii 


19. 


Apa yang dilakukan oleh orang yang sedang dirampok harta- 
NY Eni en onna mn Ona aa Baek na MN Bata Una naa ala asa 176 


20. Orang yang berjuang mempertahankan hartanya ........... 178 
21. Orang yang membunuh karena mempertahankan keluarga- 
NYA sc... EN ana AN na ata an aan Mena aksara An 
22. Orang yang gugur karena mempertahankan agama Islam .... 181 
23. Orang yang berjuang secara teraniaya ........ sena ewnea 182 
24. Orang yang menghunus pedangnya, kemudian ia sendiri ter- 
bunuh ....... tan R RAR bee naa kn aka ang 190 
25. Hukum membunuh orang muslim .............. seba 187 
26. Ancaman terhadap orang yang berperang karena membela ke- 
BOSELAN Miami ia ma kaan Kinta AB randa olatate s...... 190 
27. Haram membunuh .............. Ai ee ha ana ... 191 
KITAB PEMBAGIAN HARTA FA'I ....... bea nn na enu naa 198 
KITAB BAI'AT 
1. Berbai'at kepada Rasulullah untuk mendengar dan taat ..... 215 
2. Berbai'at untuk tidak memperselisihkan suatu perkara dengan 
ahlinya ......oooooooocoooooooooooooo.... bana ..... 216 
3. Berbai'at untuk mengatakan yang benar .............. .... 216 
4. Berbai'at untuk mengatakan keadilan ......... PEN NN NA 217 
$, Berbai'at untuk mengutamakan orang lain ................ 218 
6. Berbai'at untuk merhberi nasehat pada setiap muslim ....... 219 
7. Berbai'at tidak akan lari dari medan peperangan ........... 220 
8. Berbai'at berani dalam peperangan ...................... 220 
9. Berbai'at untuk berjihad .................coccooooooo.. 221 
10. Berbai'at untuk berhijrah .......... Dea Ma anna Moneta 223 
11. Suasana hijrah .......... ena PeKa ak eNaN Simi Ka DE “221 
12. Hijrahnya orang Badui (orang yang hidup mengembara) .... 224 
13. Pengertian hijrah ........ Pine Kanaan Mantan anbanna ... 228 
14. Anjuran untuk berhijrah ............ anananannansaanann 226 
15. Berbagai hadits tentang terputusnya hijrah ................ 226 
16. Berbai'at untuk melaksanakan semua hal yang disukai atau- 


pun yang dibenci ...........ocooocooocoorooooic.oo.. 229 


. Berbai'at untuk memisahkan diri dari orang-orang musyrik .. 230 


. Bai'atnya kaum wanita .................i Na 232 


18 
19. Bai'atnya orang yang sakit kusta ......... bt aa MN na 234 
20. Bai'atnya anak yang belum baligh ....................... 234 
21. Bai'atnya para budak ...... an Brata ia KANG ARE ena TANUba 235 
22. Larangan pencabutan bai'at .............c... PE AL) 
23. Mengembaranya seorang Badui setelah ikut berhijrah ....... 236 
24. Berbai'at sesuai dengan kemampuan ..................... 237 
25. Kewajiban atas orang yang telah berbai'at kepada pemimpin 
.. dan telah mengikrarkannya .........ccoccooocococcoooo... 238 
26. Anjurantaat kepada pemimpin ............... nuansa aa 241 
27. Motivasi-untuk taat kepada pemimpin ........... 241 
28. Tentang firman Allah: ””Wa ulil amri minkum” (pemimpin 
dari golonganmu) .......ccocooooooo.. Maen ain Manda aa 242 
29. Ancaman terhadap orang yang menentang pemimpin ....... 242 
30. Hak dan kewajiban seorang pemimpin ................... 243 
31. Nasehat bagi pemimpin .........ccccocccccocoooocoo..... 244. 
32. Pembantu bagi pemimpin ............. aa ..2AS 
33. Menteri bagi pemimpin ..... Rana NAN an Kanaan. DA 
34, Balasan bagi orang yang disuruh berbuat maksiat, dan ia mau 
MElAKUkANNYA 0 sein rwn Me uata NAN Lahan Dan PAKA NUN 248 
35. Ancaman bagi seseorang yang membantu pemimpin atas ke- 
Ghalia nii nee NN NN na 249 
36. Orang yang tidak mau membantu pemimpin dalam kedhalim- 
Ana Aa Leon Daan Sean PANEN UN AN Na MEN BO KENA 250 
37. Keutamaan orang yang menyampaikan kebenaran kepada pe- 
mimpin yang dhalim ..........cocococoocooooooooco.... 251 
38. Pahala bagi orang memenuhi apa yang telah dibai'atkan atas- 
NYEL Li Geet ENG AN BEAN EL KUR EN AN GAN RAN NAK 252 
39. Larangan rakus terhadap kekuasaan ..................... 253 
KITAB AOIOAH | 
1. Agigah untuk anak laki-laki .......... Jo. NA hai 
2. Agigah untuk anak perempuan .........c.cccoooooo.. 256 
3. Kambing agigah untuk anak perempuan .................. 256 
4. Waktu penyembelihan agigah ...............o. 257 


KITAB SESAJI SEBAGAI FARA' ATAUPUN 'ATIRAH 


1. Pengertian tentang 'atirah (ternak yang disembelih untuk se- 
saji pada bulan rajab di jaman Jahiliyah) ................. 262 
2. Pengertian al fara (anak unta yang disembelih untuk sesaji) .. 265 
3, Kulit bangkai binatang ................oooo.. 267 
4. Yang dipakai untuk menyamak kulit ....... an Ne Dona an 272 
$. Boleh memakai kulit bangkai binatang bila telah disamak ... 272 
6. Dilarang memakai kulit binatang buas .................... 214 
7. Dilarang memakai lemak bangkai binatang ................ 275 
8. Larangan memanfaatkan apa yang diharamkan Allah ...... 276 
9, Bila tikus jatuh didalam minyak samin ................... 2711 
10. Lalat yang jatuh didalam suatu bejana .................... 278 


KITAB BINATANG BURUAN DAN TERNAK SEMBELIHAN 


Nu hh w 


. Perintah membaca bismillah ketika melepas anjing pemburu . 280 


, Larangan memakan hasil buruan yang ditangkap oleh anjing 
pemburu yang dilepaskan tanpa bismillah ................. 281 
, Hasil buruan anjing yang terlatih ............. BN Dea 282 
. Hasil buruan dari hasil anjing yang tidak terlatih ........... 283 
. Bila anjing pemburu membunuh binatang buruannya ....... 284 
. Bila anjing pemburu berburu dengan anjing lain yang dilepas 
tanpa bismillah ........... ooh 285 
. Bila seseorang mendapatkan anjingnya bersama anjing lain .. 285 
. Anjing yang memakan sebagian hasil buruannya ........... 288 
, Perintah membunuh anjing-anjing ............... Sae 290 
, Ciri-ciri anjing yang diperintah membunuhnya ............. 291 
. Malaikat tidak mau masuk rumah yang didalamnya ada 
Anjing wo oooocococ co avonnaseekeokena nana ana 292 
, Boleh memelihara anjing untuk penjaga kebun ............ 294 
. Boleh memelihara anjing untuk berburu .................. 295 
. Boleh memelihara anjing untuk menjaga kebun ............ 296 
, Larangan hasil penjualan anjing ......... io... 298 
. Boleh memakan hasil penjualan anjing pemburu ........... 299 
. Binatang jinak yangliar .............. Kuna Inna Sani . 300 


18. 


15. 
. Bila binatang hasil buruan ditemukan dalam keadaan busuk . 304 
. Berburu dengan memakai anak panah tanpa bulu .......... 305 


Binatang buruan yang terpanah kemudian ia terjatuh ke dalam 
AI NS RERE AA aA KA ASET AR AN naa Ka aa 301 
Binatang yang terpanah kemudian lari Pe an Kena aa 303 


22. Binatang buruan yang terpanah dengan ujung anak panah ... 306 
23. Binatang buruan yang terpanah dengan ujung anak panah ... 307 
24. Mengejar binatang buruan yanglari ................. Satar 308 
28. Hukum memakan daging kelinci ................... 309 
26. Hukum memakan daging biawak ........................ 311 
2), Hukum memakan binatang yang sejenis anjing hutan ....... 317 
28. Haram memakan binatang buas ................o.... 317 
29. Boleh memakan daging kuda ............ccocoy(cooc co... 318 
30. Haram memakan daging kuda ............c.cocoo. 319 
31. Haram memakan daging khimar jinak/piaraan ............ 320 
32. Boleh memakan daging khimar liar ...............c.... 324 
33. Boleh memakan daging ayam ............ccccoccoc.. 326 
34. Boleh memakan daging burung ......... enakan Pane 328 
35. Bab halalnya bangkai laut ................oooo.. 328 
36. Hukum memakan katak ..............cccoooooooooo.. 334 
37. Hukum memakan belalang ..............cocoooooo.. 334 
38. Hukum membunuh semut ........coooooooooooo. 335 
KITAB KURBAN 

1. Bila seseorang tidak mendapatkan ternak kurban yang meme- 
nuhi Syarat .....ocooooocococococoooomooooooo.oooooo... 339 

2. Rasulullah Saw menyembelih ternak kurbannya di sekitar: tem- 
pat shalat iduladhanya .............ooo. 340 

3, Orang-orang yang menyembelih ternak kurbannya di sekitar 
tempat shalat idul adha ............. co. 340 

4. Cacat yang tidak boleh ada pada ternak kurban: ternak kur- 
ban yang buta sebelah matanya ........................ 2. 341 
$. Ternak kurban yang pincang ...............c.cccocoo.... 342 
6. Ternak kurban yang kurus badannya ..................... 343 
7. Ternak kurban yang terpotong ekornya ................... 344 


8. Ternak kurban yang terputus ujung telinganya ............. 344 
9. Ternak kurban yang cacat lubang telinganya .............. 345 
10. Ternak kurban yang sobek daun telinganya ............... 345 
11. Ternak kurban yang pecah tanduknya ............coo.... 346 
12. Ternak kurban yang berumur dua tahun lebih dan yang seta- 
hun lebih .......ooocoooocosensnntnnannanaaaaaaaaan 347 
13. Domba/kambing gibas untuk kurban ...........cooooo.. 350 
14. Nilai seekor unta dalam kurban idul adha ...... Nela 382 
15. Nilai seekor sapi dalam kurban idul adha ................. 353 
16. Menyembelih ternak kurban sebelum shalat idul adha ....... 383 
17. Boleh menyembelih binatang dengan batu gip (batu yang putih 
mengkilap) ........ococcoco coco oocooooooooococoo.o... ... 358 
18. Boleh menyembelih dengan tongkat ..............oooooo.. 359 
19. Larangan menyembelih dengan kuku ........c.cooo... 360 
20. Larangan menyembelih dengan gigi ............cooooo.. 361 
21. Perintah menajamkan mata pisau untuk menyembelih ...... 361 
22. Boleh menyembelih binatang yang halal dimakan .......... 362 
23. Menyembelih binatang yang diterkam binatang buas ..... 2... 363 
24. Binatang ternak terjatuh di sumur yang tidak dapat disembe- 
lih pada tenggorokannya ....... AN NN AA MN NI ... 363 
25. Ternak yang terlepas dan tidak bisa ditangkap ............. 364 
26. Menyembelih dengan cara yang baik ..................... 366 
27. Meletakkan kaki sejajar dengan leher binatang sembelihan .. 369 
28. Membaca ''Basmalah?” ketika menyembelih binatang kurban 369 
29. Membaca "'Takbir”' ketika menyembelih binatang kurban ... 369 
30. Menyembelih binatang kurban miliknya sendiri ............ 370 
31. Menyembelih binatang kurban milik orang lain ....... bani ata 370 
32. Menyembelih binatang yang halal dimakan ................ . 371 
33. Menyembelih bukan atas nama Allah ............. Gaia 371 
34. Larangan memakan ataupun menyimpan daging binatang kur- 
ban setelah tiga hari setelah penyembelihannya ............ 373 
35. Hadits yang membolehkan menyimpan dan memakan daging 
— kurban selamalebih daritiga bari ........................ 374 
36. Menyimpan daging kurban lebih daritiga hari ............. 377 
37. Sembelihan orang Yahudi .............. SA an Sa ua 380 


38. Sembelihan orang yangtidak dikenal ..................... 380 
39. Ta'wil firman Allah: ''Walaa ta'kuluu mimma lam yudzka- 
rismullaahi 'alaih” ..........cocoocooooooroooro cow. 381 
40. Larangan memakan bangkai .............cccoo coco. 382 
41. Seorang yang membunuh burung pipit tanpa memberikan hak- | 
An NN Naa DN in MN NN BNN ANN PD TN Da Mn Tekan 384 
42. Larangan memakan daging unta pemakan kotoran ..... Hn 389 
43. Larangan meminum susu unta pemakan kotoran ........... 385 
KITAB JUAL BELI 
1. Anjuran supaya bekerja ..............ccoooooooo. 387 
2. Menjauhi hal-hal yang subhat (yang tidak jelas) dalam beker- 
NA naa NN ea Ra LO BN nN  P Na ata 388 
3. Perdagangan ................... bner nana panen 390 
4. Syarat yang harus dilaksanakan oleh para pedagang dalam 
jual beli mereka ...........oocoocoooooooooococoooo... 391 
5, Seorang yang menawarkan dagangan dengan sumpah palsu .. 392 
6. Sumpah untuk penipuan didalam jual beli ................. 394 
7. Perintah bersedekah bagi orang yang bersumpah tanpa sepe- 


muh hati di dalam jual beli ................ooooooo. 395 


. Masing-masing penjual dan pembeli harus saling memberi ke- 


bebasan pada yang lain sebelum keduanya berpisah ......... 396 


. Berbagai hadits tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Na- 


. Berbagai hadits tentang | jual beli yang diriwayatkan oleh Ab- 


dullah ibnu Dinar ......... oo nenaknanaaaaaa 400 


. Penjual dan pembeli harus saling memberi kebebasan pada 


yang lain untuk menentukan jual beli sebelum keduanya ber- 
PAR aa MAA ana ka Aa Bani 403 


" Tidak boleh ada penipuan dalam jual beli ................. 404 
. Menjual ternak yang banyak air susunya .................. 405 
. Larangan mengikat kantong kelenjar susu unta atau kambing, 


dan tidak memeras selama dua atau tiga hari supaya kelihat- 
an besar, sehingga pembeli berani membelinya dengan harga 


KA NN Ka na TA Tg Pat AMP PRO 406 


1S. Pajak untuk suatu JAMINAN ......oocooc oo oom. . 408 

16. Larangan bagi orang kota menjualkan barang abang milik 
orang Badui ......cccoococccooooocooo... keaaanamna 408 

17. Larangan bagi orang kota untuk Naa barang dagang- 
an orang Badui/desa ...........ccococooooooooooo. . 409 
18. Larangan menyongsong barang dana yang baru datang . 411 
19. Larangan menawar diatas penawaran orang lain ........... 412 
20. Larangan menjual diatas penjualan orang lain ............. 413 
21. Larangan bersaing dalam penawaran ..................... 414 


23. Dilarang menjual barang yang baru dipegang, tanpa memberi 
hak untuk memilih pada pembeli ..........ooooo.. 415 
24. Maksud dari hadits di atas ...............ccoooooo. 416 
25. Larangan menjual dengan cara pelemparan barang sebagai hak 
pilih pembeli ..........ccocoocoooooooooooooo.. 416 
26. Maksud dari hadits di atas ................o.oooo.. 417 
2). Larangan menjual undian ........ Saba NA anna na 420 
28. Larangan menjual/membeli buah yang belum tampak hasilnya 421 
29. Larangan membeli buah yang belum tampak hasilnya dan me- 
metik sebelum waktunya .........c.cooooooooooo. 423 
30. Mengembalikan uang dari harga buah/dagangan yang rusak . 424 
31. Larangan menjual pohon buah secaratahunan ............. 426 
32. Larangan menjual buah dengan kurma ................. 426 
33, Larangan menjual anggur dengan kismis .................. 427 
34. Boleh menjual kurma yang sudah dikupas dengan menaksir 
takarannyYA .......coocoocooooooo.. Han bada ban hina 428 
35. Boleh menjual kurma yang sudah D naupas ditukar dengan kur- 
ma basah .......cococoocococooco Wo cooooooooooooooo.... - 429 
36. Menjual/menukar kurma kering dengan kurma basah ...... 431 
37. Larangan menjual setandan kurma yang belum diketahui ta- 
karannya secara pasti ........... Kana Bean aan Sana 432 
38. Larangan menjual sebungkus makanan dengan sebungkus ma- 
KANAN ....oooocosesesasa anna 432: 
39. Larangan menjual padi dengan makanan ................. 433 
40.. Larangan menjual pohon sebelum tampak buahnya ........ 434 
xiv 


. Boleh menjual barang kepada yang membeli dengan Hara tinggi 415 


41. Larangan menjual kurma yang jelek dengan kurma yang baik 435 
42. Boleh menjual/menukar kurma dengan kurma dengan takaran 
yang SAMA .....coocooo oo. Binani Kanan 438 
43. Boleh menukar gandum yang takarannya sama ............ 439 
44. Membeli/menukar jagung dengan jagung ................. 441 
45. Menjual dinar dengan dinar .............. oo. 446 
46. Menjual dirham dengan dirham ........... co... 447 
47. Menjual emas dengan EMAS ............c.coooooooooo.. 448 
48. Menjual kalung yang ada mutiaranya dan menjual emas de- 
NgAn UANG EMAS ......ccocooccocoooWcoocooooecoo.mo.K#. 449 
49. Menjual perak dengan uang emas secara kredit ............ 450 
80. Menjual perak dengan emas atau menjual emas dengan perak 453 
S1. Mengambil uang perak hasil dari penjualan emas, dan meng- 
ambil uang emas hasil dari penjualan perak, dan berbagai ha- 
dits tentang hal ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ...... 456 
S1. Mengambil uang perak hasil dari penjualan emas, dan meng- 
ambil uang emas hasil dari penjualan perak, dan berbagai ha- 
dits tentang hal ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ...... 456 
$2. Mengambil uang perak sebagai ganti dari uang emas ........ . 458 
$3. Membayar hutang dengan memberi tambahan ............ . 458 
54. Melebihkan ukuran/timbangan ..........ccc.ococoooo... 459 
$$. Larangan bagi seseorang menjual makanan sebelum makanan 
itu berada di tangannya ......... oo coooooo oo. 460 
56. Larangan menjual bahan makanan yang telah dibeli dengan 
takaran sebelum barang itu jatuh ditangan ......... sn... 464 
S7. Larangan menjual bahan makanan yang dibeli tanpa takaran 
sebelum memindahkannya dari tempat pembelian itu ....... 464 
58. Membeli bahan makanan secara menghutang, dengan mening- 
galkan jaminan pada penjualnya ......... oo. .. 466 
59. Meninggalkan jaminan bagi orang pada orang yang bermu- 
kim ...... nan an ban aa UN n aa aja Uban 467 
60. Larangan bagi seseorang yang menjual barang yang tidak ada 
PADANYA 2004 2 AN el SBN Sen PRA Bia 467 
61. Menghutangkan makanan . ANN BN abu NN TN 469 


XV 


. Menghutangkan kismis ..... ad aan Moana aan 469 


62 
63. Mengbutangkan pohon buah-buahan ................ 470 
64. Meminjam hewan .......cccococoooooo coco ooooooooo.K. 471 
65. Menjual hewan dengan hewan dengan menunda pembayaran 473 
66. Menjual hewan dengan hewan yang berbeda umur dan jenis- 
nya secara kOntan .........oi..cocococoWomomoooo. 473 
67. Larangan menjual binatang yang masih berada di perut induk- 
NYA Lc... Bni ken Kana aa PLN senarai MIA 
68. Maksud dari hadits diatas .................. nenen 475 
69. Menjual secara tahunan ..... Halaia He KUNO NUN adan 475 
70. Membeli sesuatu dengan menunda pembayarannya sampai 


72. 


batas waktu tertentu ...... Maa Da ANA na .... 416 


. Meminjam dengan cara menjual, yaitu bila seseorang menjual 


barangnya dengan cara meminjam uang dari pembeli, dan bila 

ia sudah punya uang, barang itu akan dibeli bagi (penggadai- 

an) ..... aon u en ea Nan BAN Ula an laa Dara 0 al bin 471 
Dua syarat dalam satu penjualan: yaitu bila seseorang menga- 
takan pada pembeli: Aku jual barang ini padamu, jika pemba- 


. yaran selama sebulan, maka harganya sekian, dan jika pem- 


3. 


74, 
75. 


76. 


7. 


78. 


79. 


xvi 


bayarannya selama dua bulan, maka harganya sekian ....... 478 
Dua harga dalam satu penjualan, yaitu bila seseorang berka- 

ta pada pembeli: Aku jual barang ini padamu dengan harga se- 
ratus dirham secara kontan atau dua ratus dirham secara kre- 
Larangan menjual barang dengan syarat yang belum alas 

Bila pohon kurma dijual setelah dikawinkan, maka Nan 
milik yang mengawinkan .........oooooo.480 
Bila seorang budak dijual sedang ia berharta, maka hartanya 
milik si penjual ..........ococ#o@ccococoooooooooo....d8l 
Menjual barang dengan suatu persyaratan, maka penjual dan 
persyaratan itu sama-sama sah .......... co... 482 
Penjualan dengan persyaratan yang tidak sah maka penjualan 

itu sah sedang persyaratannya tidak berlaku ......... va. 488 
Larangan menjual rampasan perang sebelum dibagi ........ 490 


83. Jual beli dengan ahli kitab ................. Kanan 495 
84. Menjual budak Mudabbar, yaitu budak yang dimerdekakan 
jika majikannya meninggal ......... oat 496 
85. Menjual budak Mukatab, yaitu budak yang dimerdekakan de- 
ngan syarat ia harus menebus harga dirinya secara cicilan ..... 498 . 
86. Budak Mukatab yang dijual sebelum ia dapat membayar cicil- 
an sedikitpun untuk menebus dirinya ........... 500 
87. Menjual perwalian ........... PAN PN 502 
88. Larangan menjual air ...............o. .... 503 
89. Larangan menjual kelebihan air ......................... 503 
90. Menjual minuman arak .......... oo. 504 
91. Larangan menjual anjing ............cocoocooooooo.. 506 
92. Anjing yang boleh dijual ...................ooo oo. 506 
93. Larangan menjual babi ........... oo. aa... 507 
94. Larangan menyewakan unta ............... balas aa 508 
95. Bila seseorang pailit lagi pula terbelit hutang sedangkan ia ma- 
sih memiliki barang ............. XX... 510 
96. Bila seseorang menjual barang curian, maka pemiliknya boleh 
menarik kembali .........oooooooooa ken n kaka 512 
97. Pinjam meminjam ..... XX... SNaa na sa 515 
98. Ancaman terhadap orang yang mempunyai hutang ......... 515 
99. Boleh berhutang .............cccccococococoooooooooooo.”. 517 
100. Orang mampu yang menunda membayar hutang ........... 519 
101. Pemindahan hutang ............. coco coc oo... 520 
102. Menanggung hutang orang lain ....................... ,.. 520 
103. Bersikap baik di dalam pergaulan dan berkah lunak ketika 
menagih hutang ......... oo 521 
104. Syarikat kerja (kerja sama) ...................... Senen 523 
105. Seorang budak milik bersama .............. 524 
106. Kebun kurma milik bersama ............ oo... 525 
107. Rumah milik bersama ....... oa, 525 
108. Yang lebih berhak membeli parohan dan hukumnya ........ 526 


.—. Ph --- 
xvii 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih 
Lagi Maha Penyayang 


COM AN SL 1 2 
SN OLI SLS 
Pa 

KITAB SUMPAH DAN NADZAR 


TAN 2 2 ANN AO 2 5 
MB METE SNN 
Pe. Kh Y I PE Oa ALA 2.71 

As BEN IN ya IBL EA 
SA dan 


. 
“ 


3618. Dari Salim ibnu Abdullah ibnu Umar dari Ibnu Umar r.a. ber- 
kata: Sumpah yang pernah dipergunakan Rasulullah saw. ialah kali- 
mat: 'Tidak, demi Dzat yang membolak-balik hati.” 


sa (sr “3 : 2 | 


BERSUMPAH DENGAN KALIMAT 
”DEMI DZAT YANG MEMBALIK HATI” 


gta 1 Aa 7 Pa La Br! 
DEL Io EP SAI, NM 
wb 244 D2 LI “ye 
Sian ME Fay Sen Ja ab Jgn 
| II 


, AJ! 


PX) 


3619. Dari Az-Zubry dari Salim dari ayahnya berkata: '' Sumpah 
yang pernah "dipergunakan Rasulullah s.a.w. ialah kalimat: "Tidak, 
demi Dzat yang membolak balikkan:hati.” 


IWAN 3 2 MUT 


BERSUMPAH DENGAN KALIMAT 
”DEMI KEMULIAAN ALLAH” 


Setnja db) Pn BE JASENW: 
AE Gohan APA ARENA dag 
ka MEMAKAI ian 
KN ana Onfan JB EN AA 
ana Aa aga AKA 
6 MN AG Ku 
YILG HE, Ta 2, Sea NSP 


-“ 


binuang DES SAN BASA NA & 
» an aa Sep 1: Bagas 
ra za Arang P3 Jus 


en Rar PSA AN EA) 


Sangar SPAN HE NIN 


AAL Gp Po 1 JI. 

ekowo Lha e re 
3620. Dari Abu Hurairah ra. berkata: ''Rasulullah saw bersabda: 
"Ketika Allah telah selesai menciptakan sorga dan neraka, maka Dia 
mengutus Jibril ke sorga, kemudian Dia berfirman: "Lihatlah ke sorga 
beserta apa yang telah Kusediakan didalamnya untuk penghuninya.” 
Maka Jibril melihat sorga. Setelah kembali, ia berkata: '' Demi kemulia- 
an-Mu ya Allah, tiada seorangpun yang mendengar tentang sorga me- 
lainkan pasti ia ingin memasukinya.”” Lalu Tuhan menjadikan sorga itu 
dikelilingi dengan berbagai rintangan/kesulitan, Kemudian Dia berfir- 
man: ”Pergilah engkau ke sorga dan lihatlah ia beserta apa yang telah 
Kusediakan di dalamnya untuk penghuninya.” Maka Jibril pergi melihat 
sorga, tiba-tiba ia dapatkan sorga itu telah dikelilingi oleh berbagai rin- 


tangan, maka ia berkata: ”” Demi kemuliaanMu, sungguh aku khawatir 
tiada seorangpun dapat memasukinya.”' Lalu Allah berfirman padanya: 


"Pergilah kamu ke neraka dan lihatlah apa yang'telah Kusediakan untuk 
penghuninya.” Maka Jibril pergi melihat neraka dan disana ia dapatkan 


“berbagai siksaan, setelah kembali, ia berkata: '' Demi kemuliaanMu, tia- 


da seorangpun ingin memasukinya.'' Lalu Allah menjadikan neraka itu 
dikelilingi dengan berbagai kesenangan, kemudian Dia berfirman: 
”Wahai Jibril, kembalilah ke neraka dan lihatlah tempat itu.” Maka 
Jibril kembali melihat neraka itu, tiba-tiba ia dapatkan neraka itu telah 
dikelilingi oleh berbagai kesenangan. Setelah kembali, ia berkata: ''Ya 
Allah, demi kemuliaanMu, sungguh aku khawatir tiada seorangpun 
yang dapat selamat dari padanya, melainkan ia akan MeMaMikan ya. 


26 
3653 d0 NE Ha 
LARANGAN BERSUMPAH DENGAN SELAIN NAMA ALLAH 


PA PA AU Ara AG Ja aa PPh bk 


H3 5G Aden DPS Hay Ia dh 


13 jet PK SA ANN Le 
SL sake TRAP LC 


3621. Dari Ibnu Umar berkata: ”'Rasulullah saw. bersabda: ''Ba- 
rangsiapa yang bersumpah, maka janganlah ia bersumpah melainkan 
dengan nama Allah”. Dulu kaum Oura'sy bersumpah dengan menyebut 
nama bapak-bapak mereka, maka beliau bersabda: ''Janganlah kamu 
bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kamu.” 


HS AN BAG Gagah i sang YA TEXKNNY 


“ 9 
“ 
Ja Kira Je yen 5 Z era 7 
- At Ta JG Tak EP Ld aa 4 Cal 
21 3 KA 
st Ke naa abi 3) 
3622. Salim Ibnu Abdullah berkata aku mendengar Abdullah ibnu 
Umar berkata: '”Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah telah 
melarangmu bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapakmu.”” 
LIL aka 


BERSUMPAH DENGAN NAMA BAPAK 
0) , 3 A 
PAN NO kana BN 3S pinnaa 2 NNY 
41 — Anto Le jne au Ya 
A1 S1 Jus 35 35 5 Usa s9 Bayat Alun, 
£ 121 ora : AA, Ad 
KERATON AN NY PAN set 
2 
AT, 
3623. Dari Salim dari ayahnya bahwa suatu kali, ketika Rasulullah 


saw. mendengar ayahku Umar ra. bersumpah dengan menyebut: '' Demi 
bapakku, demi bapakku'”, maka beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah 


4 


telah melarang kamu bersumpah dengan menyebut bapak-bapak 
kamu??. Demi Allah, sejak itu aku tak pernah lagi bersumpah dengan 
mempergunakan nama bapak, baik dengan menyebutnya atau meriwa- 


aa dio 2. 


2 Ja d3 An AS PAN IE G Tan NX 


sapa BEA, 5136 3s se 
YA PAK IEK Se bkknabin Si 


3624. Dari Salim dari ayahnya dari Umar berkata: ”Rasulullah saw. 
bersabda: ''Sesungguhnya Allah telah melarangmu bersumpah dengan 
nama bapak-bapakmu.”' Kata Umar: »” Demi Allah sejak itu, aku tak 
pernah lagi bersumpah dengan nama bapak, baik dengan menyebutkan- 


nya dan tidak pula rb sah 


SAB JR BAG ENNO 


, At Ava 
LEAN en 2 IS ANN 3 


. ya “ 


5 


3625. Dari Salim dari ayahnya dari kakeknya (Umar) berkata: ''Ra- 
sulullah saw bersabda: "Allah telah melarang kamu bersumpah dengan 
nama bapak-bapakmu”. Kata Umar: "Sejak itu, aku tak pernah lagi 
bersumpah dengan mempergunakan nama bapak, baik menyebutnya 


atau meriwayatkannya. 


BERSUMPAH DENGAN NAMA IBU 


LI Ae Ge Lai 


5 1G 373 At 1S Dahaw SAS SP NX 


Be MET As nalern Ja adi las 
ME AI MEI ITALIA 


- 
2 0A, 5 No G14A 

“Oral R1) 

3626. Dari Muhammad ibnu Sirin dari Abu Hurairah ra. berkata: 

"Rasulullah saw bersabda: Janganlah kamu bersumpah dengan nama 

bapak-bapakmu atau dengan nama ibu-ibumu, ataupun dengan nama 

patung-patung. Janganlah kamu bersumpah melainkan dengan nama 
Allah, dan janganlah kamu bersumpah melainkan kamu benar.” 


BERSUMPAH DENGAN AGAMA NON ISLAM 


TK gt & " 7» Ao 0 1 ,. 

JB DEA isa SES NE ANTV 
“5 Ata L, Ay AN i PPn, 
Gn INA Aa AN 3 abi 932316 
Pu 0 Lu 2 AN MUG Ta 2»? 
KASAP TAK WTA UNA EN TKA TT PW | 


7x IN 19 101 215323 TAN IT Ted Tara 
Hara Akwds Jas Ea9 JB Ka DAA 9 


. 


3627. Dari Abu Oilabah dari Tsabit ibnu Adh-Dhahhak berkata: 
Rasulaullah saw bersabda: Barangsiapa sengaja bersumpah dengan 
agama non Islam, sedang ia berbohong, maka ia sebagaimana yang ia 
katakan. Dan barangsiapa yang bunuh diri dengan suatu alat, maka ia 
akan disiksa dengan alat itu di neraka Jahannam.”” 


TG 


Da Oa Toe AP RO ANU Da 
BEAN GUE IE EA SE 
LP... ne aa en lea -. 

Gender an ikan dahak at Tgn Ti 
6 


ma 


3628. Menceritakan kepadaku Abu Oilabah berkata: 'Tsabit ibnu 
Dhahhah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah saw bersabda: ''Ba- 
rangsiapa bersumpah dengan agama non Islam sedang ia berbohong, 
maka ia sebagaimana yang ia katakan. Dan barangsiapa yang bunuh diri 
dengan suatu alat, maka di akhirat ia akan disiksa dengan alat itu.” 


“ 3 LT 0. 3 Oo 
No Dep KPPAYA ari 
BERSUMPAH DENGAN PERSAKSIAN 
KELUAR DARI ISLAM 


Pa Pad Paud 1 , 

Tn TE Ah Pm Kby 3S NA 

SE CULAU en MN ue ON 0 Daan O2aR NIK 
Ob Oa Gt LIA Ata MEA Aa Abi 

11 ” ” 

P? 7, Nu. 4, OA: PAT PNY 
PAI MEN SES ASK 

2. | Kas 
3629. Dari Abdullah ibnu Buraidah dari ayahnya berkata: ”'Rasu- 
lullah saw bersabda: "Barangsiapa yang bersumpah dengan persaksian 


keluar dari Islam, jika ia berbohong, maka ia telah keluar dari Islam dan 
jika ia benar, maka ia tidak akan kembali pada Islam dengan selamat.” 


“ 2 IL Ai 
“. 


Lg 


BERSUMPAH DENGAN MENYEBUT KA'BAH 
KPA he SE Nan AMS NN. 
“ AKAN CERIA Irta 


23 Ya 


Dah ega SE 
Kar 32 seng Mas Aik A2 PAMA AS 1 1 
Resu AN PP HAUL ful LA 2 2 


Lahar Hn 

me 
3630. Dari Abdullah ibnu Yasar dari Outailah (seorang wanita dari 
Juhainah) berkisah, bahwasanya seorang Yahudi telah datang pada Ra- 
sulullah saw. kemudian ia berkata: ''Sesungguhnya kalian telah berbuat 
syirik, karena kalian mengatakan:: ''Menurut kehendak Allah dan ke- 
hendakmu??. Dan kamu bersumpah dengan menyebut: '' Demi Ka'bah”. 
Maka Rasulullah saw menyuruh mereka, bila mereka bersumpah, maka 
mereka hendaknya mengucapkan: ””' Demi Tuhan pemilik Ka'bah”. Dan 
hendaknya mereka mengatakan menurut kehendak Allah, kemudian ke- 


hendakmu.” 
2 2 
Pa 


BERSUMPAH DENGAN NAMA BERHALA 


NE aan aan 
SINI, SANA IS da ade Ia 


3631. Dari Al-Hasan dari Abdur Rahman ibnu Samurah berkata: 
”Rasulullah saw bersabda: ?'Janganlah kamu bersumpah dengan me- 
nyebut nama bapakmu, dan si pula bersumpah dengan menyebut 
nama berhala-berhala.” | 


SIA An den 


BERSUMPAH DENGAN NAMA BERHALA AL LATA 


BELA INE IL GNDY 


Ma .. APA TP ANU AMA PRA 1 
: EA Aa Muka AM Ipad 


KAI “yag badai 2 
KAA CG 


3632. Dari Humaid ibnu Abdur Rahman dari Abu Hurairah ra. ber- 
kata: ''Rasulullah saw bersabda: ”'Siapa diantara kamu yang telah ber- 
sumpah dengan menyebut nama Al Lata, maka hendaklah ia segera 
mengucapkan kalimat ''Laa ilaaha illaiiah” (Tiada Tuhan melainkan 
Allah). Dan barangsiapa yang telah terlanjur mengajak kawannya ber- 
taruh, maka:hendaklah ia bersedekah.” 


NP As 
Gal anyone 
BERSUMPAH DENGAN NAMA ALLATA DAN 'UZZA 
31 2.1 - 277 2 2.1 7 
: Fata A3 AAN AR 
Raj Ka HUI SISA, 
Aa aa USA Mugen 
KEKE RE PRA AN 
KI ANN paka AAN PAAY 33 
JSI oa Han Dea 2303 ba 


3633. Dari Mush'ab ibnu Sa'ad dari ayahnya berkata: ''Aku baru 
saja terlepas dari masa jahiliyah, suatu ketika aku bersumpah dengan 


9 


nama Lata dan 'Uzza, maka para sahabat menegurku: "Alangkah bu- 
ruknya sumpah yarig kamu katakan, datanglah pada Rasulullah saw dan 
sampaikanlah hal itu pada beliau, karena menurut pendapat kami, kamu 
telah kufur.” Maka aku segera datang pada Rasulullah saw dan aku 
sampaikan hal itu pada beliau. Sabda beliau: ' Ucapkanlah kalimat ”'laa 
ilaaha illallahhu wahdahu laa syariikalahu” 3X (Tiada Tuhan selain 
Allah sendiri, tiada sekutu bagi-Nya) dan bacalah ''A'uudzu billahi 
minasy-syaithan?” 3X (Aku berlindung daripada godaan syaitan, kemu- 
dian meludahlah ke sebelah kirimu tiga kali dan jangan kamu ulangi lagi 
sumpah yang sedemikian itu.” 


AG bagan Gn (AS CAS NYA 
Hata, SATELIT 
SEA Aku Ian IS 

-. KANAN paune ANE YA Ta MEN UR 
CMANGGES Kanan Pig 
sn Aa PNG ta 3 ar 


3634. Menceritakan kepadaku Mush'ab ibnu Sa'ad dari ayahnya 
berkata: ''Suatu ketika, aku bersumpah dengan nama lata dan 'Uzza, 
maka para sahabat menegurku: '' Alangkah buruknya sumpah yang 
kamu katakan, kamu telah mengatakan sesuatu yang terlarang.” Kemu- 


dian aku datang pada Rasulullah saw dan kusampaikan hal itu pada be- 


liau. Sabda beliau: ” Ucapkanlah kalimat ''Laa ilaaha illallahu wahdahu 
laa syariikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syai-in 
gadiir (Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu 
bagi-Nya. KepunyaanNya segala kerajaan dan kepunyaan-Nya segala 
puji-pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu), kemudian melu- 
dahlah ke arah kirimu tiga kali dan bacalah ” 'a'uudzu billahi minasy- 
syaithaani”, (Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan), ke- 
mudian janganlah kamu mengulangi lagi sumpah yang demikian itu.” 


10: 


“aa 


MELAKSAN AKAN SUMPAH 


JAN ANN Pa 2459 NO | 
Kat ,- 1191 aa « 
yA Abd PA AI ds pan ng wa 
AAA & AAA 
PEG KI an BN 3 OK, 


3635. Dari Mu'awiyah ibnu Suwaid ibnu Mugarrin dari Al-Barra' 
ibnu 'Azib ra. berkata: ”' Rasulullah saw telah memerintahkan kami un- 
tuk melaksanakan tujuh perkara: mengantarkan jenazah, menjenguk 
orang sakit, mendo'akan orang bersin yang mengucapkan ?'Al- Hamdu- 
lillah”, mendatangi undangan, menolong orang yang teraniaya, melak- 
Pen akan sumpah dan menjawab salam.” 


(72 ra lane S Ls KIE maa . 


ORANG YANG mn Jaa ATAS SESUATU 
KEMUDIAN IA MELIHAT SESUATU YANG LEBIH BAIK 
DARIPADANYA 


Hesga E DISNWI 
LAN Es NYALA, IE SS Fa 


Pola 


PNS 2 Natar, sandi KEL GK 


3636. Dari Abus Salil dari Zahdam dari Abu Lan berkata: ''Rasu- 
lullah saw bersabda: "Tiada sesuatu diatas bumi yang telah aku bersum- 
pah atasnya, kemudian aku melihat sesuatu lain yang lebih baik daripa- 
danya, melainkan aku akan memilih yang lebih baik itu dan aku batal- 
kan sumpahku dengan membayar kifarat.”” 


Hn 


“ - | js o 35 | 
MEMBAYAR aa SUMPAH 
Bani MELANGGARNYA 


Au HM eat (ank Ia, 2g 
a73 PIA SE LENNV 
Pa 224 Te 
Kana An 2 laa” 3 2 tera ab Pena Pan NN 
ta | .T J0 14. Oa 1 , 
syle, SN basa KAS 333 


2 


SANGE Lu bas Bi: LA 


MANA pn an EA 33 
Ha PES jas PAN PENATAAN Can 
£ Aden ja SE AAN 
BIKE Ap SELAI An GI 
BASE WE Ela adas 
TEBU LEG AA 


3637. Dari Abu Burdah dari Abu Musa Al-Asy'ary ra. berkisah: 


”Kami dari kaum Asy'ariyyin datang pada Rasulullah saw untuk minta 
bantuan pada beliau, maka sabda beliau: ''Demi Allah, aku tidak akan 
memberi kamu dan aku tiada memiliki sesuatu untuk kuberikan pada- 
mu.” Kemudian ketika kami tinggal beberapa saat, tiba-tiba beliau di- 
beri hadiah sejumlah onta, maka beliau memerintahkan pesuruhnya un- 
tuk memberi kami tiga ekor onta. Setelah kami pergi, sebagian dari kami 
berkata pada yang lain: ”'Allah tidak akan memberi berkah pada kita, 
kita telah datang pada Rasulullah saw dan minta bantuan pada beliau, 
sehingga beliau bersumpah, bahwa beliau tidak akan memberi bantuan 
pada kita. Kemudian kami datang lagi pada Rasulullah saw dan kami 


12 . 


sampaikan penyesalan kami pada beliau. Sabda beliau: ''Bukan aku 
yang memberimu, tetapi Allah yang memberimu. Demi Allah, sesung- 
guhnya aku tidak akan bersumpah atas suatu kebaikan, kemudian aku 
melihat yang lebih baik daripadanya, melainkan akan kutebus sum- 
pahku itu dengan kifarat, lalu aku melaksanakan sesuatu yang lebih baik 
daripadanya.” 

Lu won gta. 011 II Pan ap 

LN IS & hah Or ata gekaa n Bin je GLS XNN 


2 de 


AL BA MEA NN ANA TAN 


Ie x pg... SU CAESAR 21 
TA Ng anne ma ya ha 
914 3 
bi » 

3638. Menceritakan pada kami Amru ibnu Syu'aib dari ayahnya 
dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: ''Barangsiapa yang ber- 
sumpah atas sesuatu, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari- 
padanya, maka hendaknya ia tebus sumpahnya itu dengan kifarat, ke- 
mudian laksanakanlah sesuatu u yang lebih baik itu.” 


nagini. MIE yA yA 
gia TER EN) PA) duta AAA 
ma ARE Sea MANA AS Aga 


AS Na Ada VA 
FAK! “39 


3639. Dari Al-Hasan dari Ne Rahman ibnu Sitara dari Rasu- 
lullah saw bersabda: "Bila salah seorang dari kamu bersumpah atas se- 
suatu, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik daripadanya, maka 
hendaknya ia tebus sumpahnya itu dengan membayar kifarat, kemudian 
laksanakanlah sesuatu yang lebih baik itu.' 


Ba Pena daa GE RN 
LE A HA Pukpur KAN ali 


Ketan na AS Tg 


.... 
- 


3640. Menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Samurah ra. 


berkata: "Rasulullah saw bersabda: ''Bila kamu telah terlanjur bersum- 
pah atas sesuatu, kemudian kamu melihat sesuatu yang lebih baik dari- 


padanya, maka tebuslah sumpahmu dengan membayar kifarat, lalu lak- 
sanakanlah sesuatu yang lebih baik itu. 


LI 815 Pata hasi KENA Ta ANU 
LA Mena 3 kake 
need, SA Uaae SES ENG 


3641. Dari Al-Hasan dari Abdur Rahman ibnu Samurah ra. berka- 

ta: Rasulullah saw bersabda: ''Bila kamu telah bersumpah atas sesua- 

tu, kemudian kamu melihat sesuatu yang baik daripadanya, maka te- 

buslah sumpahmu itu dengat membayar kifarat, lalu laksanakanlah se- 
suatu yang lebih baik itu.” 


JR aus 
MEMBAYAR KIFARAT SETELAH MELANGGAR SUMPAH 
MESAN KEL pa 8: CAM UN KN 
ds Ipa Ay ENI SANA 


1.3. 


BA JAHE ts na Pa 


9171. 


Anak BELA “5 aa KASN RAMA TPA Apar Yaa 


3642. Dari Amru ibnu Murrah katanya Abdullah ibnu Amr (Maula 
Al-Hasan ibnu Ali) dari Ady ibnu Hatim berkata: ”' Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Barangsiapa yang telah bersumpah atas sesuatu, kemudian ia 
melihat sesuatu yang lebih baik dari padanya, maka hendaklah ia laksa- 


14 


nakan sesuatu yang lebih baik itu dan tebuslah sumpahnya denga mem- 
bayar kifarat.' 


IAI pi ni Map SN 
ONE NIP AKN OA 23 Kekks ah , Ye 
ENI Ta Gara? 2 JAS ANA “yet 


femeg 


3643.- Dari Tamim ibnu Thorafah dari Ady ibnu Hatim berkata: 
”Rasulullah saw bersabda: ''Barangsiapa yang bersumpah atas sesuatu, 
kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari padanya, maka tinggal- 
kan sumpahnya dengan membayar kifarat, kemudian laksanakanlah se- 
suatu bayi lebih baik itu.” 


LA KAA Thn 


. - 


Maa Bhd Bae SE 
GAES ank 
PAT AAL 


3644. Mengkhabarkan kepadaku Abdul Aziz ibnu Kufai'an ber- 
kata: '' Aku mendengar Tamim ibnu Thprafah dari Ady Hatim berkata: 
"Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yangtelah bersumpah atas se- 
suatu, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik daripadanya, maka 
hendaklah ia laksanakan sesuatu yang lebih baik itu dan tinggalkanlah 
sumpahnya dengan membayar kifarat.” 


LAN ESL BUKAN 
mL ga ,7 - 
PEN HA AS IL MN Mara 
ANA Ah , Pd 25 
BIA dloag Tegakang Ska Kurt NN 


2 KIA pa 7 Na P3 .1 P) KG 
LAS 51 2 HIS 
“9, 2.94 ag “Gor “13 $ PR . 
Ta NA Ig AS ga “aa AS 
3645. Menceritakan kepada kami Abu Za'ra' dari Abul Ahwash 
(pamannya) dari ayahnya berkata: '' Aku bertanya pada Rasulullah saw: 
"Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang anak pamanku, 
dulu aku pernah datang padanya untuk meminta sesuatu padanya, tetapi 
ia tidak memberiku dan tidak menghubungiku, kemudian ia datang 
membutuhkan sesuatu dariku, sedangkan aku telah bersumpah tidak 
akan memberinya dan tidak akan menghubunginya.” Rasulullah saw 


menyuruhku untuk melaksanakan sesuatu yang lebih baik dan menebus 
sumpahku.?' 


NG EA NAN 
LA apk PEN Kabel KONI 
Ana Hah DAS AK 


3646 Dari Al-Hasan ibnu Abdur Rahman ibnu Samurah berkata: 
”Rasulullah telah bersabda padaku: ?'Bila kamu telah bersumpah atas 
sesuatu, kemudian kamu lihat sesuatu yang lebih baik dari padanya, 
maka laksanakan sesuatu yang lebih baik itu dan tebuslah sumpahmu 
dengan membayar kifarat.” 


IE IG AS Dae benua ye NN 
PAN ERA Pap 
Pe PEMAKAN 


Nag je 
Ly Ne 2 PELK A3 
3647. Dari Al-Hasan dari Abdur Rahman ibnu Samurah berkata: 


"Rasulullah saw bersabda: '' Apabila kamu telah terlanjur bersumpah 
atas sesuatu, kemudian kamu melihat sesuatu yang lebih baik dari pada- 


16 


nya, maka kerjakanlah sesuatu yang lebih baik itu dan tebuslah sumpah- 
mu dengan membayar kifarat.'' 


PEGANG Gs, PAT PT EXA 


GD - 


37 
r. 
SE HN Has Sena 2 AN Ogan ddb 
J 7 , PP 194 . Lir 147 . 
Maba gam dah e wu Ws Haa LAS Re 
OA Ka | 15, 
.. Wu, DE 
3648. Dari Al-Hasan Al-Basri dari Abdur Rahman ibnu Samurah 
berkata: ?'Rasulullah saw bersabda: ?' Apabila kamu telah terlanjur ber- 
sumpah atas sesuatu, kemudian kamu melihat sesuatu yang lebih baik 


daripadanya, maka kerjakanlah sesuatu yang lebih baik itu dan tebuslah 
sumpahmu dengan membayar kifarat.” 


' BERSUMPAH MENYEDEKAHKAN SESUATU 


YANG TIDAK DIPUNYAI 
PN Gen Rd 1 7 - 1 DI, PA 1 In 
O IS dana )) Imbas Cal Era KA 


YEN Pesen: PTN! Nak ds 
m5 JAE Ah HASAN BU 


“sy. 


3649. Mana kepadaku Amr ibnu Syu'aib dari bapaknya 
dari kakeknya berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Tidak wajib melak- 
sanakan nazar atau sumpah atas sesuatu yang tidak kamu punyai, tidak 
boleh melaksanakan sumpah atas perbuatan maksiat atau memutuskan 
hubungan kekeluargaan. 


17 


- 
aer “la Pita - - 


SUMPAH YANG DIIKUTI DENGAN an ”INSYA ALLAH” 
' . " £ y1) 2 pr 
tega Ken dn 2anga bali 

P4 an 3d chan 2 y , Fu , ... 
Aa AG OI KEL : 8 Ss Salanya M3 


9. 4 “4 

Ba at AAN 
3650. Dari Nafi dari Ibnu Umar ra. berkata: ” Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Barangsiapa yang bersumpah kemudian ia menyudahinya de- 
ngan ucapan insya Allah (bila Allah menghendaki), maka terserah pada- 
nya, apakah ia hendak melaksanakan sumpahnya itu atau ia hendak me- 


ninggalkannya, tanpa menyalahinya.” 
oi 
BERSUMPAH DALAM HATI . 


| 


Na J ". 4 SAE Aa - Ka - 
pr. an AT As sia W ae 
gol ', - “5 : X 
Appa SPAN IEIA A5 MM TI ARA 
(Sh hp Eva naa 3702 
pkai CAS Ad gmna Ah AAN 
na H IA ah J9 
AAA IVA up Nan aa AH ea! 
3651. Dari Algamah ibnu Wagash dari Umar ibnu Khaththab ber- 
kata: '' Rasulullah saw bersabda: ''Sesungguhnya amal perbuatan itu ter- 
gantung dari niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia 
niatkan. Oleh sebab itu, barangsiapa yang berhijrah karena Allah dan 


Rasul-Nya, maka ia akan mendapat pahala :hijrah karena Allah dan 
Rasul-Nya, dan barangsiapa yang berhijrah karena harta atau ingin me- 


18 


ngawini seseorang, maka pahala hijrahnya tergantung pada niatnya ia 
berhijrah.” 


naga JAE Ah ye 


MENGHARAMKAN APA YANG sean ALLAH 


AN KE ES ES LISA 
SBB RE Aina Nias KET ab 
Dem wa AK Ke eno 
AI Uje ALASAN 
MANA Tes Meja SAE 
2533 Sa GEN YAA, Il 
KIE LN HARIS 
BNP ana RDI Ss 
BLS Bagian La su 


Sal 


ME KAN dada jai 


3652. Dari Ibnu Juraij katanya: ''Atha' mengaku bahwa ia pernah 
mendengar dari Ubaidi'lah ibnu Umair berkata: "Aku pernah mende- 
ngar kisah Aisyah bahwasanya ketika Rasulullah saw berada di rumah 
Zainab binti Jahsy, di sana beliau minum madu, maka aku dan Hafshah 
bersepakat, siapa diantara kami yang nanti didatangi oleh Rasulullah 
hendaknya mengatakan: ''Aku mendapatkan bau maghafir darimu, 


19 


apakah kamu telah memakan maghafir?” Ketika Rasulullah datang 
pada salah satu diantara keduanya, (yaitu di rumah Hafshah) dan Haf- 


shah berkata demikian pada beliau, maka jawab beliau: Tidak, aku . 


baru saja minum madu di rumah Zainab binti Jahsy, kini aku bersum- 
pah tidak akan meminumnya lagi.” Karena sumpah itu, maka turunlah 
ayat: '"Yaa ayyuhan nabiyyu limaa tuharrimu maa ahallallaahu laka, 
tabtaghii mardlaata azwaajika. WAllaahu ghafuuruf-rahiim. Oad fara- 
dlallaahu lakum tahillata aimaanikum. Wallaahu maulaakum wahuwal 
'aliimul hakiim. Wa idz asarran nabiyyu ilaa ba'dli azwaajihii hadiitsan 
' falamma nabba-at bihii wa azhharahullaahu 'alaihi 'arrafa ba'dlahuu wa 
a'radia 'an ba'dlin falamma nabba-ahaa bihii gaalat man anba-aka 
haadza. Gaala Nabbaaniyyal'aliimul Khabiir.” (Hai Nabi, mengapa ka- 
mu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu: kamu 
mencari kesenangan hati-hati istrimu? Dan Allah Maha pengampun lagi 
Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada kamu se- 
kalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindung- 
mu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ingatlah ketika 
Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istri- 
nya (Hafshah) suatu peristiwa. Maka tatkala Hafshah menceritakan pe- 
ristiwa itu (kepada Aisyah), dan Allah memberitahukan hal itu (semua 
pembicaraan antara Hafshah dan Aisyah) kepada Muhammad, lalu Mu- 
hammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) 
dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafshah). Maka tat- 
kala Muhammad memberitahukan pembicaraan (antara Hafshah dan 
Aisyah), lalu Hafshah bertanya: ”'Siapakah yang telah memberitahukan 
hal ini kepadamu?”' Nabi menjawab: ”'Telah diberitahukan kepadaku 
oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.” 


nan 


TE JCI ASI 


BILA SESEORANG BERSUMPAH 
UNTUK TIDAK MEMAKAN LAUK PAUK, 
TETAPI Mn IA MEMAKAN ROTI DENGAN CUKA 


aja Ana NN Hip KAN 


“, 


Aa S5 JA IG SEA A3 
LK aa 5 Kie 


3653. Dari Jabir ra. berkata: ''Ketika aku memasuki rumah Rasu- 


lullah bersama beliau, disana telah tersedia roti dan cuka. Maka sabda 
beliau: ''Makanlah, seenak-enak lauk adalah cuka.” 


HAN IL 


3 


L - 
BERSUMPAH DAN BERDUSTA 
BAGI YANG TIDAK MENGI'TIKADKAN SUMPAHNYA 
DENGAN HATINYA 


ES I6 AE Alona GEA ANT 
Mandi oa pa SEA Gm IL 

Pi 22J ORI 0. 

S3 CK Kes EA 

Laik Fa S2 aa aah Tama 

. 1913 Ta 

3654. Dari Abu Wa-il dari Gais ibnu Abu Gharazah berkata: "Dulu 


kami -para pedagang- disebut '' makelar”, kemudian Rasulullah saw da 
tang pada kami ketika kami sedang berjualan, dan beliau menyebut 


21 


kami dengan sebutan yang lebih baik daripada sebelumnya, sabda beliau: 
”Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini penuh dengan sum- 


pah dan kebohongan, karena itu sertailah jual belimu dengan sedekah.” 


Ega ES oom EYANG N NO 
Waias kebo ka 203 LAN 
PAS Fak Ng PAN Ma e 


” 


OOP ga AKN '« HN oa Feat 995, LK. 
TIMNAS ng 


3653. Dari Abu Wa-il dari Oais ibnu Gharazah ra. berkata: ” Dulu 
kami -para pedagang disebut ''Makelar””, ketika kami sedang berjualan 
di pasar Bagi”, tiba-tiba Rasulullah saw datang pada kami, lalu beliau 
menyebut kami dengan sebutan yang lebih baik daripada sebutan kami 
sebelumnya, beliau bersabda: ''Wahai para pedagang, sesungguhnya 
jual beli ini penuh dengan sumpah dan dusta, maka campurlah ia dengan 


sedekah.” 
SAI s3 


OMENG KOSONG DAN KEBOHONGAN 


CE IB ES gham bada NTON 
“1G La 


2nd IG 6 9 at 13 MIT APAPUN au) 
BLN 13 pa BU NE 


3636. Dari Ta - dari Oais ibnu Abu Gharazah ra. berkata: 
"Rasulullah saw datang kepada kami ketika kami sedang berjualan di 
pasar, beliau bersabda: ''Sesungguhnya jual beli ini sering dicampuri 


omongan kosong dan kebohongan, karena itu campurilah ia dengan se- 
dekah.” 


22 


Nate PI Aga SNI IA A MENAT END 100 


Bu Ea Ho Sep SNN 
2, PP? en ANA AAA P1 Ah 
TA Kdi pad SAR GG AG Ab 


. ”“ da 
, 4 


LEAN PE Pen YAN AS Oka 
pe maag Asah Aa 
Aa EA MAY CEJES Jah 

1x7 


7 


KENA PAP, N — 1 


3657. Dari Abu Wa-il dari Oais ibnu Abu Gharazah bean: ”Kami 
sering berjual beli di kota Madinah, pada suatu hari Rasulullah saw da- 
tang pada kami, kemudian beliau menyebut kami dengan sebutan yang 
lebih baik dari sebutan kami sebelumnya, sabda beliau: ” Wahai para pe- 
dagang, sesungguhnya sumpah dan kebohongan sering hadir dalam jual 
belimu, karena itu campurilah jual belimu dengan sedekah.” 


piye GA 


LARANGAN Nara 
GK Kag MNAKN 9122 GI 0.9. 
UN Eu ah ye #plubu SENIN 
1 9 41 ». - 

S9 anak TA Semada AA Ig 

1.1 / TA 177 18» ed 

SEN pg PUMA is 
3658. Dari Abdullah ibnu Murrah dari Abdullah ibnu Umar ra. ber- 
kata, bahwasanya Rasulullah saw telah melarang-bernadzar. Beliau ber- 


sabda: "Sesungguhnya nadzar itu tidak akan mendatangkan kebaikan, 
dan ia hanya diungkapkan oleh seorang yang bakhil.' 


SI Bepidny EA Bata ANA 


23 


13 fe 


4 s3 1 Ke £ 
S3 06 Gi Da PA ATP ANA YOA 
: Gap Ap 7 AN A6 


3659. Dari Abdullah ibnu Murrah dari Abdullah ibnu Umar ra. ber- 
kata: ”'Rasulullah saw telah melarang bernadzar. Dan beliau bersabda: 
"Sesungguhnya nadzar itu tidak akan dapat menolak suatu bahaya, dan 
ia-hanya diungkapkan oleh seorang yang bakhil.' 


AI, Yes ri Parte abi 


NADZAR TIDAK DAPAT kana TAKDIR 
ATAU MENUNDANYA 


“ni. 7 P2 2 La Pend PA 2 IP | 
AG: SEE AAN 
/ PIC WI 1G 
3 Ca oi 3 Peran 6 NA 2 33 HA 
"k ag, Sa dp 2 bh any, 5 pat 
3660. Dari Abdullah ibnu Murrah dari Ibnu Umar berkata: ''Rasu- 
lullah saw bersabda: ''Nadzar tidak akan dapat memajukan suatu takdir 


atau menundanya. Ia tiada lain:hanyalah sesuatu yang diungkapkan oleh 
Orang yang bakhil.” 


ID oo NX 1 091G a12) a90 22 
sa AN pas ON Spa AA SNN 
PA ank 2 74 112 9 ' 
pico) 1 GE DNA Ab aspe 
7 - ”f$ 12 245 2 & 3“ 
IIS PA EN GS, 
3661. Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah ra. berkata: ” Rasulullah 
saw bersabda: 'Nadzar tidak akan dapat mendatangkan suatu kebaikan 
bagi anak Adam, selagi kebaikan itu belum ditakdirkan baginya, tetapi 
nadzar itu-hanya sesuatu yang diungkapkan oleh orang yang bakhil.” 


24 


FA “ “ 3 A20 30 
JAN Ge ap sd 
NADZAR YANG DIUCAPKAN OLEH ORANG BAKHIL 
du PAN FAN EN ANAK 
Lisa SKI: ag Lp, TE 


2. Pan TP LAMA Saka 
2 8 Ap nj 


3662. Dari Al-'Ala' dari An dari Abu Hurairah ra. berkata: 
”Rasulullah saw. bersabda: ”'Janganlah kamu bernadzar, karena nadzar 
itu tidak berguna sedikitpun bagi takdir Allah, dan ia hanyalah sesuatu 
yang diucapkan oleh orang bakhil.” 


: FAN 


NADZAR AKAN TA'AT 
3 G- 1 33 “tt” 
Ai Kadi AS ANN og NW 
A3 MAKE al na 2 Aa 


(RA 1 
"Ang As KO nan 3 
3663. Dari Al-Gasim dari Aisyah ra. berkata: ”'Rasulullah saw ber- 
sabda: "Barangsiapa yang telah bernadzar akan taat kepada Allah, 
maka ia hendaknya taat kepada-Nya, adapun barangsiapa yang berna- 
dzar akan bermaksiat terhadap Allah, maka janganlah ia bermaksiat ter- 
hadap-Nya.” 


25 


Ke wa 
NADZAR AKAN BERMAKSIAT 
Ko eta NG AS La 
AA EA N PANIAY TS Pa an me 


-“ 


ga. 1, 20011 LI 


"Anand Rea ISI 


36eo-. Dari Al-Gasim dari Aisyah ra. berkata: ”'Aku telah mende- 
ngar Rasulullah saw bersabda: ''Barangsiapa yang telah bernadzar akan 
taat kepada Allah, maka hendaknya ia taat kepada-Nya: adapun barang 
siapa yang telah bernadzar akan berbuat maksiat terhadap Allah, maka 
janganlah ia berbuat maksiat IerhadapNya." 


Iga Ega Hg IG Lag 55 He SEN NO 
Da Pn NN 
Aman YG ab AA GAN 259 2 AAL 


3665. Dari Al-Oasim dari nan ra. berkata: '”'Aku mendengar Ra- 
sulullah saw. bersabda: ”'Barangsiapa yang telah bernadzar akan taat ke- 
pada Allah, maka hendaklah ia taat kepadaNya, tetapi barangsiapa yang 
telah bernadzar akan bermaksiat terhadap Allah, maka janganlah ia la- 
kukan maksiat terhadapNya.?” 


. Sal 3 naa - 
MELAKSANAKAN NADZAR | 
High one aa SE AEE NN 
Gas GEA Tan ena AWAS 


26 


ca SE (331 SA NEK AN NAN TERNYAI Be AA 


Y 1 219, yogi pan Tawa ARI, 1 
k) 


9 S9 iban s4 Gasa osn | ON 


-, AR Pa g7.t or 39 119 


See J9 V9 Mpok D9 VI Ayah. 9 IL 
2191 3 . 7 3D At ra 
Ka: NIS Nanga? 203 


pernak TN 


3666. Dari Zahdam, ia berkata: Saya mendengar 'Imran ibnu Hu- 


shain ra menyebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda: "Wahai umat- 


ku, sebaik-baik kamu adalah umat yang hidup ada zamanku, kemudian 
umat yang sesudahnya, kemudian umat yang sesudahnya, kemudian 
umat yang sesudahnya?” Aku tidak ingat, apakah beliau menyebutkan 
kata ''sesudahnya”' dua kali atau tiga kali, kemudian beliau menyebut- 
kan tentang kaum yang suka berkhianat dan mereka tidak bisa diper- 
caya, mereka menyaksikan tetapi mereka tidak bisa dijadikan saksi, me- 
reka bernadzar, tetapi mereka tidak melaksanakannya, dan badan me- 
reka tampak gemuk.” 


y,. PT UD Let 

“ | 0 “2 sa. f 
#oldang al Ue53) 
NADZAR YANG TIDAK DIMAKSUDKAN 

UNTUK MENCARI RIDHA ALLAH 


Anapa 20Y NP F0 oa ega ge yaa SEN 


saga Es BISA YA, Krn 2 
nh A36 AK Esa ai 


3667. Dari Thawus dari Ibnu Abbas ra. berkisah: ”'Suatu hari, keti- 
ka Rasulullah saw bertemu dengan seseorang yang menuntun kawannya 
yang diikat dengan tali pada hidungnya, maka beliau mengambil tali itu 
dan segera memotongnya. Kata orang itu: ''Sesungguhnya itu adalah 
nadzar.?? 


27 


Ga Aa antena Aap Elsa NU 
AN 3 da BG , Kas S5 2 Ia 9 AT YA La 


Hannah anak GB AE 


5 “ 
3668. Dari Ibnu Abbas ra. berkisah, bahwasanya Rasulullah saw 
pernah bertemu dengan seseorang yang sedang thawaf di Ka'bah, ia di- 
tuntun kawannya dengan tali kendali di hidungnya: maka Rasulullah 
saw memotong talinya, kemudian beliau menyuruh kawan orang itu agar 
menuntunnya dengan tangan?””. 


PERPUNA Ip GIS tur ii 
3 IS tg Fw re L Naa ana 
BAU KAN INA KRU 


CG Sana cah 
LO EP LA Ane PA 
3669. Dari Ibnu Abbas ra. berkisah, bahwasanya Rasulullah saw 
berjalan bersamanya ketika beliau berthawaf di Ka'bah, tiba-tiba ada se- 
Orang yang tangannya diikat jadi satu dengan tangan kawannya dengan 
tali, maka beliau memotong talinya, kemudian beliau bersabda: ''Tun- 
tunlah kawanmu dengan tanganmu.” 


Bra AS - f 
EV Lao) 
BERNADZAR HENDAK MENYEDEKAHKAN SESUATU 
YANG TIDAK DIPUNYAI | 
NW 


MAS yo Be PEP SLS PANG WS 


53 


L9 


Haa Lan 2 Nana 


La La 


pernah Pi tan jar ATK 

Da Kraki SET IG AL He D5 

2 2 4 , SL Ar 0a 

1 ay Yaya La 
3670. Menceritakan kepadaku Abu Oilabah dari pamannya dari 
'Imran ibnu Hushain ra. bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Tidak 
boleh melaksanakan nadzar atas perbuatan maksiat terhadap Allah, dan 
anak Adam tidak wajib melaksanakan nadzar atas sesuatu yang tidak ia 


punyi ” 
— 1 


56 DED Giga BE sales KN 
Ja dya Ke Kena met PAN PANTAU 
DRA SRG 


AAA an 131 


7. 9 3 2 (w 3 / .. 

AYAT Ceng rr AYO SV 12 A20 ' ... | 

god 

. tnya 
3671. Dari Abu Oilabah dari Tsabit ibnu Adl-Dlahhak ra. berkata: 
”Rasulullah saw. bersabda: ''Barangsiapa yang bersumpah den,an 
agama selain Islam karena ia dusta, maka ia sebagaimana yang ia kata- 
kan. Dan barangsiapa yang ketika di dunia ini bunuh diri dengan suatu 


alat, maka pada hari kiamat ia akan disiksa dengan alat itu. Dan sese- 
orang tidak Ya NA oa nadzar atas apa yang tidak ia pun 


J6 Td BESI 


SESEORANG YANG BERNADZAR HENDAK BERJALAN 


BILA PERGI KE BAITULLAH 
Aa 222 LG 2 1Go1J aa, 
SEN GL pesen kas SE NW 
C4 
“ EN AN Kr - 


Ksnlenda BIG Pa 
Th aa 


3672. Dari 'Ugbah ibnu ' Amir berkisah: ''Saudara perempuanku te- 
lah bernadzar hendak berjalan pergi ke Baitullah: kemudian ia menyu- 
ruhku menanyakan itu pada Rasulullah. Setelah hal itu kutanyakan pada 
Rasulullah: beliau bersabda: ''Hendaknya ia berjalan sekuatnya, dan 
bila ia lelah bendanya ia naik kendaraan." 


2 £ : “a90 sa aa 
Saji Be BA), 
BILA SEORANG WANITA BERNADZAR HENDAK BERJALAN 


DENGAN KAKI TELANJANG DAN TANPA KERUDUNG 
IP 0, 6 


GAS SE aa AG Haba CENNY 


/ Pd 7 ? Ian “1 San 
ENG dg akan ka Gp ALA 


Hebabaka ya 296 SEN NE 
EN YP F tuna KANAN la”) 


3673. Dari Abdullah ibnu Malik bahwa "Ugbah ibnu 'Amir meng- 
khabarkannya, bahwasanya ia telah bertanya pada Rasulullah saw ten- 
tang saudara perempuannya yang bernadzar hendak berjalan dengan 
kaki telanjang dan tanpa kerudung. Jawab beliau padanya: ''Suruhiah 
saudara perempuanmu supaya ia memakai kerudung dan naik kendara- 
an, kemudian ia hendaknya berpuasa selama tiga hari sebagai kifarat 
sumpahnya.” 


& 


30 


03014 Kos ce LAN. 
Oa olJa3 SE PANEN 
SESEORANG BERNADZAR HENDAK BERPUASA 


KEMUDIAN IA MENINGGAL DUNIA 
SEBELUM MELAKSANAKANNYA 


MI Lah Sem K ANN 
SES : Ma aa 3 
LAN Meh: 2G 

| NAN 


3674. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas berkisah: '"Seorang 
wanita yang naik kapal telah bernadzar, ia hendak berpuasa selama se- 
bulan, tetapi kemudian ia meninggal sebelum melaksanakan puasanya, 
kemudian saudaranya datang pada Rasulullah saw dan menyampaikan 
hal itu pada beliau, maka beliau menyuruh saudaranya itu supaya berpu- 
asa untuknya.” 


ee Kg Dea 


SESORANG YANG MENINGGAL DUNIA 
SEDANGKAN IA Kak Da: Ba GGUNGAN NADZAR 


BEN NE AMAL ATLNWO 


(“) 


Hara Adaa SA PA VE RINA CAP 


Jd 


M3 AA KEL SAN EA 


Ari 


3675. Dari Ubaidullah ibnu Abdullah dari Ibnu Abbas berkisah, 
bahwasanya Sa'ad ibnu Ubadah bertanya pada Rasulullah saw tentang 
nadzar yang menjadi tanggungan ibunya, kemudian ibunya meninggal 


1 


dunia sebelum ia melaksanakannya. Jawab beliau: 'Laksanakan nadzar 


itu untuk ibumu. 

DG SAE AN Me XVI 

A3 IIS AM Ig SKA IA akh 

AG Aa ea HA St 
APU Tan AA aa aja 


3676. Dari Ubaidullah ibnu Abdullah dari Ibnu Abbas berkata: 
''Sa'ad ibnu Ubadah bertanya pada Rasulullah saw tentang nadzar ibu- 
nya, kemudian ibunya meninggal dunia sebelum melaksanakannya. Sab- 


da Rasulullah saw: ”' Laksanakan nadzar itu untuk ibumu.”' 


aa 31... AA P' 9-3 20 
eta bana papan 
r ) - 5) 
na ea Iu 


” 


NE A3 TAG PPA Saduya 3 


3677. Dari Ubaidullah ibnu Abdullah dari Ibnu Abbas ra. berkisah, 
bahwasanya Sa'ad Ibnu Ubadah datang kepada Rasulullah saw dan ber- 
tanya: ?'Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, sedangkan ia mem- 


punyai nadzar yang belum dilaksanakannya?” Sabda Rasulullah saw: 
"Laksanakan nadzar itu untuk Sung 


201 on AP nan « Ta £ 
NG | J5 AG 351 
BERNADZAR DI MASA JAHILIYAH, KEMUDIAN MASUK ISLAM 
SEBELUM MELAKSANAKANNYA 


A5 ae KE IE BAN EN WN 


32 


re NATA PAN Op ATA PAN MASA 


aan &.- , 2 ag AA 3” u 
mate ho Was ans Ia 
rr. Ag AA YA ia PAVAEN 
P4 AND -. 
KN NG ria 


— 3678. Dari Ibnu Umar dari Umar berkisah, bahwasanya di masa Ja- 

hiliyah ia telah bernadzar hendak melaksanakan i'tikaf di Baitullah di 
malam bari, setelah ia Islam, ia rnenanyakan hal itu pada Rasulullah 
saw, maka beliau menyuruhnya supaya melaksanakan i'tikaf itu.” 


3333 Na oa BK Enya SESENWA 
Aa ed Op NS 
Pet TANYA Oa PA 


3679. Dari Nafi? dari Ibnu Umar ra. berkisah, bahwasanya ayahku 
Umar di masa jahiliyah telah bernadzar hendak beri'tikaf di malam hari 
di masjidil Haram, setelah ia Islam, maka ia menanyakan bal itu pada 
Rasulullah saw, maka Rasulullah saw yang menyuruh supaya ia Ber 
kaf. ”, 


ATALAK 


KE RP KIA KLO ANU 


3 MA ATATAMA RN IYA HL Teri 


3680. Dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya ayahku Umar di masa 
jahiliyah telah bernadzar hendak beri'tikaf di masjidil Haram di malam 
hari, setelah ia Islam, ia menanyakan hal itu pada Rasulullah saw, maka 
beliau menyuruhnya supaya ia melaksanakan i'tikafnya.” 


Sesi YAA NN 
Im AL FAT 23. pe 


#4 PALANG AP ANA 


33 


14 ZA TAPD, / AAU , 
AAA, ALAN PA LAN 
sean AU 


TO UTRA WAT KAA TN PANTAI YAKAN 
AE UN 


3681. Dikhabarkan oleh Abdullah ibnu Ka'ab ibnu Malik dari ayah- 
nya berkisah, bahwasanya setelah i ia diterima taubatnya, ia berkata ke- 
pada Rasulullah saw: "Sesungguhnya aku ingin menyedekahkan semua 
hartamu untuk Allah dan Rasul-Nya.” Sabda beliau: ”Tahaniah sebagi- 
an-hartamu untuk dirimu, yang demikian itu lebih baik untukmu.” 


23 Aoa ko Jeda Para 


SESEORANG MENYEDEKAHKAN HARTANYA 


KARENA NADZAR 
2 BAN SI Sen NAN 
II AS Ki Hina NE Keane 


PAN Oa AL NG £ An ata 37 "2. 
AP ON MAS IG KA YA 233 sa 
»”2 .utal 
abs JAS Ea beda Iran 
It 3) » “& TG 
8 - ANA YAN Ps PA AA 23 LS 
II ./ 4, Org . 1 
TES CN Sarah DA Haa agan 
PA AN PAKA 
3682. Bahwasanya Abdullah ibnu Ka'ab berkata: ”' Aku telah men- 
dengar ayahku Ka'ab ibnu Malik berkisah tentang peristiwanya, yaitu 
ketika ia tidak turut berperang bersama Rasulullah saw pada perang 


Tabuk, ia berkata: Setelah aku duduk dihadapan Rasulullah saw. aku 
berkata: '” Wahai Rasulullah, sesungguhnya sebagai tanda syukurku ke- 


34 


pada Allah atas diterimanya taubatku, aku :hendak menyedekahkan 
semua hartaku untuk Allah dan Rasul-Nya.” Sabda Rasulullah: ”"Ta- 
hanlah sebagian: hartamu untukmu, karena yang demikian itu lebih baik 
bagimu'”. Jawabku: "Kalau begitu, aku akan menahan bagianku yang 
aku peroleh dari perang Khaibar.' 


Gabe BAE SEKEN 
Ata na La ARE 6? 
AI eta aa Uban 
Ian da balak PARA 
Pa PPA PAN VEPA ATA TAN TAP RIP 
KANE Uu big LN 


“tai 1 
Kea A3 UE 
3683. Menceritakan kepadaku Abdurrahman i ibnu Abdullah, bahwa 

Abdullah ibnu Ka'ab ibnu Malik berkata: '' Aku telah mendengar ayah- 
ku Ka'ab ibnu Malik mengisahkan peristiwanya, yaitu ketika ia tidak 
turut berperang bersama Rasulullah saw pada perang Tabuk. Ia berkata: 
”Wahai Rasulullah, sesungguhaya sebagai tanda syukurku kepada Allah 
atas diterimanya taubatku, akuhendak memberikan hartaku sebagai se- 
dekah untuk Allah atas diterimanya taubatku, aku hendak memberikan 
hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasul-Nya.” Sabda Rasulullah 
saw: Tahanlah sebagian hartamu untuk dirimu, karena hal itu lebih 
baik bagimu”. Jawabku: "Kalau begitu, aku menahan bagianku yang 
aku peroleh dari perang Khaibar.” 


Sig Ban PAKE "Ta HEM 
Sana bone dnsidag “3 


. 
P3 2 


JAS BANTA I2 313 Leah, SE jt, 


35 


LA 921 121 Ta TAK BNN UD Dodua TP Yon 
Ga IDE Hum! Jias Sos d!3 Pep tar 
Laga AN 22 AN ATA Gif TT SS Tu 
NP SN sya Guhl dls GI EA TCP 
3684. Dari Pamannya Ubaidullah ibnu Ka'b berkata: '' Aku telah 
mendengar ayahku Ka'ab ibnu Malik berkisah, bahwasanya ia berkata 
pada Rasulullah saw: '” Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah-telah me- 
nolongku dengan kejujuran, dan sesungguhnya sebagai tanda syukurku 
pada Allah atas diterimanya taubatku, aku hendak memberikan -hartaku 
sebagai sedekah untuk Allah dan Rasul-Nya?”. Sabda beliau: '”Tahanlah 
sebagian hartamu untukmu, karena itu lebih baik untukmu.” Jawabku: 
”Kalau begitu, aku akan menahan bagianku yang aku peroleh dari pe- 
rang Khaibar.” 


Le Sa J TENPNP AN PAN LP 01. - 

21 JW 0 gn Jb Jaa 

APAKAH LAHAN TANAH TERMASUK HARTA 
YANG KITA DIBUAT NADZAR? 


PE IA ANE NONE KW 
Kenek AJ MS AG Ne 
SRG AB PAN AS ae 
JEMASA NN yea ge 05 
RS ENG Gu kanan da Aa 
Cina an BAG Aek PER 
Tki An AANG sp 
ORA WAYANG LX YA PA AMA EL KerpaP 


36 


» 
? € akan eh Go NY Nope tu 0 nu 
S5 NASA akan DI SB 
11L3, 0197 1. en ae Pt Tn : 
PAN YA AA KANG PATRA PE wAnA Bi 


TK 
ag Ja 


k £E ad Ta ah , 3911 24, 7 P1, 

J AS Mae Jan AM PA NAN & los 
gt MUAT Par He 2 SEA aki: 

Ja ON IN AG pd JS ADI 215 


3685. Dari Tsaur ibnu Yazid dari Abul Ghaits (Maula ibnu Mutbi”) 
dari Abu Hurairah ra. berkisah: ”'Ketika kami bersama Rasulullah saw 
di medan perang Khaibar, dan kami tidak memperoleh harta rampasan 
perang kecuali harta, barang-barang dan pakaian. Kemudian seorang 
dari Bani Dlubaid yang bernama Rifa'ah ibnu Zaid menghadiahkan 
pada Rasulullah saw seorang budak hitam yang bernama Mid'am. Ke- 
mudian Rasulullah saw pergi ke lembah Algura, setelah kami tiba di lem- 
bah itu bersama Mid'am yang menjaga barang-barang Rasulullah saw. 
Tiba-tiba datanglah anak panah mengenai Mid'am sehingga ia terbunuh: 
orang-orang berkata: ” Berbahagialah kamu dan surga bagimu.” Tetapi 
Rasulullah bersabda: Tidak, demi Allah yang jiwaku berada di tangan- 
Nya, sesungguhnya sebuah baju dari rampasan perang Khaibar yang di- 
ambilnya itu niscaya akan menjadi api yang menyala di atas kepalanya. 
Setelah orang-orang mendengar hal itu, tiba-tiba seseorang datang pada 
Rasulullah saw mengembalikan seutas atau dua utas tali sandal yang 
disembunyikannya. Maka beliau bersabda: ”'Seutas atau dua utas tali 
sandal (yang kamu sembunyikan) itu dari api neraka.” 


SEKEN 


BEBAS DARI SUMPAH 
' , RASA / 5 Pa aa 
Riko ablgas 38 BEN at ES TN 


Peka an 1 


ANA AL Na RA GS AG 2 RA nt 
MAAN AR ANA NS Cal "0 4 adah 


37 


3686. Dari Abdullah ibnu Umar ra. berkata: '”Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Barang siapa bersumpah, kemudian ia mengucapkan ”Insya 
Allah?” (bila Allah menghendaki), maka ia telah terbebas dari sumpah 

itu.” 

29 - “ 
Anda abi 25 AE IE GA NW 
2. 
“ .. 


BEN ENI IA Tea 


3687. Dari Nafi? dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Barang siapa bersumpah, kemudian ia mengucapkan "Insya 
Allah”, maka iatelah bebas dari sumpah tersebut.” 


? Na 
Rug KAN Pa, CN AS PPSENIM 
KESEBMAE PEKESG 
. S3 Ab, SAS 
3688. Dari Nafi? dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw bersabda: 
"Barang siapa telah bersumpah atas sesuatu, kemudian ia mengucapkan 


”'Insya Allah?, maka ia bebas memilih, antara melaksanakan sumpah: 
nya atau Daan 22 


Ss aa ASI HUB GI 


APAKAH SESEORANG TELAH TERBEBAS DARI SUMPAHNYA 
SETELAH IA MENGUCAPKAN SUMPAH, 
KEMUDIAN ORANG LAIN BERKATA PADANYA 
”INSYA ALLAH" 


A3 SKL SSS Tati NA 
Ann nana 
Se Geun NA jas Muda 


38 


seba AU Jana SEAL Ia 

ra ne nan TI kat Beda NN Seri “47 
Sage A5 Peja el ab di aa 
Laba PA L 
AAS TPA EN BN ate os 


6 K3 an 333 AR EA ED onga 


daa! 


3689. Menceritakan kepadaku Abu Zinad, menceritakan padanya 
Abdur Rahman Al A'raj dia mendengar Abu Hurairah ra. berkata: ''Ra- 
sulullah saw berkisah: '' Sulaiman ibnu Daud bernadzar: ''Semalam ini, 
aku akan mengunjungi kesembilan puluh istriku, agar mereka dapat me- 
lahirkan para pejuang yang akan berjihad di jalan Allah dalam satu ma- 
lam”. Kawannya berkata padanya: ”'Katakanlah ”Insya Allah”. Tetapi 
ia tidak mengatakannya. Kemudian ia mengunjungi mereka semua, 
tetapi di antara mereka hanya satu wanita yang melahirkan anak separuh 
tubuh. Sabda Rasulullah: ''Demi Allah yang jiwaku berada di tangan- 
Nya, andaikan ia mengucapkan ?'Insya Allah”, niscaya kesembilan 
puluh istrinya itu akan melahirkan pejuang-pejuang yang dapat ber- 


8 


juang di jalan Allah.” 
An 
KIFARAT NADZAR 
Angka 9 Gs 23 KN EN 3 ENY 


SAN Ka NONE seb AL H rena 
HAN 


39 


3690. Dari Abdur Rahman ibnu Syamasah dari Ugbah ibnu Amir 
berkata, bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: ”'Kifarat nadzar itu 
sama dengan kifarat sn " 


353 X9 “. 


daan 3 Dian dana kpr 3 


3691. Dari Az Zuhri bahwasanya dia telah menyampaikan hadits- 
nya dari Al-Gosim dari Aisyah ra. berkata: ''Rasulullah saw bersabda 
"Tidak boleh melaksanakan nadzar dalam perbuatan maksiat.” 


nda Bi IS 26 ET ERA 
ME en IA Del 


3692. Dari Abu Salamah dari Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah 
saw bersabda: '”Tidak boleh melaksanakan nadzar dalam perbuatan 
sa sedangkan kifaratnya sama dengan kifarat sumpah.” 


abi ga 3G SG 3S EN GENW 
PASCA ur S3 3 Kesan 


19 Arnp 
1» 


2g ... 

3693. Dari Abu Salamah dari Aisyah ra. berkata: "Rasulullah saw 
bersabda: ?Tidak boleh melaksanakan nadzar dalam perbuatan maksiat, 
sedangkan aa sama dengan kifarat sumpah.” 


Dab. Apa KN TES EN AL 
9 Ine 


GEBANG Kimia LA JG Ta 


3694. Dari Abu Salamah dari Aisyah ra. berkata: '' Bahwasanya Ra- 
sulullah saw telah bersabda: ”Tidak boleh melaksanakan nadzar dalam 
kemaksiatan, dan kifaratnya sama dengan kifarat sumpah.” 

40 


dn 325 IE SE LES Keju SEN O 


sn Abah NA Kasam 


2 1? 
MAP 
- .." 


3695. Dari Abu Salamah dari Aisyah ra. berkata: '' Rasulullah saw 


bersabda: ””Tidak boleh melaksanakan nadzar dalam kemaksiatan dan 
kifaratnya sama dengan kifarat sumpah.” 


PENA YAA PUTAR AN OI ter XM 
ENG Ima AN Ia AE 


SE 2 


7 “0 
Sa 
ba Da: ag 


3696. Menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Aisyah ra. bah- 
wasanya Rasulullah saw bersabda: ''Tidak boleh melaksanakan nadzar 
dalam kemaksiatan dan kifaratnya sama dengan kifarat sumpah.” 


ATM PATGA Ne 5 KEREN NN 
KS USG Ka 3 daa 


3697. Dari Aisyah ra. berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Tidak 


boleh melaksanakan nadzar dalam kemaksiatan dan kifaratnya sama 
dengan kifarat sumpah.” 


PAT AA ANN ra KLS NAN 
pa Pee aa At duda bh (IG ohh 


Hawa Pi 
NIA , “ Na 


41 


3698. Dari Muhammad ibnu Zubair Al-Handhaly dari ayahnya dari 
Imran ibnu Hushain berkata: ''Rasulullah bersabda: ”'Tidak boleh me- 
laksanakan nadzar dalam kemaksiatan, sedangkan kifaratnya sama 
dengan kifarat sum 


SEK EARA KI SESI RN 


7 


ga SIG AG aah DebAan 
Kanan 5 Imah, 95 Kesan 


3699. Dari Muhammad ibnu Zubair Al-Handhaly dari ayahnya dari 
'Imran ibnu Hushain ra. berkata: ”Rasulullah saw bersabda: ” Tidak 
boleh melakukan nadzar yang diucapkan di saat marah, sedangkan kifa- 
Tatnya sama dengan kifarat sumpah.” 


3 Dahan SEM Ge Un «4 GE Nan 
SIT Ar gake In 3 AI 355 IG er 


AE ab ed UT ar . 
AS NS galat 3 


3700. Dari Muhammad Al- -Handhaly dari Bang dari Imran ibnu 
Hushain berkata: ?' Rasulullah saw bersabda: ”'Tidak boleh melakukan 
nadzar yang diucapkan dalam keadaan marah, sedangkan kifaratnya 
sama yna kifaratnya Giaa 1? 


SE 


2 4 
aa TANK Pe ki C2. - « 
aa: Pena tnja 3 s6 
s 
. ne / 2 PA 
AS BG PERAr 
3701. Dari Muhammad ibnu Zubair dari ayahnya dari Imran berka- 
ta: ” Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh melakukan nadzar yang di- 
ucapkan daiin keadaan marah, sedangkan kifaratnya sama kifarat sum- 
pah. ”, 
42 


CNG JG On EME KE LENVN 
AU Ls. SE 3554 ra PA TN 


,.. 
AA 
P7 "ag" 


3702. Dari Muhammad dari ayahnya dari Imran berkata: ?'Rasulul- 
lah saw bersabda: ''Tidak boleh melakukan nadzar yang diucapkan da- 
lam keadaan marah sedangkan kifaratnya sama dengan kifarat sum- 


an 
na BE SRS agan A35 NN 

Ta 4 OPEN TAAT KTA Sa 
ONE TA EA YP ian Kena 

be Aa 3 PE ia2an ab Gn An ALE 
AAA Sasa banana 

PE AA AT 


3703. Dari Muhammad ibnu Zubair dari ayahnya dari seorang pen- 
duduk Bashrah berkata: ''Ketika bersama Imran ibnu Hushain, ia 
berkata: ”'Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: ''Nadzar itu 
ada dua macam, pertama nadzar untuk taat pada Allah, maka itulah 
nadzar untuk Allah dan melaksanakannya wajib. Kedua nadzar untuk 
bermaksiat terhadap Allah, maka itulah untuk syaitan, karena itu dila- 
rang melaksanakannya. Sedangkan kifaratnya nadzar (maksiat) sama 
dengan kifarat sump | 


43 


Ta IG yA diy p NVet 
IS IE MAL pe SE Atase 
- A33 demen 3 SKA aa 
Lay Ska eka ja Ab Iga bang Das 
.« 253 SA aa SISA 


3704. Dari abs iba Zubair Al-Handhaly ia berkata: Ayah- 


ku telah menceritakan padaKu, bahwa seseorang berkata: '' Aku berta- 


nya pada Imran ibnu Hushain: ''Bagaimana pendapatmu tentang sese- 


orang yang bernadzar untuk tidak menghadiri shalat di masjid kaum- 
nya?” Jawab Imran: ” Aku telah mendengar Rasulullah bersabda: ''Di- 

' larang melaksanakan nadzar yang diucapkan dalam keadaan marah, se- 
dangkan kifaratnya sama dengan kifarat sumpah. " 


IG Dipa LES Ge IE NN 0 
Ag kpakh 9S Aoskeanh godaan 


2 IT SAAT 11 
PETA YA 9 beer 


— 3705. Dari Al Hasan dari Imran ibnu Hushain berkata: Rasulullah 


saw bersabda: ''Tidak boleh melaksanakan nadzar dalam kemaksiatan 
dan tidak boleh melaksanakan yang diucapkan dalam keadaan marah, 
sedangkan kifarat nadzar itu sama dengan kifarat sumpah.” 


Ia en Bk 4 na SA LV 
TAI ara Ha Ja yA Up 
RAN KA 


3706. Dari Al Hasan dari Imran ibnu Hushain berkata: "Rasulullah. 
saw bersabda: ''Tidak boleh melaksanakan nngan Ona kemaksiatan, 
sedangkan kifarat nadzar itu sama kifarat sumpi 


AG 36 ph 515 pap PAN 
IR Sat 5 Ma hate PAN 
Gene abn klan 3g th 1 


3707. Dari Al Hasan dari Imran ibnu Hushain TA "Rasulullah 
saw bersabda: ''Anak Adam tidak wajib melaksanakan nadzar atas se- 
suatu yang tidak dimilikinya, dan ia tidak boleh melaksanakan nadzar 
dalam kemaksiatan terhadap Allah.” 


GI Spa IE SE goa HEMVAA 
333 kate Hoa AN 


. 


3708. Dari Al Hasan dari Abdur Rahman ibnu Samurah dari Rasu- 
lullah saw bersabda: '' Anak Adam tidak boleh melaksanakan nadzar 
dalam kemaksiatan, dan ia tidak wajib melaksanakan nadzar atas sc- 
suatu yang tidak dimilikinya.” 


MAN SU 


Kia 
5 Bb nga IG pat aa 
TUK IG Alaahh 13359 
3709. Abu Oilabah menceritakan kepada kami dari pamannya dari 
Imran ibnu Hushain berkata: ” Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh melak- 


sanakan nadzar dalam kemaksiatan, dan anak Adam tidak wajib melak- 
sanakan nadzar atau sesuatu yang tidak dimilikinya.” 


45 


SESEORANG YANG TELAH MEMBEBANI DIRINYA 
DENGAN NADZAR, KEMUDIAN IA TIDAK MAMPU 


MELAKSANAKANNYA 
v. Pat - PA - 
L z7 uv IU “4 ta . “1 2 ar Kat 
Ki Is CD JB ES on 3S NW 
Ae $ AKA) 8 ale wak Gs 


4 IIA KUIS IE De KISS A3 
Nana Z7 


ISIS Tb AM GI Jab ek Gerai 
MEEE D1 ILAS AA 


3710. Dari Tsabit dari Anas ra. berkata: ”'Ketika Rasulullah saw 
melihat seseorang yang dipapah di antara dua orang, beliau bertanya: 
"Kenapa orang ini?” Jawab mereka: "Ia telah bernadzar untuk pergi ke 
Baitullah dengan berjalan”. Sabda beliau: ''Sesungguhnya Allah tidak 
akan menyiksa orang ini karena ketidakmampuannya: suruhlah ia naik 
kendaraan. 


- Ipa BBS bt ga LA 


CL JUS PAI Oh Gol paha Aa SA 
Aint moga en DN 


2 Pen 
G3 4 Je YA Sila 2 P4 5 Amd 


3711. Dari Tsabit dari Anas ra. berkisah, bahwasanya ketika Rasu- 


lullah saw bertemu dengan seorang tua yang dipapah di antara dua 
Orang, beliau bersabda: ''Kenapa orang ini?” Jawab mereka: ”'Ia ber- 
nadzar untuk pergi ke Baitullah dengan berjalan”. Sabda beliau: ”'Se- 
sungguhnya “Allah tidak akan menyiksa orang ini karena ia lemah: 
suruhlah ia supaya naik kendaraan.” 


46 . 


| TM pnegn Besa, CL NU 
4 Na Pn Apa ANN PU PAA 
38 Papan 23 dea 


3 Sp , TJ .. Sato / 
SA 0 Asta Lohan ISI pem Jani) 
Y 20 
Leba o 
3712. Dari Humaid Ath-Thawil dari Anas ibnu Malik ra berkisah: 
"Rasulullah mendekati segrang lelaki tua yang sedang dipapah oleh ke- 
dua anaknya. Beliau bertanya: "Kenapa Orang ini?” Jawab mereka: "Ia 


telah bernadzar berjalan menuju ke Ka'bah”. Sabda beliau: ''Sesung- 


guhnya Allah tidak akan menyiksa sedikitpun atas orang ini.” Kemudi- 
an beliau menyuruh orang itu supaya naik kendaraan.” 


BMI 
BEBAS DARI NADZAR 
NE AN Sy ping Jen BI NW 
aa En RA AP la Fe, “ (an 101I 
nba. iya skema Mn 5 Bana 
: 3713. Ma'mar telah mengkhabarkan pada kami dari Ha Thawus 
dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. berkata: "Rasulullah saw bersabda: 


"Barang siapa yang bernadzar atas sesuatu, kemudian ia mengucapkan 
”"Insya Allah", maka ia telah terbebas dari nadzarnya itu.” 


adem dapet Papi 
K6 FG dkain ge 39 51236 


“41 


285 K3 AS 2S 3 UNA UI Gila 
Pena Sasa bea 


Tun : Ong ANN s6 - 


3714. Dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. ber- 
kata: ”'Rasulullah saw berkisah, bahwasanya Sulaiman telah bernadzar: 
” Sungguh aku akan mengumpuli 90 istriku, yang dapat melahirkan para 
pejuang di jalan Allah, dalam suatu malam?” Ketika dikatakan pada- 
nya: Katakanlah Insya Allah”. Tetapi ia tidak mengatakannya, kemu- 
dian ia mengunjungi mereka, tetapi di antara mereka hanya ada satu 
istrinya yang melahirkan seorang dengan separuh tubuh. Sabda Rasulul- 
lah: ”' Andaikan ia mengucapkan Insya Allah, maka tidaklah ia-termasuk 
melanggar nadzar bila ia tidak dapat melaksanakannya: dan itu telah 
cukup bagi nadzarnya.” 


48 


KITAB Ban. SAWAH ATAU TADiNg 
PAN TA 4 
SPAN aa Kan BRV 
18 aa 224 La CA 


3715. Dari Ibrahim dari Abu Said berkata: "Bila kamu mempeker- 
jakan buruh, maka beritahukan padanya tentang upahnya. 23 


BEA 2 dapa 
| 2111 J.1 tg“ 


“0 


3716. Dari Yunus dari Al-Hasan, bahwasanya ia tidak suka mem- 
pekerjakan seseorang sebelum ia memberitahukan pada orang itu ten- 
tang upahnya."" 2 


NS AGAR Apa seret | 
2321 " #0 0 
DA MEA AAA aa 


Ea da 


JA 
3717. Dari Jarir ibnu Hazim dari Hammad-binu Sulaim berkata, 
bahwasanya'ketika ia ditanya tentang seseorang yang mempekerjakan 
buruh dengan memberi makan sebagai upahnya? Ia menjawab tidak 
boleh sehingga kamu sea: bada dahulu tentang upahnya.” 


JI, S3 Bg SKI DE pai ANN) 
Ep 3,9 TAU Si aa «1 
Ap 633 ASUS 23, CA AKA 


49 


TAPIN CNN TAG ATA 


3718. Dari Ma'war dari Hammad dan Oatadah berkata: ''Bila sese- 
orang berkata pada seorang buruh: ''Aku menyewa tenagamu untuk 
pergi ke Makkah dengan upah sekian dan sekian, jika aku menempuh 
perjalanan selama sebulan atau sekian hari, maka upahmu bertambah 
sekian”, Mereka berpendapat bahwa penambahan upah yang sedemiki- 
an itu dibolehkan: sedangkan mereka'tidak setuju bila seseorang berkata 
pada seseorang buruh: ''Aku menyewa tenagamu dengan upah sekian 
dan sekian, jika aku menempuh perjalanan lebih dari satu bulan, maka 
aku kurangi upahmu karena kelambatanmu dalam perjalanan”. 


KAN AYO PAN MWA AV 


La OT Un GS AA BG 


eA (gr ho 2 14 94 P 
ai bale 3 aakalay IA TAG ARYA 


2 Sa BN AIR LI Ag LI IG (K3, 
an VE AA TR Sah 3 PAN GG 
p... and 


3719. Abdullah telah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu 
Zuraid berkata: ”' Aku bertanya pada 'Atha: ?' Aku pekerjakan seseorang 
selama setahun dengan upah memberi makan sebagai upahnya, kemudi- 
an tahun berikutnya dengan upah sekian dan sekian?” Jawab 'Atha: 
"Tidak mengapa, karena persyaratanmu telah memuaskan ketika kamu 
memberi upah selama sehari-hari itu atau kamu beri upah, sedang 
waktunya telah berjalan sebagian tahun”. Kata 'Atha: "Sesungguhnya 
kamu tidak membuat perhitungan denganku tentang.hari yang lalu.” 


3 


- 


Bada e VS 
Sa LAI Pen AA 


BEBERAPA HADIST YANG MENERANGKAN 
TENTANG LARANGAN MENYEWAKAN TANAH 
DENGAN PARUHAN ATAU SEPERTIGA ATAU SEPEREMPAT 


Evan PLAN, Sabina 2 BEN, 
MAA KP AYI Aga TEA 
Jo AS ge Dae WR Parama 
PETIR AT AAU PA papa 
S5 San VE Ia abah 
AI IA UNI, Sage Kusua 
BAN 


:3720. Dari Rafi” ibnu Usaid ibnu Dhuhair dari ayahnya berkisah, 
bahwasanya ia datang pada kaumnya yaitu bani Haritsah dan berkata: 
"Wahai bani Haritsah, sungguh telah terjadi musibah atas kamu.” Me- 
reka bertanya: ''Musibah apa itu?” Jawab Usaid: "Rasulullah sawtelah 
melarang menyewakan tanah'”. Kemudian kami bertanya: '' Wahai Ra- 
sulullah, bagaimana jika kami menyewakannya dengan upahnya biji- 
bijian?” Jawab beliau: '' Jangan”. Kami bertanya: Bolehkah kami me- 
nyewakannya dengan memetak tanah?” Jawab beliau: ''Jangan”. Kami 
bertanya: ''Bagaimana jika kami menyewakan tanah dengan hasil di 


musim bunga bagi yang mengairinya.” Sabda beliau: ''Jangan, tanami- 
lah tanah itu, atau suruhlah saudaramu untuk menanaminya.” 


S1 


IN ALTA AA ,. Pa Ja Le Un Ne “3,1 
SA JB AEb 90 AN GE AE ANN 
3G Y nye t An Li 
FIS phagrekemergao Kb Ipa BL JUS Fa 
Indo, s110113 10310 PENA NA 3AI 
AI KO ea ag SAN Ja, Jadl ye 
Pp GOL CKC 2 Segara 
JELAS SA 029 SAR 


3721. Dari Mujahid dari Usaid ibnu Dhuhair berkata, bahwasanya 


Rafi' ibnu Khadij telah datang kepada kami dan ia berkata: ”Sesung- 


suhnya Rasulullah saw telah melarang kamu paruhan ladang/sawah dan 
menebas hasil pertanian. Paruhan sawah/ladang sepertiga atau seperem- 
pat dan membahas -hasil pertanian adalah membeli buah kurma yang 


sia di atas pohon dengan harga sekian dan sekian setiap satu wasak 
urma.' 


N 


Fedi SNN cd Pz real 13 2.9 A0 

as Pa ONE IE Baal 3€ NVNY 
2 tak TI Pa T- Y Irta 
bs EA Se ds ala Hn Joo Al Len Ul 
LIGA IRI Ani LG Re h P3 Pan 2 
SA SOE Kapan Joo IN dgua) Al, 
Gong LN apa LA AA DI AL AA AA 
C3 era Meet KAT ILK LA Ja3 Jai 
. head (Pa aah 3, Pro Telan 
SENIN SIT GS AA IA 

Ga 1G LNG ALI “0 ai 
Pa ISA ta 
3722. Dari Usaid ibnu Dhuhair berkata, bahwasanya Rafi” ib- 
nu Khadid telah datang kepada kami dan berkata: ”'Sesungguhnya Ra- 
sulullah saw telah melarang sesuatu yang bermanfaat bagi kita, sedang- 
kan taat pada Rasulullah lebih baik bagi kalian. Beliau telah melarang 


kita paruhan ladang/sawah. Sabda beliau: ''Barang siapa yang memiliki 
tanah, hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya atau 


.52 


membiarkannya”. Kemudian beliau melarang menjual/membeli hasil 
pertanian sebelum diketahui takarannya.'' 


LA) LM 24 2 9 " 
LE SI IG RAB AE ale AV 
Kn IE SE ma OA 
Be NE RN AE BU Pas Aa 
“ 33 (— 5 . 
A-- Cat A 7 ) 
BEM Tang atalnda ks 
34 "MTA 43. 27 La CN De , 
SAY KENA US yi se R3 AJ AM 


4, P 209 . P 
PN GIA TA SK LA 


- P) L NIK Sa Ae uta ta 22 teng 1 NIK 
DADA KAL 2 PUG pa 
AL CL IL LA RAN C0 Ri 
PEN pas Ipa AAN JUL R5 Je 
Au) LG . 3 La 
NA £ 

3723. Dari Mujahid dari Usaid ibnu Dhuhair berkata: ''Rafi' ibnu 
Khadij datang pada kami dan mengatakan tentang sesuatu, tetapi aku ti- 
dak faham, kemudian ia mengatakan sekali lagi: Sesungguhnya Rasu- 
lullah saw telah melarang sesuatu yang bermanfaat bagi kita, tetapi taat 
kepada Rasulullah itu lebih baik bagimu dari pada menetapi sesuatu 
yang bermanfaat bagi kita. Beliau telah melarang kita paruhan ladang, 
itu sama dengan paruhan sawah dengan mempetak menjadi sepertiga 
atau seperempat. Maka barang siapa yang memiliki tanah, sedangkan ia 
tidak butuh menanaminya, maka serahkanlah pada saudaranya supaya 


ditanami atau dibiarkan begitu saja. Dan beliau telah melarangmu me- 
nebas hasil pertanian yang masih di pohon, maksudnya menjual buah 


- kurma ketika masih di pohon secara borongan dengan mengatakan aku 


tebas semua hasil kebun kurma ini setahun dengan harga sekian dan 
sekian.” 


53 


HB KA II ya : 

Do GS mn Tea AAN Naa 

Ia 2 Hara KAN MP tepar 
Ben 


Ne ag NAN 


3724. Dari Mujahid i ia berkata, menceritakan kepadaku Usaid ibnu 
Rafi? ibnu Khadij dari ayahnya berkata: ''Rasulullah saw telah mela- 


rangmu tentang sesuatu yang bermanfaat bagi kita, sedangkan 'taat 
kepada Rasulullah itu lebih bermanfaat bagi kita. Beliau bersabda: ”'Ba- 
rang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya: jika 
tidak dapat, maka hendaklah ia menyuruh saudaranya aa menanami- 
nya. ,” 


SA ne banS SIN inn EXO 
2221 7 Ai 
Ea Sea ida ae 

23 AP tg, Sa # 

93 2. at Int 

Cah EN ESA naluu 
3725. Dari Mujahid berkata: '' Aku menggandeng tangan Thawus, 
kemudian aku bawa dia ke rumah Usaid ibnu Rafi" ibnu Khadij. Kemu- 
dian Ibnu Rafi menyampaikan hadist dari ayahnya, bahwasanya Rasu- 


lullah saw telah melarang menyewakan tanah. Tetapi Thawus memban- 


tahnya dan ia berkata: ”' Aku telah mendengar Ibnu Abbas Baim 
bahwa hal itu dibolehkan.” 


ema “aa 3G IG JB m0 A3 mi 


21 yana S 


SANA AG SA Ap PA SPA IA NP 


Fa YES CE AI, AN NA aa PETA ANN 
Ng No” 
NS yan 


3726. Dari Mujahid berkata: Rafi” ibnu Khadij berkata: ”Rasulul- 
lah saw telah melarang sesuatu yang bermanfaat. bagi kita, sedangkan 
taat kepada Rasulullah itu diatas segala-galanya. Beliau melarang kita - 
menerima sewaan tanah dari sebagian:hasil tanah itu.” 


GEB NS Ya IE GE 5 Kebds 

» IG Ss LS Ps “) Ma SL JS Aga 
5 SAS SA kesan IL LA 
BAN Aan Ad berang ASI) 
Ian nanda NA Ara Pa at ai A| 


.. / 


3727. Dari Mujahid dari Rafi' ibnu Khadij Ne Ki suatu 
hari Rasulullah saw ketika melintasi tanah seorang Anshar, maka beliau 
bertanya: »Tanah ini milik siapa?” Jawabku (Rafi”): "Milik Fulan, yang 
disewakan padaku dengan upah sewaan?”. Sabda beliau: ”'Andaikata ia 
menyerahkan tanah ini pada saudaranya agar ditanami?” Setelah itu aku 
datang pada seorang Anshar tersebut dan berkata: "Sesungguhnya Ra- 
sulullah saw telah melarangmu dari sesuatu yang bermanfaat bagimu, 


sedangkan taat pada Rasulullah saw itu lebih bermanfaat bagimu.” 


2992, aa? Sa AD UNa KIP £ 2 SERNNA 
Aib dada Da 


s5 


3728. Dari Mujahid dari Rafi” ibnu Khadij berkata: ” Rasulullah 
saw telah melarang memarghkan sawah dengan pembagian sepertiga 
atau seperempat.' 


4 


: Pa ana TE NG Si NA ya SL NNNA 
nG (1333 A5 LAN 1 “gg WK 
ARA GTK 


3729. Dari Mujahid berkata Rafi" ibnu Khadij berkata: ” Rasulullah 


saw telah datang kepada kami, kemudian beliau melarang kami dari se- 
suatu yang bermanfaat bagi kami.” Sabda beliau: '”'Barang siapa yang 
memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya, atau ia serahkan 


tanah itu pada saudaranya agar ia menanaminya, atau ia biarkan saja 
tanah itu.” 


Yg -J 7 L Kai 9- 
1 Pephibeanles S3 AGE NN, 
Png Hb ASP D3 IG plat 
Kebaji Ida PPAP PAN ARA PAMA UPT 


Land 22 J7, 31 A ba 
Sih S5 Ya Ka NON aa IG SE 
19. 1 


3730. Dari Atha" dan Thawas dan Mujahid dari Rafi? ibnu Khadij 
berkata: Pada suatu:hari Rasulullah saw datang pada kami, kemudian 
beliau melarang kami dari sesuatu yang bermanfaat bagi kita, sedangkan 
taat pada Rasulullah saw itu lebih baik bagi kita.” Beliau bersabda: 
"Barang siapa yang memiliki tanah, hendaklah ia mengerjakannya atau 
membiarkannya atau ia serahkan tanah itu kepada saudaranya agar 
tanah itu dikerjakan.” 


56 


AAA sja Asas | 


NA bab se YG napi e WN 
BL 2A5 KANG en wae 
Pa, PAD h 2231 Ta NN 3 NAS 


“5D Sh ISS 2 F3 


$ 199210 117 21 AN ' 
BESI ES REA ka 


Fa / “at 5 YOGA 
In IS WI ME D Nat A3 
KR AN PA EK Bo kas 


eh PPA AN et K Oata 4 3 114 7. 32 
NA Oa 

3731. Dari 'Amr ibnu Dinar berkata: '"Thawus tidak suka menye- 
wakan tanahnya dengan emas dan perak, sedangkan ia berpendapat, 
bahwa menyewakan tanah dengan pembagian sepertiga atau seperempat 
itu dibolehkan: Maka Mujahid berkata padanya: "Wahai Thawus, per- 
gilah ke rumah Usaid ibnu Rafi? ibnu Khadij dan dengarlah fatwanya 
tentang hal ini.” Jawab Thawus: ''Demi Allah, andaikan aku tahu bah- 
wa Rasulullah saw telah melarang hal ini, niscaya aku tidak akan me- 
lakukannya, 'tetapi aku telah diberitahu oleh Ibnu Abbas yang lebih 
mengerti daripada Usaid ibnu Rafi', yaitu, bahwasanya Rasulullah saw 
telah bersabda: ?'Bila seseorang dari kamu menyerahkan tanahnya pada 
saudaranya agar dikerjakan itu lebih baik daripada ia mengambil upah 
sewaan tanah dengan hasil tertentu dari tanah itu”. 


Aas KIS ebe dlat 55 RV 
Gaea Ip YES 5 "iyaa Ka 
MEI RA AK 


57 


v. 


3732. Dari 'Atha' dari Jabir, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: 
"Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia mengerjakan- 
nya, jika ia tidak dapat mengerjakannya, hendaklah ia menyerahkan ta- 
nahnya itu pada saudaranya sesama muslim agar bisa mengerjakannya, 
dan janganlah ia menyewakannya.” 


v- A ( 
Ink A33 2 JG JG Hb Kes XNY 
(AA 
17 Sg Ha 
| | NY 
3733. Dari 'Atha' dari Jabir ra. berkata: ”' Rasulullah saw bersabda: 
"Barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia mengerjakan- 


nya, atau ia serahkan tanah itu pada saudaranya agar dikerjakannya dan 
janganlah ia Kp di 


Ita op C5) SE IG ME cesek 
Te dgn! sang Ga 
3 te SAN Ke ag S1 


JJ sn 22 
- 251 
- 


3734. Dari 'Atha dari Jabir berkata: '' Orang-orang yang memiliki 
kelebihan tanah, lalu ia menyewakannya dengan pembagian setengah, 
sepertiga, atau seperempat. Maka Rasulallah saw bersabda: ''Barangsia- 
pa yang memiliki tanah, maka hendaknya ia mengerjakannya, atau me- 
nyerahkannya pada orang lain agar dikerjakannya, atau ia membiarkan- 
nya begitu saja.” 


4 « 


525 Aa NBA KAYAK 


an 


AB AAA 


rd 


Bagan mana 


3735. Dari 'Atha' dari Jabir ibnu Abdullah berkata: '' Bahwasanya 
Rasulullah saw telah berkhutbah: ''Barang siapa yang memiliki tanah, 
maka hendaklah ia mengerjakannya atau menyerahkannya pada orang 
lain, agar dikerjakan dan janganlah ia menyewakannya.”” 


53 Apa SA S3 anta NN 


313 Tp Ti Pon Nag (aku DL LL 


Wb uc Gk Peggeasi 


pe" 433 0 4 | 
“. Kan SH) 

43 “ e. P4 “ 

S3 AKa & da2, Eee IS elus is 
3736. Dari Atha' dari Abu Zubair dari Jabir ra bahwasanya Ra- 
sulullah saw telah melarang seseorang menyewakan tanah dengan pem- 
bagian parohan setengah, sepertiga atau lebih. Dan beliau melarang 
menjual/membeli hasil pertanian yang masih di pohon, dan melarang 

menjual buah yang belum diketahui rasanya.” 

Dari Atha' dari Jabir berkata: '' Bahwasanya Rasulullah saw 


telah melarang menyewakan tanah.” 


6s, Ol "29 


9 pebeah ha ja 2 CNGA NN PARA NA YAN 
“» Ch 23 2 AN Papi NM us SE 


5: 13124 

. IT ana Kh 
3737. Dari Atha' dari Jabir ra, bahwasanya Rasulullah saw telah 

melarang menjual/membeli hasil pertanian yang masih di pohon, atau 

menjual/membeli barang yang tidak diketahui takarannya, dan beliau 

melarang seseorang menyewakan sawah dengan pembagian tertentu, dan 


beliau melarang menjual hasil tanah sebelum diketahui rasanya.” 


BAE Sapa GIRL AAS ML RNNN 
PEN Aan AE Mm AI IG 
La adaz sea aka sni Ope 


59 


“ 
01101 7 3 


3 EN ag Ngsaus uan 


ISL PARA 


3738. Atha' bertanya pada Sulaiman ibnu Musa tentang penyewaan 
tanah: Jawabnya: "Jabir berkata, bahwasanya Rasulullah saw telah ber- 
sabda: '”Barang siapa memiliki tanah, hendaknya ia mengerjakannya 
atau menyerahkannya pada saudaranya agar dikerjakan, dan janganlah 
ia menyewakannya””. Dalam riwayat lain ada tambahan, bahwasanya 
beliau telah melarang menjual atau membeli hasil pertanian yang masih 
di ladang.” 


SN die Hee AS PULANG 
1 4 
KN op JL Ge Ras Aa boa 


3739. Dari Yazid ibnu Nu'aim dari Jabir ibnu Abdullah, bahwasa- 
nya Rasulullah saw telah melarang menjual/membeli hasil pertanian se- 
waktu masih di ladang.” 


Pa KAPUK NAN Megi be xVts 
—X63 kaan se KEP 23 Its 


2 IY 


yA 1 R3 On lid G3 38, AL PAI FAuI 
te KG 


3740. Dari Abu Salamah dari Jabir ibnu Abdullah bahwasanya 


Rasulullah saw telah melarang menjual/membeli hasil pertanian yang 
masih di pohon, atau menjual/membeli buah yarig belum diketahui hasil- 
nya, atau menjual/membeli hasil pertanian secara borongan”. 


K2, 


3 PN Aas Ah Jep 
Pte ra PP D3 SA Ian sn 


wr. Ke 
Asma! . a23 
. 374t. Dari Umar ibnu abu Salamah dari ayahnya dari Abu Hurai- 
rah berkata: "Rasulullah saw telah melarang menjual/membeli hasil per- 
tanian yang masih di pohon, atau menjual/membelinya sebelum diketa- 
hui jumlah: Kan Na 2 


2 


PN BA Ga Wlygavat 
KANAN oa KA Aan JS A22 


3742. Dari Abu Salamah dari Abu Said Al Khudry berkata: ani 
lullah saw telah melarang menjual/membeli hasil pertanian yang masih di 
pohon, atau Wala sebelum diketahui jumlah takarannya.”” 


ra HL 3 YEN OPINI ANV 


kai eat 0 ee KAI PPI an 
A3 UN 23 5 'g bah ee K3 195 PA AM la 
3743. Dari Abu Kan dari Rafi' ibnu Khadij, bahwasanya Rasu- 
lullah saw telah melarang membeli/menjual hasil pertanian yang masih di 
pohon, atau membeli/ aya sebelum diketahui takarannya.”” 


LAN EP INN 
BAE TA 


“ 
ana PE KEKE '» 
ASI Ya a - LL lh LIA 1 
e-ee Nala 23 SKT Sx A53 Pat P3 
. 3744. Menceritakan kepada kami Usman ibnu Murrah ia berkata: 
”'Aku bertanya kepada Al-Gasim mengenai hal pertanian”. Jawabnya: 
”Rafi' ibnu Khadij berkata, bahwasanya Rasulullah saw telah melarang 


61 


menjual/membeli hasil pertanian yang masih di pohon, dan menjual/mem- 
belinya sebelumnya diketahui Hana takarannya””. 


MTA EP EL NN 
Bag, Jaa Anne BEN AS 


3745. Dari Usman ibnu Murrah berkata: ''Aku bertanya kepada Al- 
Oasim mengenai penyewaan tanah”'. Jawabnya: ”Rafi” ibnu Khadij ber- 
kata: ''Sesungguhnya Rasulullah saw telah melarang seorang menyewa- 
kan tanah”. Hadits ini berbeda dengan yang diriwayatkan oleh Said ib- 
nu Al Musayyab. 


KE Aa AS Sak pa ie LV 


., 


ME Pita 3 ATA: Ie SATA 


“ 


ERA BI KISI ae DUA 


Pn? ?v G- Ag . 
Siap Dago kes 22 bigo 13 


NS Halal Sa JS PA pa LGS 
—an GAN DI Kari 
2 SIG GEN BSI ANE Kab SN SI 


a 


ISC . Z7 Ken 
Asah AI HE AS bajak 


S3 berganti sg 
PP AR AE DES Mint 2 


3746. Dari Abu Za'far Al-Khathni (Umair ibnu Yazid) berkata: 
»Pamanku telah mengutus aku dan seorang budaknya pergi ke Said Al- 


62 


Musyayyab untuk menanyakan mengenai penyewaan tanah.” Jawabnya 
Ibnu Umar berpendapat bahwa penyewaan tanah itu dibolehkan, setelah 
beliau mendengar hadits yang disampaikan oleh Rafi? ibnu Khadij, ma- 
ka ia segera menemuinya dan menanyakan hal itu padanya. Kata Rafi?: 
”Pada suatu hari Rasulullah datang pada ibnu Kharitsah, ketika beliau 
melihat tanaman yang subur, beliau bersabda: ”' Alangkah bagusnya ha- 
sil tanaman milik Duhair!” Mereka berkata: '"Tanaman itu bukan milik 
Duhair?” Tanya beliau: ''Bukankah itu Dhuhair?” Jawab mereka: ?'Be- 
nar, tetapi ia telah menyewakannya.” Maka sabda beliau: '' Ambillah 
tanamanmu dan biarkan padanya biaya yang telah kamu keluarkan pa- 
danya”?. Kata Rafi: ''Maka kami segera mengambil tanaman, kemudian 
kami membiarkan biayanya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Tharik ibnu 
Abdur Rahman dari Said, tetapi Tharik tidak menyetujui hadits ini. 


5 Henna df man siap 
Bl ala Kara angs Una APA GE Jegas 


AP Ai 1 Nana: ATA ia 
Io B5 UII MN 

7 9 5727 san 1- 39 IG Ia 
DA Sea Ea Sa 


(RAN ani 


3747. Dari Tharig dari Said ibnu Al-Musayyab dari Rafi' ibnu kha- 
dij berkata: ''Rasulullah saw telah melarang menjual/membeli hasil per- 
tanian yang masih di pohon atau menjual/membeli secara borongan se- 
belum diketahui takarannya.?” Dan beliau bersabda: ''"Sesungguhnya 
yang boleh menggarap sawah/ladang hanya tiga orang yaitu: seorang 
yang memiliki sawah/ladang itu, maka ia berhak menggarapnya, se- 
seorang yang diserahi untuk mengerjakan sawah/ladang tersebut dan 
yang seorang yang menyewa sawah/ladang itu dengan emas atau 
perak.” 


3748. Dari Tharig dari Said berkata, bahwasanya Rasulullah saw 
telah melarang menjual/membeli hasil pa yang masih di pohon. 


Kel pp 5E We 1G — VA 
23 : AE NIK AANG : 


: L.. f0.9 74 “3 
SI WI2M AS MAN yaNN ASda3 


2G 1 


. Amang &| l 
3749. Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Tharig berkata: 
” Aku telah mendengar Said ibnu Al-Musayyab berkata: ''Tidak boleh 
(menanam tanaman kecuali di tiga tempat: pertama, di tanah miliknya 
sendiri, kedua di tanah yang penggarapannya telah diserahkan padanya 
dan yang ketiga tanah yang disewa dengan emas atau perak.” 


9.90 


PIA AN. 
aah bj . 
PON Ir PTT Kake KJ. Pun) 


3750. Dari Ibnu Syihab dari Said ibnu Musayyab berkata: ”Bahwa- 
sanya Rasulullah saw telah melarang menjual/membeli hasil pertanian 
yang masih di pghon, atau menjual/membeli sebelum diketahui jumlah 
takarannya (memborong).” 


MA Ke MAN AN Ma GP BEXVON 
SA ON dok 23 
IG KU ERA 1 en Ka 

ye ea SEA aa Jo Ia NN 


Aha ab Sg KAI 


Fata KAT Ina 2 


3751. Dari Said ibnu Al-Musayyab dari Sa'ad ibnu Abi Wagash ber- 
kata: '”"Pada masa hidup Rasulullah saw para tuan tanah menyewakan 
tanah-tanah mereka dengan membayar sewa dari hasil panen.” Tetapi 
ketika mereka bersengketa dalam hal itu, maka mereka datang kepada 
Rasulullah dan mengadukan masalah tersebut pada beliau. Akhirnya be- 
liau melarang mereka menyewakan tanah dengan cara yang demikian. 
Sabda beliau: ''Sewakan tanah itu dengan emas atau perak.” 


Jb P3 K3 ee) SA naa NN 
nga adi) Hang AL Ula 
SE SAN AG AG GA 
boks 3d gahab aa Ipa 
IA UK Eka 
EA bd Are 
Kata Ear PAN Peng 2 
YO PI TI SAK Panpat 


3752. Dari Sulaiman ibnu Yasar dari Rafi' ibnu Khadij berkata: 
”Pada masa Rasulullah saw kami menyewakan tanah dengan pembagian 
sepertiga, atau seperempat atau upahnya dengan bahan makanan terten- 
tu. Pada suatu hari salah satu dari pamanku datang dan berkata: ”'Ra- 
sulullah saw telah melarangku dari sesuatu yang bermanfaat bagi kita, 
sedangkan taat pada Allah dan Rasul-Nya lebih bermanfaat bagi kita. 
Beliau telah melarang kita menyewakan tanah dengan pembagian seper- 
tiga atau seperempat atau upahnya dengan bahan makanan tertentu. 
Dan beliau menyuruh pemilik tanah supaya menggarapnya sendiri atau 
menyerahkan tanahnya pada orang lain untuk menggarapnya sendiri 
atau menyerahkan tanahnya pada orang lain untuk menggarapnya, se- 
dangkan beliau tidak suka menyewakannya dan sejenisnya. ' 


65 


pembagian sepertiga atau seperempat atau upahnya dengan bahan ma- 
kanan tertentu.” (Diriwayatkan oleh Handhalah ibnu Oais dari Rafi', 
tetapi hadits ini berbeda dengan yang diriwayatkan Rafi'ah).” 


TEKI JIE 5 EVO 


“ 


aa ma KE NS ala Lakga Ko NNVN 
PENS UNA« 5 Go Oya Le LI ma 
PA 


23 Lau - 2 
3753. Dari Rafi' ibnu Khadij berkata: Dulu kami biasa menyewa- 5 GA J6 PIA Ja Se H3 


kan tanah dengan pembagian-pembagian sepertiga atau seperempat atau SA. e 1I 4 22 4, Ay “ 9 1 
upahnya dengan bahan makanan tertentu.” Aa Pa! , at & se 1) gw AE AE 0 
AT Pd 


48 BEBAS aa Mega Nok beng NG SA PIA 
AAA da Mana “no NEK IE Rr, Ag Sabuk ab Ui 26 BUSI 
Aja laa Ken telaga sat | sn Ian 


me ae akta AMAN ALA en LAN 


, £ 
J2 (La £. - 7. & ak BACA 
aya 0 5 Kab Nak 3 ag ma RRI tt ba 9 
II 24 93 617134 
2 2 9 AT Ta Joe) la Na £ Oi Le3 2 Lis 1 (eh 3755. Dari Rabiah ibnu Abdur Rahman dari Handhalah ibnu Gais 
1? 130 2, "4 dari Rafi? ibnu Khadij berkata: ''Pamanku berkisah padaku bahwasa- 
5 (gs "33 1 aa Pon dr 2 - “ 3 1 Fa nya pada masa Rasulullah saw, mereka biasa menyewakan tanah dengan 
£ Kai Las perjanjian mereka akan memberikan penghasilan pada musim semi dan 


Ti .5 At Ay 3 221» ie "4 he ind beberapa hasil tanaman secara parohan.” Kemudian Rasulullah saw me- 


larang kami menyewakan tanah dengan demikian. Aku bertanya kepada 


09 Ap “ TA Rafi': ''Bagaimana kalau menyewakannya dengan dinar, atau dirham?” 
Nun TN s3 Kah 22 Cils 5, PD US 3 S Jawab Rafi': "Ya, dibolehkannya dinar atau dirham.” | 
3754, Dari Sulaiman ibnu Yasar bahwa Rafi' ibnu Khadij berkata: - LL gan LI Ka LI 
"Pada masa Rasulullah saw kami biasa menyewakan tanah kami dengan 2 ae 3 aa daa) : Ng 'u 3 Ne RV 
pembagian tertentu. Pada suatu hari salah seorang dari pamanku datang Bea anna MA bsa Na Ne 
dan berkata: ” Rasulullah saw telah melarangku dari sesuatu yang bergu- € CA Tae Sa Ls an SY) SI LA gs P3 | 
na bagi kita, sedangkan taat pada Allah dan Rasul-Nya lebih bermanfaat 2 LG: — 
bagi kita.'” Kami bertanya: ''apa yang kamu maksudkan?” Jawabnya T GT Law TA “11 an Kan Ud 
Rasulullah saw telah bersabda: "'Barang siapa yang memiliki tanah, w 1 art ib nb) Ia e (S3 (3 21, 
maka hendaknya ia menggarapnya atau ia serahkan tanah itu pada sau- CA y, 3 Jeon Dom ANT 
daranya untuk dikerjakan. Dan janganlah ia menyewakannya dengan 2 AN Joan) AS Je JA AG s | $ Yaa un 
66 67 


Ao IS SUS 


KS Kal 1nd Ne tan 24 MEA Ba 244 
A Was 9 ken tangga ID papi 
ey 2 


TI PVIL ina ANE AKu 
PE AN LP Mual 


3756. Al-Auza'iy telah menceritakan kepada kami dari Rabi'ah ib- 
nu Abdur Rahman dari Handhalah ibnu Oais Al-Anshari berkata: ?' Aku 
bertanya pada Rafi” ibnu Khadij mengenai penyewaan tanah dengan 
dinar atau dirham.” Jawab Rafi': ” Yang demikian itu tidak mengapa”. 
Pada masa Rasulullah saw orang-orang menyewakannya tanah dengan 
perjanjian mereka mendapat bahagian: tanaman yang tumbuh di pinggir 
sungai/selokan, tetapi kadang-kadang sebahagian tanah itu berhasil baik 
dan yang lain tidak berhasil, maka mereka tidak mendapatkan hasil se- 
waan melainkan apa yang dihasilkan oleh: tanah itu. Oleh karenanya Ra- 
sulullah saw. melarang parohan dengan cara yang demikian: adapun me- 
nyewakan sesuatu yang:tertentu, maka itu dibolehkan.” 


(ABE Wan PANGAN 
03 GIE aa Pep 85 Gu 
Cat 27 TANK SAYA 

AAU Ha LNG AG Gian 


Te Pargarta 


3757. Malik telah menceritakan kepada kami dari Rabiah dari Han- 
dhalah ibnu Gais berkata: ”' Aku bertanya pada Rafi' ibnu Khadij me- 
ngenai penyewaan tanah, jawabnya: "Rasulullah saw telah melarang 


orang menyewakan tanah.” Aku bertanya: »Apakab yang kamu mak-. 


1? Jawabnya: 
sudkan itu menyewakan tanah dengan emas atau uang 
"Tidak, beliau hanya melarang menyewakan tanah dengan pembagian 


68 


tanah dengan cara parohan, adapun menyewakan dengan emas atau pe- 
rak, maka hal itu dibolehkan.” 


PEEI ong 15133 BAE SSS NON 
aa TER A Ha aa Ubi 
IA NS Ai ai AA LAN 
| Ane NY ON Ag HI 


3758. Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Rabi'ah ibnu 
Abu Abdur Rahman dari Handhalah ibnu Oais berkata: ”' Aku bertanya 
kepada Rafi? ibnu Khadij mengenai penyewaan tanah dengan emas atau 
perak.” Ga Ap ” Halal, karena itu ongkos sewa tanah.” 


De ya OA Ge pen GAS NANGA 
(se sa bl Ai pa Aan 
K3 Ya (to) Ane 
AA EN Aas CASN KS 

DE IA 


3759. Dari Yahya ibnu Sa'id dari Handhalah ibnu Oais dari Rafi? 
ibnu Khadij berkata: ?”Rasulullah saw telah melarang kita menyewakan 
tanah dengan cara parohan, padahal ketika itu emas dan perak masih ja- 

| rang. Oleh karena itu seseorang menyewakan tanah dengan perjanjian ia 
3: mendapatkan bagian hasil yang berada di dekat sungai-sungai ca selok- 
i an, atau menyewakannya dengan sesuatu temen di 


5 - 2.7 “2 7 ax 
i A PA AB LGA 19 INN 
| KA 7 ISA 1g € ra 4 
hn, Tn LI GAS Ntar 


69 


SIN SEN Aas 

KK 9. P' “A3 - 7 

3 yaa hnda anda Pee AANG na 
CG Las KE Pe AS 


gn AK 


ai La 2335 fa oejAN, 11333 
4 2110 Jae “21 | Pan Pune 

Halu IG 33 PE ea PAT 

Ah yinggn KA IA PN s3 AA 


203, 0,3 


—5 SPAN Ea bapa Pan : 
SA AI, « « 3 Pa 
ea PT LIS Lu 3 DIA duga 21 


3760. Dikhabarkan kepadaku Salim ibnu Abdullah berkisah, bah- 
wasanya dulu (ayahku) Abdullah Ibnu Umar biasa menyewakan tanah- 
nya: setelah ia mendengar bahwa Rafi” ibnu Khadij melarang menyewa- 
kan tanah, maka ia segera menemuinya dan bertanya: ”'Wahai Ibnu 
Khadij, apa yang telah kamu sampaikan dari Rasulullah saw mengenai 
penyewaan tanah?” Jawab Rafi' ibnu Khadij: ''Aku telah mendengar 
dari kedua pamanku, mereka adalah pejuang pada perang Badar, mere- 
ka berkata: bahwasanya Rasulullah saw telah melarang seorang menye- 
wakan tanah.'' Kata Abdullah: ''Sungguh pada masa Rasulullah saw 
aku lebih mengetahui, bahwa tanah boleh disewakan.” 

Tetapi kemudian Abdullah khawatir, boleh jadi Rasulullah telah me- 
nyampaikan sesuatu tentang penyewaan tanah, sedangkan ia tidak me- 
ngetahuinya, oleh karena itu tidak mau menyewakan tanah.” 


acuan, - at TON OI 33 1 aa 
#1. z7 : -“ aa & 2 


70 


AA AGAN 1 Sea 1 AL AAU 
ai Lon Ka Sboitah 
1 22 1531 Eat 9 331 
Ni kagak Soko Ab Wen Obb pt 
5 REA AK 
3761. Bisyr ibnu Syu'aib telah menceritakan kepadaku dari Wahiya 
dari Az-Zuhry berkata: ””Telah sampai pada kami, bahwasanya Rafi? ib- 
nu Khadij telah meriwayatkan hadits dari kedua pamannya, yang mana 


keduanya adalah pejuang pada perang Badr, mereka berkata, bahwasa- 
nya Rasulullah saw telah melarang seseorang menyewakan tanah." 


1, 90 2 1II 


26 SAI JS Jenauw NAMA FA XV 
SIAK ANA Ape Oo 5 hi 


KCP 1Z KAN, 4 Ta AL 
ng Ai TIA A3 mar: 
“ 9-0 
KENA TAN s Tega 2 A3 aka 9255 
' 3762. Usman ibnu Said telah menceritakan kepada kami dari 
Syu'aib Az Zuhri dari Al-Musayyab berkata: ''Menyewakan tanah de- 


ngan emas atau uang dibolehkan.” Adapun Rafi' ibnu Khadij berkata: 
aneh Rasulullah saw telah Ta yang demikian itu.” 


KB pai LV & AAN 
DG oa AA “ang Hn Jas adi 125 “ 
Cc Inmas 13 Aa 

ti ii 9 Sona SA 
na ae USUL 


11 


3763. Dari Ibnu Syihab bahwa Rafi' ibnu Khadij berkata: ”'Ra- 
sulullah saw telah melarang menyewakan tanah. Setelah itu ketika Ra- 
fi" ditanya: "Bagaimana halnya dengan orang-orang yang menyewakan 
tanahnya dengan upah bahan makanan tertentu dan dengan perjanjian 
kami akan mendapatkan hasil di bagian yang berada di dekat sungai 
atau selokan?” 


Si ii si LEK m3 Hah SAN 
5 Kejplikn f2 5 adi Ip An hangat 


PE PETA ra HA 


SE EN EN ISS ea 
aa h) 


Pee AON ang Aa Kena soto 
PA YAA AN YEN Alan ar 


7 


Matah (Y seh se (NAN 


3764. Bahwa Rafi” ibnu Khadij memberitahukan Abdullah ibnu 
Umar, bahwasanya paman-pamannya telah datang pada Rasulullah saw, 
setelah mereka kembali, mereka menyampaikan bahwasanya Rasulullah 
saw telah melarang menyewakan sawah. Kata Abdullah: Aku tahu 
bahwa pada masa Rasulullah saw, pemilik sawah biasa menyewakan sa- 
wahnya, dengan perjanjian bahwa ia akan mendapat bagian dekat de- 
ngan selokan dan sebagian dari jerami, tapi berapa banyak bagiannya 
3 tak tahu.” 


223 PN Te Ja 12114 GARA 

HN NA Da 3 Vio 
4, 35 CAS IA ea 
LA AA NN TA 
SR BU DANA KUAT 


3 

N 

?N 

! N 
& 1 


Ae 2371 ? 
SP Ls taka JS INA se 
IIS ab , 3 IE NG ya PAK 


3765. Ibnu 'Aun telah memberitahukan Ha kami dari Nafi' ber- 
kisah: ?' Dulu Ibnu Umar biasa menerima Ongkos sewa tanah, -hingga ia 
mendengar sesuatu dari Rafi" mengenai hal itu, maka ia menggandeng 


tanganku dan mengajakku pergi ke rumah Rafi? untuk menanyakannya. 


Rafi” berkata padanya, bahwa pamannya berkata: Rasulullah saw me- 
larang seorang menyewakan tanah”. Maka sejak itu Abdullah ibnu 
Umar tidak lagi mau menyewakannya.”” 


SN Na KUE EEAN AN 
pai MS NN NEK 
14 2371 


PS ena Kerah Tn ab Ton DN sanak 
AS AN 


3766. Ibnu 'Aun telah menceritakan kepada kami dari Nafi? dari Ib- 
nu Umar ra. bahwasanya dulu ia biasa menerima ongkos sewa tanah, 
hingga Rafi” menyampaikan suatu hadits padanya, bahwa salah seorang 
pamannya berkata: '”Rasululah saw melarang seorang menyewakan ta- 
nah, karena itu Abdullah tidak lagi mau mati wakannya. 


SUK EK SO LA GL NN 


Aa oa Pat 0 TA Us Teng YA 
AAN AN PAS IT dsb G2 Ads Na 
) 


Ca Gagh gue 3 LN AKI EA 
Inealapanas Ng PANAS ia 
II, 9 Gt 4 PP, 
Ti h3 adi makanan Ja s6 
18 AA CAN NAK ar ara 


33 


SA pa 1 (ES JOKE ANK 
Gas basa 


. 3767. Ayyub telah menceritakan kepada kami dari Nafi' berkisah, 
bahwasanya Ibnu Umar dulu biasa menyewakan sawah, hingga pada 
masa akhir pemerintahan Mu'awiyah, setelah ia mendengar Rafi' ibnu 
Khadij meriwayatkan suatu hadist mengenai larangan menyewakan ta- 
nah, maka ia datang pada Rafi? bersama aku dan menanyakan :hal itu 
padanya. Jawab Rafi': ”'Rasulullah saw telah melarang seorang menye- 
wakan sawah”. Sejak itu Ibnu Umar tidak lagi mau menyewakan sawah- 
nya. Dan bila ia ditanya mengenai hal itu, ia menjawab: "'Rafi' ibnu 

Khadij berkata, bahwasanya Rasulullah saw telah melarangnya.” 


DEA le Bas NU 
PEN APA Sar 
Kerap Kar di Sit Fs ab d32 AYAT KN 


AN 


Aan la Ia KKN AS 2 IG 3 
Kan pa AE “7? pa “4 ne 
Wara HF po NE 


' 3768. Dari Katsir ibnu Fargad dari Nafi” berkisah, bahwasanya 
Abdullah ibnu Umar dulu biasa menyewakan sawah, kemudian ia men- 
dengar Rafi' ibnu Khadij meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw telah 
melarang hal itu. Maka ia datang kepada Rafi' bersamaku dan bertanya 
mengenai hal tersebut. Jawab Rafi': ''Benar, Rasulullah saw telah mela- 
rang seorang menyewakan sawah? Sejak itu #boallan tidak lagi mau 
menyewakannya.” 


14 


EA 6 HA Sea SA AGEANN 


Tran 


CANON PAI Ana OA 
aan “3i sa Ns 1 Sar TAAT #5 


£ KP 


Gp Lag al PEN ANU ENYA 3 an 


PE AKA ntea Anya Tel Sa 


3769. Ubaidullah ibnu Umar telah menceritakan kepada kami dari 
Nafi? bahwa segrang telah memberitahu ibnu Umar, bahwasanya Rafi 
ibnu Khadij menyampaikan hadits yang melarang seseorang menyewa- 
kan tanah. Maka ia mengajak-aku dan orang itu datang pada Rafi' un- 
tuk menanyakan-hal itu. Kata Rafi': ''Rasulullah saw telah melarang se- 
orang menyewakan tanah?”, Sejak itu Abdullah tidak lagi mau menyewa- 
kannya.” 


LN (DD TOT As esa Ke Kw. 


Men Is Sa Jan Pe ga 
PKI PA ie Ge gg 


3770. Juwairiyah: telah menceritakan kepada kami dari Nafi" bahwa 


Rafi' ibnu Khadij memberitahu Abdullah ibnu Umar, bahwasanya Ra- 


sulullah saw: "telah melarang seorang menyewakan sawah." 
EA £ Sp 11 A 


SAN ah Se Gi Jai Fe SEM 
Un uban 9. PAR 3616 


“4 ara UN 


LA LL Ta 21. # 
SB I09 H3 AAA Ay An 
2 Yep sietin I3 abi 1|323 


75 


Ker daa H Bas 


kara Ta G3 Lae es 
Ae LA es A53 


3771. Hafesh ibnu Ghiyats telah menceritakan kepada kami dari 
Nafi” berkata: ''Dulu Ibnu Umar biasa menyewakan tanahnya, dengan 
perjanjian ia mendapat bagian dari hasil tanah itu, kemudian setelah ia 
mendengar bahwa Rafi' ibnu Khadij melarang yang demikian itu, dan 
berkata: "Rasulullah saw telah melarang hal itu.” Kata Abdullah: 
»Dulu sebelum kami mengenal Rafi', kami biasa menyewakan tanah.” 
Ketika ia meragukan penyewaan tersebut, ia menggandengku dan meng- 
ajakku pergi ke rumah Rafi?, kemudian ia bertanya padanya: ”' Adakah 
kamu telah mendengar Rasulullah saw melarang seorang menyewakan 
tanah?” Jawab Rafi”: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: ”Ja- 
nganlah kamu menyewakan tanah dengan sesuatu. 21 


9001 LI ng 


Kes NN ga BA 
“. T£ Sd Hape 31 15 ai 


3772. Dari Muhammad dan Nafi' dia mengkhabarkannya dari Rafi? 
ibnu Khadij bahwa Rasulullah saw telah ai menyewakan tanah." 
el aa 17 2 9g... Z Gs SG 
. M3, pe KE NNY 


4 31 S3 LL A20 3 
PAS iga pa Oi Laga 


MS 


76 


24 


TI OA 29 GT Pa daa Hu 
Salin J3 MI325 ala 85 DG 
SN Ie P3 


3773. Sufyan telah menceritakan kepada kami dari ' Amr ibnu Dinar 
berkata: ”'Aku telah mendengar Ibnu Umar berkata: ''Dulu kami biasa 
menyewakan tanah dengan cara parohan,: menurut kami itu dibolehkan, 
tetapi kemudian aku mendengar Rafi' Ibnu Khadij berkata, bahwasanya 
Rasulullah saw telah melarang menyenakan tanah dengan cara paroh- 
an. ” 


Ie Kh 12 nge £..... 24 
3 C5 PAN PETA APU! 36 AW 
de 3 kena JUS LA 323 OA 5 AHA 1 
Aa Pak segi Gate 
24 KN | 


N 07 3 aka In IS GS R0 maya 
Aga 


3774. Ibnu Juraij berkata: Saya telah mendengar ' Amr ibnu Dinar 
berkata: ” Sungguh aku telah mendengar Ibnu Umar bertanya tentang 
menyewakan tanah dengan cara parohan, ia berpendapat, yang demiki- 
an itu dibolehkan, hingga pada tahun pertama ia diberitahu Ibnu Kha- 
dij, bahwasanya Rasulullah 3 saw telah melarang menyewakan tanah 
dengan cara parghan?”. 


Besa set Hita S! 
CIA #3 A2 A03 06 urang, 


3775. Dari Hammad ibnu Zaid dari ' Amr ibnu Dinar berkata: ” Aku 


telah mendengar Ibnu Umar berkata: ''Dulu aku berper 
$ berpendapat, bahwa 
menyewakan tanah dengan cara parohan itu dibolehkan, tetapi kemudi- 


1 


dian pada tahun pertama, aku mendengar Rafi berkata, bahwasanya 


Rasulullah saw telah melarang hal itu.' 
2 AI EN A Gabia pE GE NW1 
P4 . Gi 
“go Sisi rr kas aer 


3776. Dari 'Amr ibnu Dinar dari Jabir ibnu Abdullah bahwa Ra- 
. sululah saw telah melarang seorang menyewakan tanah.” 


3 IG Pete Do oto aA Se SW 
AN Ra Ea 
Ka 


3777. Dari 'Amr ibnu Dinar dan Jabir berkata: ”'Rasulullah saw 
telah melarangku menyewakan tanah dengan cara parohan, membeli/ 
menjual hasil pertanian yang masih ada di pohon, Pe 
Hr bea jumlah na : 


J3 - 
Ina Isa SPS TA w 
ag bari udh 3 Dea ye 0 
YENI In NASA RNSEA 2 age 
33 LI, NON AKA 
3778. Dari Ibnu Umar dan Jabir: "Rasulullah saw telah melarang 


seorang menjual buah sampai setelah diketahui kwalitetnya, dan beliau 
juga melarang seorang menyewakan tanah dengan parohan sepertiga 


atau seperempat.” 


Sites Nisa as Ne MN 
AG ra Son entah, 
dalan adan A3 naa Sa 


78 


Ha Feed Yon 33 


2 PLN JUS Aa A3 LI Ka | 
GEN NLNSIN Ls t 


3779. Abu Najasyi telah menceritakan kepadaku ia berkata: Rafi” 
ibnu Khadij berkata: "Rasulullah saw bertanya padaku: ?' Adakah kamu 
menyewakan ladangmu??” Jawabku: ?'Benar, wahai Rasulullah, kami 
telah menyewakannya dengan perjanjian seperempat dari tanah itu dan 
ditambah dengan beberapa wasag gandum.”' Sabda beliau: ' Jangan 
kamu lakukan itu, garaplah sendiri ladangmu itu, kamu pinjamkan pada 
saudaramu agar digarap, atau kamu biarkan saja.” 


3G Jiya BOSAN Wpan AN. 
SEL SAA A33 Ans le anda abs 


Eee bae Ass AA ta ab AJE DA, 


JEIK SEKEN 
PES AP 
(3 Saat "TIKI TAN 


3780. Dari Rafi? berkisah: ''Dhuhair ibnu Rafi' datang pada kami, 
kemudian ia berkata: '”Rasulullah saw telah melarangku dari sesuatu 
yang menguntungkan bagi kita”. Tanyaku: ”'Masalah apa itu? Jawab- 
nya: ''Yang disampaikan Rasulullah saw itu adalah hak”. Beliau berta- 
nya padaku: ''Apa yang kamu perbuat terhadap ladangmu??' Jawabku: 
Kami menyewakannya dengan perjanjian seperempat dari tanah itu 
hasilnya dipetik penyewa dan ditambah dengan beberapa wasag kurma 
atau gandum.” Sabda beliau: ''Jangan kamu lakukan hal itu, garaplah 
sendiri ladangmu itu, dan kamu suruh saudaramu menggarapnya, atau 
biarkan sajalah ladangmu itu.' 


79 


Si gbi SO OA 55 8 NN 
se Anda IVA sa 


2 227971 AL. 


SN Se Gp A3 As KAMPAK NN 


Lea Dari Usaid ibnu Rafi' ibnu Khadij berkata, bahwasanya te- 
manku memberitahu kaumnya: ''Pada hari ini, Rasulullah saw telah me- 
larang sesuatu yang mengunt ingkan bagi kamu semua: sedangkan kepu- 
tusan beliau wajib ditaati dan hal itu jauh lebih baik bagi kalian. Beliau 
telah melarang kita menyewakan tanah dengan cara bsa 

III 


Pagu 2 gn aa NW 


533 2121p I 9 La 
Maa “yg pat an 2 Aa 7 ena 
ena sesak 3g wan Ng 3 dn pena 
3782. Dari Hafesh ibnu Rabi'ah dari Abdur Rahman ibnu Hurmuz 
berkata: ?' Aku mendengar Usaid ibnu Rafi' ibnu Khadij Al-Anshary me- 
ngatakan, bahwasanya mereka telah melarang menyewakan tanah 
dengan cara parohan, yaitutanah yang disewakan dengan perjanjian pe- 
milik tanah akan mendapat bagian dari hasil tanah itu.” 


: 


Geni IE PAN et ata 3 ANN 


PENENON ANN 
- Ia Can II CAS xi an 


RAY 


i Le ENI KANYA 
DS De Aa LE EA 


SA Ae NE P/ Mn aa Taat 


SE, Nina 53 
ANIS AAA Keren ja 


3783. Dari Sa'id ibnu Yazid Abu Syuja' ia berkata: Menceritakan 
kepadaku Isa ibnu Sabel ibnu Rafi' ibnu Khadij berkisah: ''Ketika aku 
masih yatim, aku berada dalam asuhan kakekku Rafi' ibnu Khadij, 
hingga aku dewasa, aku pergi haji bersamanya. Pada suatu hari, tiba- 


tiba saudaraku 'Imran ibnu Sahel datang dan berkata pada kakek: '' Wa- 


hai kakek, kami telah menyewakan tanah kami pada Fulanah dengan 
uang sebanyak 200 dirham”. Jawab kakek: '' Wahai anakku, jangan 
kamu ambil uang itu, sesungguhnya Allah akan memberi rizki selain itu. 
Rasulullah saw telah melarang menyewakan tanah.” 


DAA Ya EGA IG SG FAN SIA TE AN Aa 
(Kh kaga “- Saat Dae 


Ii 
31701 


as. Sa. Ini Aa aa ad 


KY Ja, aa HA aa Nag 
TEA KAS, PSN 2319 

Kai 2 Ns an Has Ta 

KA Wa Inna nh 


3784. Dari Urwah ibnu Zubair berkata: ” Yazid ibnu Tsabit berkata: 
"Semoga Allah mengampuni Rafi' ibnu Khadij. Demi Allah, aku lebih 
mengetahui badits daripada ia. Rasulullah saw melarang menyewakan 
tanah, dikarenakan pada suatu hari ada dua orang yang bunuh membu- 
nuh sebab masalah penyewaan tanah, maka dari itu beliau bersabda: 
"Jika kamu bertengkar seperti ini, janganlah kamu menyewakan 


81 


Tega 


Pri 
ad! 


tanah”. Rupanya ia hanya mendengar sabda beliau: '' Janganlah kamu 
menyewakan tanah.” 

Keterangan: Abu Abdur Rahman berkata: ''Muzara'ah ia parohan 
sawah atau ladang dengan perjanjian penggarap tanah mendapat bagian 
'seperempat dari hasilnya, adapun benih dan biayanya ditanggung pemi- 
lik tanah.” 


SA asuLw9 In HA 


BERBAGAI HADIST TENTANG 
SEWA - MENYEWA TANAH 


| TAG RA" 9 2, beand 
LO JB 3S C3 NW 
Ap - (3 “ia 

laa yag Kama Beng 


HA AT NN Yaa BI ari Mayat 
3S Gan DA SIS AG 616 
KTA DR ala 4 Haku Paruh 
& Vi oyig dolae NS oal33 A3 


Adit 2-3 Prana LAIN 
UY keran AGAIN 553 


3785. Menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun berkata: Adalah Mu- 
hammad berkata: ”'Menurutku penggarapan tanah itu bagaikan harta 
dagangan, maka apa yang diperbolehkan dalam perdagangan diperbo- 
lehkan pula dalam penggarapan tanah, dan apa yang tidak diperboleh- 
kan dalam harta dagangan, tidak diperbolehkan pula dalam penggarap- 
an tanah. Dan seseorang boleh menyerahkan penggarapan tanahnya 
pada para penyewa, sedangkan benih dan biayanya ditanggung semua 
oleh pemilik: tanah.” 


SU Ae ga Feb WM 


RATA Ar UN Teo Ona at o Pa 
uang GO AAN S3 Ae Diya 


LG ) I 511 Ma AAN Ta - 
IIS BJ ya PON peran -. 
. 5 kain HA, 
ALA 


3786. Dari Nafi? Ibnu Umar ra bahwa 25 saw menyerahkan 
kebun kurma beliau di Khaibar kepada seorang Yahudi Khaibar agar 
digarap dengan biaya ditanggung mereka, dengan perjanjian Rasulullah 
saw Nan separuh dari hasilnya. 


Salah fa GO TT XWW 


03 (varata Oa Ayok 


T3 (313 Kd Ae HE Ya 
aa kenanga AN mali | 


3787. Dari Nafi” dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw menye- 
rahkan kebun kurma beliau di Khaibar kepada seorang Yahudi Khaibar 
agar digarap dengan biaya ditanggung mereka, dengan perjanjian Rasu- 
lullah saw mendapatkan separuh dari buahnya.” 


LB U DEN SNN 
ge penake Bni GE SE 
Dab PA Ga GB yan BELA pe 51 


3788. Dari Nafi' bahwa Abdullah Ibnu Umar berkata: ''Pada masa 
Rasulullah saw, sawah-sawah banyak disewakan, dengan perjanjian 
pemilik tanah mendapat bagian yang ada di pinggir selokan dan sedikit 
dari jeraminya. Sedangkan aku tidak tahu berapa banyak bagian itu.” 


32 


IE HIKS 


83 


4 - 3, PE DAR AOA 
3 Ab OS ES5 
GAME AG 


3789. Dari Abu Ishag dari Abdur Rahman ibnu Al-Aswad berkata: 
"Kedua pamanku dan ayahku pernah menggarap sawah, dengan perjan- 
jian mereka mendapatkan bagian sepertiga atau seperempat. Ketika Al- 
gamah: dan Al-Aswad tahu, maka keduanya tidak melarang.” 


Yung, Goa be CE BEA ban JG NVS, 
BIAYA 15 Ata kt As RI 


Ina AA BP / ae 


3790. Sa'id ibnu Zubair berkata: Ibnu Abbas berkata: "Sesungguh- 


'nya sebaik-baik yang kamu perbuat terhadap tanahmu jalah jika salah 
seorang dari kamu Naa tanahnya dengan emas atau uang.” 


Kat 217 P) ENYA 


CA EP ? Jaa. 9 MAN os gala 5s NYA 
NATA si abang 


3791. Dari Manshur berkata: "Ibrahim dan Sa'id ibnu Jubair ber- 


pendapat bahwa menyewakan tanah yang tidak digarap itu diboleh- 
kan.” 


3792. Dari Muhammad berkata: ''Aku belum pernah tahu Syuraih 
memberi keputusan pada penggarap melainkan dengan dua perkara, 
pertama, adakalanya ia berpesan kepada penggarap: ? Waspadalah 
kamu terhadap musibah yang bisa melanda tanah garapanmu”. Dan 
adakalanya ia berpesan kepada pemilik harta: ' Waspadalah terhadap 


84 


penghianatan orang kepercayaanmu, maka sumpahnya atas nama Allah 


tidak akan mengkhianatimu.” 


ab KEP pemnapaA an 3 abis Ng 
Aang ooh AAN PEN 2) eh 


3793. Dari Tharig dari Sa'id ibnu Al-Musayyab berkata: ''Menye- 
wakan tanah yang tidak terpakai dengan emas atau perak itu diboleh- 


kan.” 


85 


ak Aan - 
£ Ls Is O. as SA — 
KITAB BERGAUL DENGAN KAUM WANITA 
AA In 
Ae CG 


CINTA RASULULLAH SAW 
KEPADA ISTRI - ISTRINYA 


| me 
da AMI IE IG ya sal 5e VA 
HN AD Ge Kandat 
| » AA 
MENYA 3 KE 3 3 Ya 2 
3794. Dari Tsabit dari Anas ra. berkata: Rasulullah saw bersabda: 


"Di antara kesenangan dunia yang paling kucintai ialah kaum wanita 
dan wangi-wangian, dan penenang hatiku adalah shalat.” 


LARI AN In IE SE big NVAo 
SE ah IA A15 


Ar | 


3795. Dari Anas ra. berkata: ?'Rasulullah saw bersabda: 
"Diberikan padaku rasa cinta pada kaum wanita, dan wangi-wangian, 
adapun penenang hatiku adalah shalat.” 


"ee ESA Ns Sa XVA 
Ima DRAG SI JS 


3796. Dari @atadah dari Anas ibnu Malik ra. berkata: Tiada sesu- 


atu yang lebih dicintai Rasulullah saw setelah istri-istri beliau melainkan 
kuda.” 


86 


or 03 “ oi AA 3 
“ . » . N «“ o ” 
023 03 elu jan Is 
CINTA SEORANG SUAMI KEPADA SALAH SEORANG ISTRINYA 
LEBIH DARI YANG LAIN 


2 


2 ye DA PENA Lks 3s NW 
Gue TAK: 23 Fri 


» II una NA, 
Ip a52 SI AE Ya 1 
3797. Dari Basyir ibnu Nahik dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah 
saw bersabda: ”'Siapa yang beristri dua, kemudian ia lebih condong 


kepada salah satu istrinya lebih dari yang satunya, maka pada hari 
kiamat kelak, separuh badannya akan condong/miring.” 


aka pada AYAT 
Area 5 As 3 n De 


An Sa rami asap 3 San ag an 
5 
Ita Sa Di 2. en Iga Ha 
|  J IN LI - Paw 
oa yaa LAN Gatal 13 
3798. Dari Abdullah ibnu Yazid dari Aisyah ra. berkata: ” Rasulul- 
lah saw selalumemberi bagian kepada istri-istrinya secara adil, kemudian 
beliau berdo'a: '”Ya Allah, hanya inilah yang dapat aku perbuat terha- 


dap apa yang aku miliki, janganlah Engkau menyalahkan aku dengan 
apa yang Engkau miliki, sedang aku tidak ikut memilikinya.” 


39 


87 


Sana KOMEN nba ee 


Saga SESEORANG MENCINTAI SALAH SATU ISTRINYA 
1H BESAR DARI PADA ISTRI - ISTRINYA YANG LAIN 


PAN, JNE TA tu SEA NYA 
akan Da SAN Hata 
safa did Pa nga BPI AT TP 

AK NE AS Ra PAT 

LEAN SL dna 

53 Aa Maa 

Ckaah ) TA PARA Vip CARA 

AG 3 IG La LB Ea , 

ANN aaP AI Pra “Goa 

GenbhianA Wong hide: 

arus Ih sihg Hui PEG 

Ain Je JS Ia tata Ke 


Ta AKI GS 


93, 33 2 p ka" Pp 
Lay gantertaa ly aa 


Pa Sa #0 ten kalakang Gan “ih Gnasg 


as Pangan fa AJA dn ya | anta 


« LS “3 


35 9 Klan panah Ang 
1 2 an Ala HA | 


2. aa, 


| SA Na Ha ba 23 rae 


De ME EL z LS Ne Ar aa - 


ENG EAN ae (3 Kail J 


sp MG EN BP Gb 
Ban na PE Na reg pagaetnga PAN 

LA BENDA Gan TIA 
Hana BRA AN 
KO Pa SEN UAS In IA 
D5 IKEA 3 KE KI 
Ia SA kanak an 
PNG reAakh Sae as 3 Ka 3 d0 
Dena EA SA Ea: Opa AP 
Jas Ad Ir GE LA uas Sargi 


89 


5 SE Ag dai 


3799. Mengkhabarkan kepadaku Muhammad ibnu Abdur Rahman 
ibnu Al Harits ibnu Hisyam bahwa Aisyah ra berkata: ”'Para istri Rasu- 
lullah mengutus Fatimah binti Rasulullah menghadap Rasulullah saw, 
maka Fatimah datang meminta izin Rasulullah untuk masuk rumah 
kami, ketika itu beliau sedang berbaring di dalam satu selimut bersama- 
ku, setelah beliau mengizinkannya masuk, ia berkata: '” Wahai Rasulul- 
lah, istri-istrimu telah mengutusku untuk datang padamu, mereka me- 
nuntut keadilan cintamu agar disamakan dengan Aisyah”. Ketika itu 
aku hanya diam saja. Sabda beliau: '' Wahai anakku, bukankah kamu 
mencintai orang yang kucintai”. Jawab Fatimah: ''Tentu”. Sabda be- 
liau: ''Kalau begitu, cintailah Aisyah ini.” Setelah Fatimah mendengar 
nasehat itu, ia berdiri dan kembali kepada istri-istri beliau untuk mem- 
beritahu pada mereka tentang apa yang telah ia sampaikan pada Rasu- 

- Jullah dan jawaban beliau padanya. Kata mereka: ”' Menurut kami kamu 
belum berbuat sesuatu untuk kami, karena itu kembalilah pada Rasulul- 
lah dan sampaikan pada beliau, bahwa kami istri-istri beliau, menuntut 
keadilan cinta beliau terhadap binti Abu Ouhafah disamakan dengan 
kami.” Jawab Fatimah: ''Tidak, Demi Allah, aku tak akan lagi ber- 
bicara pada beliau mengenai hal ini”. Akhirnya mereka mengutus 
Zainab binti Jahsy untuk menghadap beliau saw. Ia adalah salah seorang 
istri beliau yang kedudukannya sama dengan aku di hadapan beliau, dan 
sama sekali aku belum pernah melihat wanita yang agamanya lebih baik 
dari pada Zainab, ia sangat bertagwa kepada Allah, sangat jujur bicara- 
nya, suka menyambung tali kekeluargaan, banyak bersedekah, dan ia 
selalu berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya saja ia 
berwatak keras. Zainab meminta izin kepada Rasulullah saw untuk 
masuk rumah kami, ketika itu beliau sedang berbaring dalam satu se- 
limut bersamaku sebagaimana waktu Fatimah datang, setelah beliau 
mengizinkannya masuk, ia berkata: Wahai Rasulullah, istri-istrimu 
mengutusku menghadap padamu, mereka menuntut keadilan cintamu 
terhadap mereka seperti yang kamu berikan pada binti Abu Ouhafah”. 
Kemudian ia menghadap padaku dan mencaciku, tetapi aku hanya me- 
nanti isyarat mata Rasulullah, adakah beliau mengizinkanku membalas- 
nya, hingga aku merasa bahwa beliau tidak melarang aku membalas- 
nya, maka akupun membalas caciannya, tetapi tak lama kemudian aku 


mendiamkannya. Kemudian sabda Rasulullah saw padanya: ”'Sesung- 
guhnya ia adalah putri Abu Bakar.” 


EA SARA AA MW 
Hinga Ed HE Aas gem ju 
ala Ti 535 A3 Uu Aa le 
pasa On 53g Ban osaske 
ENG La Ama 
SA aa 
SI AN 1153 AG AS IG na 
asia ata 5 JL 


. 2 Asas “KG - 
ai Agan An Aan DI hn, 
7 FA Ta 2 agar Kran Ze 
SEE 5 SA rda Pa AN 


” 


kn ni aa 3 Pu, X3 
DEL EBS GIA BRA NE erat 
NE AP BSI 
Kana SAN As ata AN Lai 
TE LA 3 Ka ng Mad 


91 


KASN GILA Ken nm AA (K9 
Kd Yth PEN AP pat 5 Seks PAN AE 
AA IS Yz Ta 25 mena in Sg 

Wati Ii Ap AAS KG Kakan 3 


Da pre Pa San Ha Aliba 


3800. Dari Urwah dari Aisyah ra. berkisah: ” Istri-istri Rasulullah saw 
(kecuali aku) berkumpul, kemudian mereka mengutus Fatimah Binti Ra- 
sulullah menghadap beliau untuk menuntut keadilan cinta beliau terha- 
dap diriku. Maka Fatimah datang pada Rasulullah saw, ketika itu beliau 
sedang berbaring di dalam satu selimut bersamaku.” Setelah masuk ia 
berkata: ” Wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu telah mengutus- 
ku, mereka menuntut keadilan cintamu terhadap Binti Abu Oufahah”'. 
Sabda beliau padanya: ”' Wahai anakku, adakah kamu mencintai orang 
yang kucintai?” Jawabnya: ”'Ya?”. Sabda beliau: ''Kalau begitu, cintai- 
lah Aisyah”? Lalu Fatimah kembali pada mereka dan memberitahu me- 
reka tentang jawaban beliau. Kata mereka pada Fatimah: ”'Sesungguh- 
nya kamu belum berbuat sesuatu, karena itu kembalilah pada beliau”. 
Jawab Fatimah: ''Demi Allah, aku tidak mau lagi kembali pada beliau 
untuk masalah ini”. Dan Fatimah Binti Rasulullah itu benar. Akhirnya 
mereka mengutus Zainab binti Jahsy, ia adalah di antara istri Rasulullah 
saw yang kedudukannya di hadapan beliau menyamaiku. Kata Zainab: 
”Wahai Rasulullah, istri-istrimu mengutusku untuk menuntut keadilan 
cintamu terhadap binti Abu Guhafah”. Setelah itu ia menghadap pada- 
ku dan mencaci maki aku, tetapi aku hanya menanti isyarat mata Rasu- 
lullah, adakah beliau mengizinkanku membalasnya, hingga aku merasa 
bahwa beliau tidak melarang aku, maka akupun membalas caciannya, 
dan kemudian aku mendiamkannya. Kemudian sabda beliau padanya: 
” Aisyah itu anak Abu Bakar.” Aku belum pernah melihat wanita yang 
agamanya lebih baik dari pada Zainab, ia banyak bersedekah, suka me- 


92 


nyambung tali kekeluargaan, ia mengorbankan dirinya dalam segala hal 
untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya saja ia berwatak keras.” 


As Ie Ia SN lip 


. 


Pe ta CB EA AS kas JG 
sa 
PA A5 -« 
en J2 GEA 
mt SITI NYA 3 Pe PAAT Isa 
DATA 


3801. Dari Abu Musa dari Rasulullah saw bersabda: '' Keutamaan 
Aisyah di antara kaum wanita itu bagaikan keistimewaan roti kuah di 
antara seluruh macam makanan.” 

Dari Abu Salamah dari Aisyah ra. bahwa: Rasulullah saw ber- 
sabda: "Keistimewaan Aisyah di antara istri-istriku bagaikan keistime- 
waan roti kuah diantara segala macam makanan.” 


ar MSG LAN GS LS n NM 
san AG Ia aan, IA 6 


Pn) 


“1 sp He ss NA 


| PENGEN 


3802. Dari Hisyam ibnu Urwah dari ayahnya dari 2 ra. berka- 
ta: ” Rasulullah saw bersabda pada Ummu Salamah: ”” Wahai Ummu Sa- 
lamah, janganlah kamu menyusahkan aku tentang Aisyah: karena demi 
Allah, aku belum pernah diberi wahyu di saat aku sedang di dalam seli- 
mut istri-istriku, kecuali di dalam selimut Kena 23 


AN APA AYAT SA f5 Pinkan SEN 


SA An NGK 
INI 0 “327 -| / dertatarta 
Ud 9 Aina PPAT Pa Paga 
SO agin Tab “4 PENGTNG LEE IL 3 
HE SE NA AK aa 


—... LA... 1. 
Ly ya Ia Resa 


P3 La IL 1 ,) 

.3803. Dari Rumaitsah dari Ummu Salamah bahwa istri-istri Rasu- 
lullah saw menyuruhku supaya aku menyampaikan pada Rasulullah, 
bahwa orang-orang pada mengirimkan hadiah mereka untuk beliau keti- 
ka beliau sedang bergilir pada Aisyah. Aku berkata pada beliau: '' Kami 
mencintai kebaikan sebagaimana kamu mencintai Aisyah”. Tetapi beliau 
tidak menjawabku, maka ketika tiba saatnya beliau bergilir padaku, aku 
sampaikan lagi hal itu pada beliau, tetapi beliau tetap tidak menjawab- 
ku. Mereka (istri-istri beliau) bertanya padaku: ''Bagaimana jawaban 
beliau padamu??' Aku katgkan: ''Beliau tidak menjawabku dengan apa- 
pun”, Mereka berkata: '”Janganlah kamu biarkan beliau, hingga beliau 
menjawabmu atau kamu menunggu terus jawaban beliau. Pada saat 
beliau bergilir padaku, kusampaikan lagi hal itu pada beliaus Jawab 
beliau: ''Janganlah kamu menyusahkan aku tentang Aisyah, karena 
demi Allah, tidak pernah aku diberi wahyu, pada saat aku sedang di 
dalam selimut-selimut kalian (istri-istriku) kecuali ketika aku di dalam 
satu selimut dengan Aisyah.” 


AAA IT PERTAAA 


Pe z ai 

“ PN) . ee PLA 

NA KAA Subs tis Agaje MP 
” £ 9 ka b- 9 senin 


Kei pbe ks ab 335 AP Olla 


3804. Hasyim ibnu Abdullah dari Aisyah ra. ia berkata, bahwasa- 
nya orang-orang suka memberikan hadiah mereka pada Rasulullah pada 
saat beliau sedang bergilir pada Aisyah, yang demikian itu karena 
gia Png keridhaan Rasulullah saw. 


ANE ASAP ai M0 
Ane A13. Tea BNN j6 
AE BE Oia 2G bah 

STANG PA Eu 


3805. Dari Shalih ibnu Rabi'ah ibnu Hudair dari Aisyah ra. berki- 
sah: Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah saw ketika aku se- 
dang bersama beliau, maka aku segera berdiri dan menutup pintu, se- 
telah selesai, beliau bersabda padaku: '” Wahai Aisyah, Jibril mengucap- 
kan salam sn 


7. 4 7 V 
A3 B1 Ea GAS NA 
ng Pena At 1 2 OLS JE ag 
. 23 SYUS S5 13 Gan hana (s Apar 163 
3806. Dari Urwah dari Aisyah ra. bahwa san saw bersabda 
padaku: Jibril mengucapkan salam padamu?””. Jawabku: ” Wa 'alaihis 


salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh (Dan semoga selamat sejahtera, 
ramat dan berkah Allah tetap atasnya pula), engkau mengetahui apa 


yang tidak kuketahui.” 


95 


Ab ka BE 2 RATA 2 Aan $ PE ANGA Sani 
pda ik 


3807. Mengkhabarkan kepadaku Abu Salamah dari Aisyah ra. ber- 
kata: ''Rasulullah saw bersabda padaku: ''Wahai Aisyah, ini Jibril 
mengucapkan salam padamu.” 


Na APA 
adal 6 
. P « 
KECEMBURUAN ISTRI - ISTRI RASULULLAH 


SESI TING NE £ MA 


2. #7 


HL Oa Ke oke sni asa ae js 
OA: 1 La OAT an Ab 3 Jaa PA Gi 
Ananta 2 sasa ES 
LO Dl Dl ra 74 

Ea EA AA KAS EA 

On tara, 2 6 Bt pa 

S5 “2 s3 aa La ut Ka” TN 
pera Ear 29 


3808. Humaid telah menceritakan: kepada kami, ia berkata: Anas 
ra. telah menceritakan kepada kami berkisah: ''Ketika Rasulullah saw 
sedang berada di rumah salah seorang istri beliau (Aisyah), tiba-tiba istri 

, yang lain mengirim beliau semangkok makanan, maka Aisyah memukul 
tangan beliau, hingga jatuhlah mangkok itu dan pecah. Maka Rasulullah 
saw mengambil dua pecahan mangkok tersebut, dan menggabungkan- 
nya, kemudian beliau mengumpulkan makanan yang terjatuh dalam 
mangkok itu. Beliau bersabda kepada para sahabat: ?Ibumu cemburu. 


96 


Ayo, makanjah””. Mereka memakan makanan itu hingga habis: tetapi 
beliau masih menahan mangkok pecah itu, hingga A'syah datang mem- 
yawa mangkok dari dapur dan menyerahkan mangkoknya yang baik itu 
veda Rasulullah untuk mengganti yang pecah itu.” 


LN gp CA Wp GEGANA Se. AMA 
Ka palank abi Ig dian ME 
Hp PAI AOA ay MPa 
je Henna 3 AA yen 
1 KAP 15 KR Ga hg 


(Na La J0 KPR 44 
Te EA NT 4 SA 


- Sanga 24 Kata Lai 22 
Ip Sana 
« 


PE PN kam 


3809. Dari Abu Mutawakhkil dari Ummu Salamah ra. berkisah, bah- 
wasanya pada suatu hari, aku mengirim sepiring hidangan bagi Rasulul- 
lah saw dan para sahabat beliau. Tiba-tiba Aisyah datang dengan mem- 
bawa batu, dan ia pecahkan piring itu dengan batu: maka Rasulullah saw 
mengumpulkan dua pecahan piring, kemudian beliau bersabda :” Ayo, 
makanlah ini. Ibumu sedang cemburu, ibumu sedang cemburu.” Setelah 
itu beliau mengambil piring Aisyah dan mengirimkannya pada Ummu 
Salamah, dan memberikan piring Ummu Salamah pada Aisyah. 


IG BngaA asean AN. 


J An 


LAS bh pP Hap KETS AT AI 


"1 


2 rb LI AGE Aa Hg para 


P3 # "5 (TA "4 te I 27 
bsa kasa ke ana 
ES Aas AN LAYAN 


3810. Dari Jasrah binti aa dari Aisyah ra. berkata: ”' Aku be- 
lum pernah melihat juru masak seperti Shafiyah (salah seorang istri 
Rasulullah), pada suatu hari, ketika Rasulullah bergilir padaku, ia 
mengirimkan sepiring makanan pada beliau, hingga aku tak dapat me- 
nahan diriku dan memecahkan piringnya. Aku bertanya pada beliau ten- 
tang gantinya. Sabda beliau: "Piring diganti dengan piring, dan makan- 


an diganti dengan makanan.” 
Ke Jaa Koe aa Le Pd Oa 33 aa NN 


SP" LB Cakra 
KA CI He Hana Pe ba 


way “ hu) 


mna Fa Ma 
-9 6 


c LIS P3 LA Ban Pp op 
DIA TAP PK AAN AT EN OTO 
GE Ja PENA NPRNK 
Anak Y IG 1 3 SES BI 
Hen IG SAI ae en Iki is 
Dah ttaab Au ENI 12 


ea pa BAG A3 
NY DT On Ia ae 


. 


.. 


98 


"1 


3811. Ubaid dari Umair berkata: Aku mendengar Aisyah ra. berki- 
sah: ”' Ketika Rasulullah saw sedang berada di rumah Zainab binti Jahsy 
di sana beliau meminum madu, maka aku dan Hafshah bersepakat, 
siapa di antara kami yang nanti didatangi beliau, hendaknya mengata- 
kan: '' Aku mendapatkan bau maghafir darimu. Adakah kamu tadi me- 
makannya?” Maka ketika Rasulullah saw datang ke rumah salah satu 
dari mereka (Hafshah), ia katakan hal itu pada beliau. Jawab beliau: 
”Tidak, bahkan aku baru meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy. 
Aku bersumpah tak akan lagi meminumnya. Karena sumpah beliau itu, 
maka Allah menegur beliau dengan ayat: '' Yaa ayyuhan nabiyyu lima 


tuharrimu maa ahallallaahu laka, tabtaghii mardlaata azwaajika, wal- 


laahu ghafuurur rahiim. Oad Faradlallaahu lakum tahillata aimaani- 
kum, wallaahu maulaakum, wa huwal 'aliimul hakiim. Wa idz asarran 
nabiyyu ilaa ba'dli azwaajihii hadiitsan, falammaa nabba-at bihii wa 
adh-harahullaahu 'alaihi 'arrafa ba'dlahu wa a'radia 'an ba'dlin, falam- 
maa nabba-ahaa bihii, gaalat man anba-aka haadza. Oaala nabba-aniyal 
'aliimul khabiir. In tatuubaa ilallaahi fagad shaghat guluubukuma, wa 
in tadhaharaa 'alaihi fa-innallaaha huwa maulaahu wa Jibriilu wa shaali- 
hul mu'miniina, wal malaaikatu ba'da dzaalika dhahiir. (Hai Nabi, me- 
ngapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu: 
kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Peng- 
ampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan 
kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pe- 
lindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ingat- 
lah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari 
istri-istrinya (Hafshah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafshah) mence- 
ritakan peristiwa itu (kepada Aisyah), dan Allah memberitahukan hal itu 
(semua pembicaraan antara Hafshah dengan Aisyah) kepada Muham- 
mad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan 
Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada 
Hafshah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan 
(antara Hafshah dan Aisyah) lalu Hafshah bertanya: "Siapakah yang 
telah memberitahukan hal ini kepadamu?” Nabi menjawab: "Telah di- 
beritahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Me- 
ngenal”. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguh- 
nya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan): dan 
jika kamu berdua bantu membantu menyusahkan Nabi, maka sesung- 
guhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang- 


99 


orang mukmin yang baik, dan selain itu malaikat-malaikat adalah peno- 
longnya pula.” 


Idi. O9I bau saur CO aa 


3812. Dari Tsabit dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw memiliki se- 
orang budak wanita yang beliau pernah menggaulinya, karena itu 
Aisyah dan Hafshah selalu menguntit beliau, sehingga beliau meng- 
haramkan budak itu atas diri beliau, oleh sebab itu Allah menurunkan 
ayat: '”Yaaa ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu maa ahallaahu laka.... 
(Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah mengha- 
laikannya bagimu? ..... ) 


sada PALU 2 stees NN 
r3 Hera PIN an 2G SG 
CI US SALA US yah 13 AAU 
AAA GEN 13 UR LA LIA 


3813. Dari Ubadah ibnu Walid ibnu Ubadah ibnu Shamit bahwa 
Aisyah ra. berkata: '” Ketika Rasulullah datang, aku mencari-cari sesuatu 
dari Rasulullah saw, hingga aku memasukkan tanganku ke dalam ram- 
butnya.” Sabda beliau: ''Sungguh syaitanmu telah datang padamu”. 
Kataku: "Apakah engkau tidak mempunyai syaitan?” Jawab beliau: 
?'Ya, tetapi Allah telah nyenolongku untuk menundukkannya, dan aku- 
pun dapat selamat.” 


100 


. - 


- 4 Lu 4 4 AG AL 
« £ « . 12 “ 44 . 914 | 

3814. Mengkhabarkan kepadaku Ibnu Abu Mulaikah dari Aisyah 

ra. berkisah: ''Pada suatu malam, aku kehilangan Rasulullah saw dari 

sisiku, setelah kucari-cari ternyata beliau sedang rukuk/sujud sambil 

membaca ''Subhaanaka wabihamdika laa ilaaha illaa anta”. Maka aku 


berkata dalam hi ti: ''Kamu sedang shalat menghadap Tuhan, sedang- 
kan aku kebingu gan mencarimu.” . 


BENDA KU aa Mo 
Pa Ha ana Sa an 4 
Ta Wa Kya SN 


- Pr dpt - tata : £ y 
EA En Pena masa ! 


an De Yr Mogi 


Jgaig Dogs 
OA 


3815. Dikhabarkan Ibnur Abi Mulaikah dari Aisyah ra. berkisah: 
"Pada suatu malam, aku kehilangan Rasulullah saw dari sisiku, aku me- 
ngira beliau pergi kepada salah seorang istrinya, maka aku mencari- 
carinya kemudian aku kembali, tiba-tiba kudapatkan beliau sedang 
kera sujud sambil membaca ”'Subhaanaka wabihamdika laa ilaaha illaa 


.”? Maka aku berkata dalam hati: Kamu sedang shalat, sedangkan 
2 prana mencarimu.” 


101 


Le 13 “4, CI 3 1g 221 PARA 
KEbga niy BE KET 
Abay ie aa aa ing 


”.. 


£ AJA ee 
2 Ai Pam Rep a 


P dara eta GI, 1612 15 BAG 
Oslay ka pa ia Ye 18 SI LK 
pa AAA aU Beng 211) 


3533 Ig Sa 
KAA D 5 aus 32 Sar 


PPAT TA ah 


05 CNN IT 5 
Kep ja SERA, Ad Jis 


BI KG D5 Kana Dang 


Pad 


TEE IS JS Lehaab AA Wa 
AG SJ KR IN Ka 


Kan) 
"Th 
SA “, 


Pan '. ba. 3 CINGAMA 4 1 

... “| 

— ae Uya S3 K3 Tabah GI 
5 L- 


sa gang oo ge “ga 2 
La Tu 9.714 $ Part Aga 1S 
A ia EN Aina 2 Eh, “ntt 


Taka JB II ME 


£.. A7 - ag Bi 
CE HE Gr SETAN AS 
at. yag, 


yana Ls. ear 


213 Pena 


3816, Muhammad ibnu Oais berkata: '' Aku telaf Tana Aisyah 
ra berkata: ''Sukakah kamu kuberitahukan tentang kisah Rasulullah saw 
bersamaku?” Jawab kami: ''Baiklah”. Ia berkisah: ''Pada suatu 
malam, ketika Rasulullah saw bergilir padaku, sebelum tidur beliau me- 
lepas kedua sandalnya, meletakkan selendangnya, lalu membentangkan 
sarungnya di atas tempat tidur, kemudian beliau berbaring hingga beliau 
mengira bahwa aku telah tertidur: kemudian beliau bangun, lalu me- 
makai sandalnya pelan-pelan, dan mengambil selendangnya pelan-pelan, 
lalu keluar dan menutup pintu pelan-pelan: maka aku segera bangun dan 
memakai baju dan kerudung serta mengencangkan kain sarungku, ke- 
mudian aku ikuti beliau dari belakang hingga beliau sampai di kuburan 
Bagi, di sana beliau berdo'a sambil mengangkat kedua tangannya tiga 
kali dan berdiri lama sekali: setelah itu beliau berbalik, maka akupun 
berbalik, beliau mempercepat langkahnya akupun mempercepat lang- 
kahku, beliau berlari kecil, akupun berlari kecil kemudian aku men- 
dahuluinya, hingga aku tiba di rumah sebelum beliau, kemudian aku se- 
gera berbaring dan pura-pura masih tidur, setelah beliau tiba di rumah, 
beliau bertanya: '' Wahai Aisyah, mengapa nafasmu terengah-engah”. 
Kamu harus memberitahu aku, apa yang terjadi, atau Allah yang akan 
memberitahu aku.” Maka aku terpaksa memberitahu beliau tentang apa 
yang telah kulakukan terhadap beliau. Tanya beliau: ''Jadi kamukah 
bayangan hitam yang berjalan di depanku tadi?” Jawabku: ''Ya''. 
Maka beliau menekan dadaku hingga terasa sakit olehku, beliau ber- 
tanya: Apakah kamu menyangka, Rasulullah akan berlaku tidak adil 
terhadapmu?” Aku berkata: ''Meskipun seseorang merahasiakan se- 
suatu dalam dirinya, Allah tetap mengetahuinya”. Sabda beliau: 
”Benar.” Ketika kamu melihat aku keluar, sesungguhnya karena Jibril 


datang padaku, ia tidak masuk ke rumah ini, karena kamu telah melepas 
103 


ianmu, maka beliau me ku dengan suara pelan hingga kamu Ie “IG KIT yh GS eng LA AA II IA 
pakaianm manggil ngan pe ngga Ha “31 Ps 2 AA MEA | LN aa ru 


tidak mendengarnya, dan aku menjawabnya dengan suara pelan hingga | Ie Ao SA 15 sx 45 im 

kamu tidak mendengarku : dan aku menyangka, bahwa kamu tadi telah | Ae 211 Aj 95. 211 9 Ana 

tertidur, maka aku tidak ingin membangunkanmu, karena aku khawatir Lb £ (Se (GA. AG Ly -no S B3 Aa sa “ya 

kalau kamu marah. Jibril menyuruhku supaya aku datang ke kubur Ba- PLAY Had 2 Pa HN he 

gi' dan mendo'akan para penghuninya.” Ken Ad ge0)3 Il AA PIA 51 
 . 3 


$$ 


So2 Joel , 9 & 1. AA « ea Ke da T ENI 2 Pe Pa 
Belas Apapun AGE. WY | ALE Viko KA EN NAN TETA SYAG RA NE CA) 

en BEKA LA Ne 51, PARU AA: Lal Ga SEA 
Kerep 3 AL aD NG Kb, PAS 2 33 SUS NG 253 
dalan Ist Kap LN ea 3 PA) Pa ARI DAA LAS AI, 
NA, , 15) aa pe Ana Gal 2g PN 7.1 MA, ata 
LS AE »9osla, 203 3 RAIN KN jat S DI Hb 


“ Tun menga gGona a11, (3 $ 
ar 33 - ai Ya D3 “3 St KAA (sh 3817. Muhammad ibnu Oais ibnu Mahramah berkata: Aku telah 
ena 2 aa aan Wiper 2111 01103 A mendengar Aisyah ra. berkata: Sukakah kamu kuberitahukan tentang 
2 3 Tag 51 “Ss NG kisahku bersama Rasulullah saw?” Jawab kami: ''Baiklah”. Ia ber- 
Tn, Papa 5 3 :3) - : 23505 5 kisah: ”'Pada suatu malam, ketika Rasulullah saw sedang bergilir 
SI 2 Sa MIA, "2 4 Lap - 1g 7 TE padaku, sebelum tidur beliau melepas kedua sandalnya, meletakkan se- 
3 Ta yo 'g & us & YG , lendangnya, dan membentangkan sarungnya di atas tempat tidur, ke- 
PC LALA A90 Ge ML ag SAE AT a mudian beliau berbaring hingga beliau menyangka bahwa aku telah 
Ag A 3 - glow SP 2 '3 Per PA tidur. Kemudian beliau bangun, memakai sandal pelan-pelan, dan meng- 
LA IDE AAL at AT, 11 ah ambil seleridangnya pelan-pelan. Lalu beliau keluar pelan-pelan dan 
tml (uu sela (“at | Ni pari J / 1 w— 4 — menutup pintu pelan-pelan. Maka aku segera bangun, lalu memakai 
IT pon £, 1? / ,4 Ar ta vg 173 ap P kerudung dan mengencangkan kain sarungku, kemudian aku mengikuti 
AAN MASA Kar 2 HO Ja ' 3 beliau dari belakang hingga beliau tiba di kuburan Bagi'. Di sana beliau 
Pe an Na aja berdo'a sambil mengangkat kedua tangannya tiga kali dan berdiri lama 
“8 G 1. kah Af | aka sekali. Kemudian ketika beliau kembali, maka akupun segera kembali. 
ar Je 2, sg D) ia Beliau mempercepat langkahnya, maka akupun mempercepat langkah- 

23 24 44 , : 

35 "Ata 2 “5 ku, beliau berlari kecil, maka akupun berlari kecil dan aku mendahului- 
33 Jati J5 9 16" Ag AN Kasat: 3 nya hingga aku tiba di rumah lebih dulu. Kemudian aku segera berbaring 
Pd pura-pura masih tidur: setelah beliau masuk rumah, beliau bertanya: 


Sa P vi), “1 pai KN Egi Fifa "Mengapa nafasmu terengah-engah, wahai Aisyah?” Ja wabku: "Tidak 
2 Si 


1 “108 


ada apa-apa”. Sabda beliau: Sungguh kamu harus memberitahu pada- 
ku tentang apa yang telah terjadi, ataukah Allah yang akan memberi- 
tahu padaku?” Maka aku terpaksa memberitahu beliau tentang apa 
yang telah kuperbuat atas beliau. Tanya beliau: ”'Jadi kamukah baya- 
ngan hitam yang berjalan di depanku tadi?” Jawabku: ”'Ya”. Maka 
beliau menekan dadaku hingga terasa sakit olehku. Beliau bertanya: 
"Apakah kamu menyangka bahwa Allah dan Rasul-Nya akan berbuat 
tidak adil atas kamu?” Aku berkata: ?' Meskipun seseorang menyembu- 
nyikan sesuatu, pasti Allah akan mengetahuinya.” Beliau menjawab: 
''Benar. Ketika kamu tidur bersamaku, sesungguhnya Jibril datang 
padaku, ia tidak mau masuk ke rumah karena kamu sedang melepas ba- 
jumu. Maka ia memanggilku dengan tidak memperdengarkan suaranya 
padamu, dan aku menjawabnya dengan tidak memperdengarkan suara- 
ku padamu, dan aku menyangka kamu tadi telah tidur, maka aku tidak 
membangunkanmu, karena aku khawatir kamu akan marah. Jibril telah 
menyuruhku supaya aku datang ke kuburan Bagi' dan memohonkan 
ampun mereka yang dikubur di sana.” 


106 


DE 
KITAB TENTANG DARAH YANG DIHARAMKAN 
Ala sea SEE IE ANN 
TAN GEA Bigo, 4 


3910193 #3 ni 
Penaena KE TEAYSA UE PA o J (ratusan »d 
Upaya CI AG , , 


ay "ae KRI WA DAU 


LAN ANE WES S3 
A si An Hata AG aa Iya 


3818. Humaid Ath Thawil telah menceritakan kepada kami a 
Anas ibnu Malik ra. berkata: ”' Rasulullah saw bersabda: ?' Aku telah di- 
perintahkan untuk memerangi kaum musyrikin sehingga mereka mau 
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muham- 
mad adalah hamba-Nya dan RasulNya, jika mereka mau menerimanya, 
dan mereka telah shalat sebagaimana kita, dan menghadap pada kiblat 
kita, serta mau makan sembelihan kita, maka darah mereka diharamkan 
atas kita kecuali dengan hak Islam.” 


S IL Ha K3 
SEE LAN JB AA PEN 


C1I AL, 1: 


, - An 

AO gn, AE Ol9 SIS Aa Xia Mp 
1 CI ay Pa , hei 
Si P5 9 S3 5 9216136 


AAA 


153 Wina laka TA krdar EA NAN Glen 4 


107 


A1 IU 11 G1 Aan 1 sad sate, CE Te MURI He 
Igo AVEID Ay 

Oke KO GERY) ad gag Akan Upe 
as Ar 


(amel 

3819. Dari Humaid Ath Thawil dari Anas ibnu Malik ra. bahwa Ra- 
sulullah saw bersabda: ''Aku telah diperintahkan memerangi orang- 
orang hingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan 
Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, jika mereka telah mau 
menerimanya, dan mereka mau berkiblat pada kiblat kita, dan mau 
makan sembelihan kita, serta mereka telah shalat sebagaimana kita, 
maka darah dan harta mereka diharamkan atas kita, kecuali karena hak 
Islam. Dalam Islam mereka memperoleh hak sebagaimana kaum mus- 
limin yang lain, dan mereka juga mempunyai kewajiban sebagaimana 
kaum muslimin yang lain.” 


Pd 


SA en 3 SAE IE LUKA AN. 


24 Si: MA at Adab GA Leua . AM) 
AN al, Ts Ol AE rye” 
2110p (2 4-71 Ad Ayg17 0 


nga AEON Oa 
ingat (3 3 K3 WAS IS 3 1471 
Beng Ar Tran 22 


.... 


3820. Mengkhabarkan kepada kami Humsaid, ia berkata: ?' Maimun 
ibnu Siyah bertanya kepada Anas ibnu Malik: '' Wahai Abu Hamzah, 
apa yang mengharamkan darah dan harta seorang muslim?” Jawab 
Anas: ''Bila seseorang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan 
Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya dan ia telah berkiblat 
pada kiblat kita, dan shalat sebagaimana kita, serta ia mau makan sem- 
belihlah kita, maka ia seorang muslim, ia memperoleh hak sebagaimana 
kaum muslimin yang lain, dan ia mempunyai kewajiban sebagaimana 
kaum. muslimin yang lain.” 


108 


BASE SE GAN ce ANN 
GEA TEE TEE NAP APIA AA gi Agt 


ata 3 4 SG 
AG SAI SA EK 
£ ta Aang 4 Gi te PI ed 
HOP NE Keren EKA 
se , 4 9 ML, MW 2 Pa tata Da 
ERA an S3 ANN 2 


ab, 26 Pa Sa SA 
Kenya API AA Denga . 


2. 


Im 
Se Ok 


3821. Dari Az-Zubry dari Anas ibnu Malik berkata: ”'Setelah Rasu- 
lullah saw wafat, tiba-tiba sebagian bangsa Arab Murtad””. Kata Umar: 
?Wahai Abu Bakar, bagaimana kamu akan memerangi mereka?” Ja- 
wab Abu Bakar: "Sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda: '' Aku 
telah diperintahkan memerangi orang-orang hingga mereka mau bersak- 
si bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa aku adalah Ra- 
sulullah, dan mereka mau melaksanakan shalat serta mengeluarkan za- 
kat. Demi Allah, andaikata mereka menolak memberikan padaku seutas 


La 
HAN 
NA 
G6: 
2N 
Ne 
Ft 
N 
5 
we 


tali yang dulu telah mereka berikan kepada Rasulullah, niscaya aku akan 


memerangi mereka karena penolakannya itu.” Kata Umar: ?'Setelah aku 


tahu ja dilapangkan hatinya oleh Allah, maka aku tahu bahwa ia 


benar.” 


Seng aib 34 ANN 


kg peng SY 3 59 EN In sial 


109 


Pa pr. Ia Ak oa Sh DISEL SAY Pd 
Kn. Pi pen ERt Pna pelan t 


Sig Sana Pen 244 3 Asa 


“ 


Thn Nope pat At Ser 3 23 
TG Tetan Ta 
SBI ui en 
43 Say 
| Ca 


Pr 7 - LSM In LA 
KN na Tana AA ran Aa 


.3822. Dikhabarkan oleh Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu 'Utbah 
dari Abu Hurairah ra berkata: ”'Setelah Rasulullah saw wafat, dan Abu 
Bakar diangkat menjadi Khalifah, diantara bangsa Arab mulai mem- 
bangkang.” Kata Umar kepada Abu Bakar: ''Bagaimana kamu akan 
memerangi mereka?, sedangkan Rasulullah saw telah bersabda: ” Aku 
diperintahkan memerangi orang-orang hingga mereka mau mengucap- 
kan kalimat tauhid ''Laa ilaaha illaallah” (Tiada Tuhan melainkan 
Allah), barang siapa yang mau mengucapkan kalimat tauhid, maka ber- 
arti ia telah menyelamatkan harta dan jiwanya dari pedangku kecuali ka- 
rena hak Islam, adapun perhitungannya terserah pada Allah?” Jawab 
Abu Bakar: "Sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan 
antara kewajiban melaksanakan shalat dan membayar zakat, karena 
zakat adalah hak harta. Demi Allah, andaikan mereka menolak mem- 
berikan padaku seutas tali yang dulu pernah mereka berikan kepada Ra- 
sulullah saw, niscaya aku akan memerangi mereka karena penolakan- 
nya.” Kata Umar: ''Demi Allah, tiada yang aku mengerti tentang Abu 
Bakar, melainkan aku hanya tahu bahwa Allah telah melapangkan hati- 
nya untuk memerangi mereka yang membangkang, dan aku tahu bahwa 


ia benar.” 
110 


ae” 1, ». 1 A 27 92 
9 DK KAS HAN Kao ENY 


2 Anna tm Aren 33 
makanya 215962 1G 


SAB La (3G 2 IIS KAA 
Shame Nasa 

83 Reba Nae AA aa TOT 
Pena DAN Pata 
Re YEN LO PELAT EA G1 


IE ASUS 


3823. Dari Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu 'Utbah dari Abu Hurai- 
rah ra berkata: ”Rasulullah saw bersabda: ” Aku telah diperintahkan 
memerangi orang-orang hingga mereka mau mengucapkan kalimat tau- 
hid ''Laa ilaaha illaallah”', bila mereka telah mau mengucapkannya, ma- 
ka berarti mereka telah menyelamatkan darah dan-harta mereka dari pe- 
dangku, kecuali dengan hak Islam, adapun perhitungannya terserah 
kepada Allah”. Setelah Rasulullah saw wafat, dan sebagian orang Arab 
mulai membangkang, maka Abu Bakar bertekad memerangi mereka. 
Kata Umar: ” Adakah kamu akan memerangi mereka, padahal kamu te- 
lah mendengar Rasulullah Saw bersabda begini dan begini?” Jawab Abu 
Bakar: ''Demi Allah, aku tidak akan membedakan antara kewajiban 
melaksanakan shalat dan zakat, dan sungguh aku akan memerangi siapa 
saja yang membedakan antara kewajiban melaksanakan shalat dan za- 
kat.” Kata Umar: "Akhirnya kami bersamanya memerangi mereka, dan 
kami tahu bahwa yang demikian itu benar.” 


KABEL An il NN 

4 Aa 7, 5 , 2 ut 

3 GELI 5 sa anda 
111 


3824. Menceritakan kepadaku Sa'ids ibnu Al-Musayyab bahwa Abu 
Hurairah mengkhabarkannya, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Aku 
telah diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mau mengucap- 
kan kalimat tauhid ''Laa ilaaha illallaah?, barang siapa telah mau meng- 
ucapkan kalimat tauhid, berarti ia.telah menyelamatkan harta dan jiwa- 
nya dari pedangku kecuali dengan hak Islam, adapun perhitungannya 
terserah kepada Allah.” 


023 


SA AE oi abi KE an CE CSI AN 

Kenganja dr asn Gaga 

PI PAN s3 (IN SA S3 

H5 13385 2 DE SS KAA 
: 


7 
DIA BLN LAI 


21 


SN 
K3 


yu 21 Oh 1 Ta ati WE KAKA TNI 
GAS 39 2 DATA Oa Oa Ha HE 

1 1 - 5 

PIL NN LI MAAN AAA 
2 TA 33 pp S3 yan PUN) 

PI AAN Le PLN R0 toh TA b 

II Ken ge peer lang he Adaa AD 


LA Ah y30 LM I 210241 Ih 

33 "losta: SAP ng 
WII PO, 3 
ME 3 JGN 


3825. Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu 'Utbah menceritakan kepada 
kami bahwa Abu Hurairah ra berkisah: ''Setelah Rasulullah saw wafat, 
kemudian Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan beliau, maka se- 
bagian bangsa Arab mulai membangkang. Ketika Abu Bakar bertekad 
hendak memerangi mereka, Umar berkata: '”Wahai Abu Bakar, bagai- 
mana kamu akan memerangi mereka, sedangkan Rasulullah saw telah 
bersabda: ” Aku telah diperintahkan memerangi orang-orang hingga me- 
reka mau mengucapkan kalimat ”'Laa ilaaha illallah”' (Tiada Tuhan me- 
lainkan Allah), maka barang siapa telah mau mengucapkan kalimat tau- 
hid, berarti ia telah menyelamatkan harta dan jiwanya dari pedangku, 
kecuali dengan hak Islam, adapun perhitungannya terserah kepada 
Allah.” Jawab Abu Bakar: "Sungguh aku akan memerangi siapa saja 
yang membedakan antara kewajiban melaksanakan shalat dan zakat, 
karena zakat adalah hak harta. Demi Alah, andaikan mereka menolak 
memberikan padaku seutas tali yang dulu telah mereka berikan kepada 
Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karena penolakan- 
nya.” Kata Umar: ''Demi Allah, tiadalah yang aku mengerti tentang 
Abu Bakar, melainkan aku hanya tahu bahwa Allah telah melapangkan 
dadanya untuk memerangi mereka, dan aku tahu bahwa ia benar.” 


3124 MUI / “ ATA TER - SS 
OA Ooh! v gal Or IS NA 
,, ng 25 . “gg eng 
AN | 4 ya P1 AG: na 9 pk Para us 0g 
PPA 153 2. 8 13 AT 2 G 
| enno It 2 21 
. al de Au Dag ata Jua An 
“- , ”9 
3826. Sa'id ibnu Al-Musayyab en kepadaku Pn Abu 
Hurairah ra mengkhabarkan bahwa Rasulullah saw bersabda: ”'Aku te- 
lah diperintahkan untuk memerangi orang-orang hingga mereka mau 


mengucapkan kalimat tauhid ''Laa ilaaha illallah”', maka barang siapa 
telah mau mengucapkannya, berarti ia telah menyelamatkan jiwa dan 


SA 


113 


hartanya dari pedangku kecuali dengan hak Islam, adapun perhitungan- 
nya terserah kepada Allah.” 


DES BE AA ada SK ANNV 
YSS LG HENNA RA 
Li Kesaladnda ab AA 
Padan 2 INN ks gaya 
BNN IYA 
KA oi AA 
2 las AA SAR BS EA 


tag A1 1 IE Uaasa JE Pa 


Et ,. - Pn MP Pan KI 
ESA AI S1 53 AN ab 
In 
3827. Dari Sa'id ibnu Al-Musayyab dari Abu Hurairah ra berkata: 
”Ketika Abu Bakar telah bertekad untuk memerangi mereka yang mem- 
bangkang, Umar berkata: ''Wahai Abu Bakar, bagaimana kamu akan 
memerangi mereka, sedangkan Rasulullah saw telah bersabda: '' Aku te- 


lah diperintahkan memerangi orang-orang hingga mereka mau meng- 


ucapkan kalimat tauhid ?”Laa ilaaha illallah'” (Tiada Tuhan melainkan 
Allah), bila mereka telah mau mengucapkannya, berarti mereka telah 
menyelamatkan darah dan harta mereka dari pedangku, kecuali dengan 
hak Islam?'. Jawab Abu Bakar: ''Sungguh aku akan memerangi siapa 
saja yang membedakan antara kewajiban shalat dan zakat. Demi Allah, 
andaikan mereka menolak” memberikan padaku seutas tali yang dulu 
pernah mereka berikan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi 


mereka karena penolakannya””. Kata Umar: ”'Demi Allah, tiada yang 


aku mengerti tentang Abu Bakar, melainkan aku hanya tahu bahwa 
114 : 


: Allah telah melapangkan dadanya untuk memerangi mereka, maka aku 
: tahu bahwa ia benar.” 


Isi IG ME SARA 5S Anya .XNRN 
ga Sa BAL, as Hem Ja 


Pd 


Ta CE AT YNA AG) PAT NAPN 
TEE BEA WAN AG 


3828. Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra berkata: '' Rasulullah 
saw bersabda: ”' Aku telah diperintahkan untuk memerangi orang-orang 
hingga mereka mau mengucapkan kalimat tauhid ”'Laa ilaaha illallah” 
(Tiada Tuhan melainkan Allah), bila mereka telah mengucapkannya, 
berarti mereka telah menyelamatkan darah dan jiwa mereka, kecuali de- 
pa Islam, adapun:hisab mereka terserah Bah Allah. » 


2 GAS Bapa beda 3156 NA 
Ta Bai SA kas ke Ta aa 


NN Unand | 
AA dala GBI Ate DA Da SA 
79 £u 

Lab de ra pa sat A) Yax EN PAT 

3829. Dari Abu Shalih dari j3 Hurairah ra berkata: ” Rasulullah 
saw bersabda: '' Aku'telah diperintahkan memerangi. orang-orang hingga 
mereka mau mengucapkan ''Laa ilaaha illailah?” (Tiada Tuhan melain- 
kan Allah), bila mereka telah mau mengucapkannya, berarti mereka 
telah menyelamatkan darah dan-harta mereka dari pedangku kecuali de- 
ngan-hak Islam, adapun hisab mereka: “terserah kepada Allah ” 


HS sh A32 C3 Hye Nae AN. 


DI 24 CNG Sa Kagak di 


Giss36 D3 dag A ERA 


115 


3, 2 le Sel aa AN 1 PARE jera 
BAE HGU oa UG 23659 
La telan PT, AG 3G ATI 

PLP Anag (TA 


3830. Dari Simak dari Nu'man ibnu Basyir ra berkisah: ? Ketika aku 
sedang bersama Rasulullah saw, tiba-tiba seseorang datang dan membi- 
siki beliau, maka beliau bersabda: ''Bunuhlah ia'”. Tetapi kemudian be- 
liau bertanya: ''Adakah ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan 
Allah?” Jawab orang itu: ”'Ya, tetapi ia mengatakannya, mungkin 
hanya untuk perlindungan”. Beliau bersabda: ''Jangan bunuh ia. Se- 
sungguhnya aku hanya diperintahkan untuk memerangi orang-orang 
hingga mereka mau mengucapkan kalimat tauhid ?'Laa ilaaha illallah” 
(Tiada Tuhan melainkan Allah), bila mereka telah mau mengatakannya, 
berarti mereka telah menyelamatkan darah dan harta mereka dari pe- 


dangku, kecuali karena hak Islam, adapun perhitungan mereka terserah h 


Pe 
ET Jan Fo Be Jul ATA 

33 Perang: Aan Lia sysI6 

MY - Ela k 3963 SN pomaka “13 


PAN Panas na 


3831. Dari Simak dari Nu'man ibnu Salim dari seseorang berkisah: 
”Ketika kami sedang di Kubah di masjid Madinah, tiba-tiba Rasulullah 
saw datang pada kami, kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya: telah 
diwahyukan padaku supaya aku memerangi orang-orang sehingga mere- 
ka mau mengucapkan kalimat tauhid ?”Laa ilaaha illallah”” (Tiada Tu- 
han melainkan Ailah)..... (dan seterusnya)”. 


ta. : 
Late agam TregAn "Nan 


Ta: 


G1 gi HE NASA 
LE ab Pn aya Iki KAL 
B3 an IBI SA Opa dasak 


3832. Simak menceritakan kepada kami dari Nu'man ibnu Salim 
berkata: Aku telah mendengar Aus berkisah: "'Rasulullah saw datang 
pada kami, ketika kami sedang berada di masjid Kubah..... (dan seterus- 
nya). ” 


Hear JG Jogi sie NNKY 

AA anna Ani 25 BN 3 

“3 TE ae P 2 BP RT Ar UN Oa MU 20 Z “2.4 

Ag Sena LK 
2 4 IYA III 


— am JS 93 jan desa 


0 Tut Am LT 2 1R3 AG Fan 
ai,$Ae Ls IU Bro 2? 
- TTL A KALA MA TPA Ta 2 
mar Lag aa 3G 136 Z0 Yi JAPAN , 


Iva: TAI 933, Par 


3833. Dari Nu'man ibnu Salim berkata: ”' Aku-telah mendengar Aus 
berkisah: Aku datang pada Rasulullah saw dalam suatu utusan Bani 
Tsagif, maka aku bersama beliau di masjid Kubah. Ketika orang-orang 
di masjid itu padatidur semua kecuali aku dan beliau, tiba-tiba seseorang 
datang dan membisiki beliau, maka beliau bersabda pada orang itu: 
"Pergilah dan bunuhlah ia.” Tetapi kemudian beliau bertanya: ”'Bukan- 
kah ia telah bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa 


117 


aku adalah Rasulullah?” Jawab orang itu: '"Ya””. Beliau bersabda: 
"Biarkanlah ia”. Lalu beliau bersabda lagi: Aku telah diperintahkan 
supaya aku memerangi orang-orang sehingga mereka mau mengucapkan 
”Laa ilaaha illallah”' (Tiada Tuhan melainkan Allah), bila mereka telah 
mau mengucapkannya, maka darah dan harta mereka haram kecuali ka- 
rena hak Islam.” 


91942 ") 


HL Nae Pada 3 AN 


P Ra EGA Lyon, PA 
An 3 Abi Ng 7 5160 BS 121 
? On Lg KENA AC CNN At Nb Pa 
SANG NA kas 
“- - LO 
Naba SAYAP PE AG ab Inang 
3834.Dari Nu'man ibnu Salim bahwa ' Amr ibnu Aus mengkhabar- 
kannya bahwa ayahnya Aus berkata: ?”Rasulullah saw bersabda: '' Aku 
telah diperintahkan untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mau 
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, bila mereka mau de- 
mikian, maka darah dan harta mereka haram, kecuali karena hak 
Ja 22 
“ 2 4 Pd 8 ge 
AN AA NATA KY INC Ao 
alan Ha Ya 2G PAI 
P4 
aan Jian Lte Ja AK Car IR 
, Apn - 3 
raba Karan SS se an AA: ah gelo EU IS 
B7 Hekea car 1 aa 25 Ga "1 PANAI KAN erie 
Pa — 


3835. Dari Abu 'Aun dari Abu Idris berkata: Aku telah mendengar 
Mu'awiyah berkhotbah: Rasulullah saw telah bersabda: ''Setiap dosa 


118 


BRA an 


barangkali akan diampuni Allah, kecuali dosa seorang yang membunuh 
seorang mukmin dengan sengaja atau seorang yang mati kafir”, 


nia Lina AIA GA Gdansa AM 
TAP AA oa SIA 2g le 
GITA 23 Gasbe da3 


3836. Dari aa dari Abdullah ra dari Rasulullah saw bersabda: 
"Tiada satu jiwapun yang terbunuh secara teraniaya, melainkan anak 
Adam yang pertama (Oabil) akan mendapatkan dosa dari pertumpahan 


darah itu, yang sedemikian itu karena ia adalah orang yang pertama 
mencontohkan pembunuhan.” 


Pap 


KEHORMATAN DARAH SEORANG MUKMIN 


HEihafy ane ata Rela e NNNV 
2 Aa abi Isa IE soya 


7 ' P / 


NYA 


Tr 


Al 3 na 
G3 


3837. Dari Isma'il (maula Abdullah ibnu 'Amr) dari Abdullah ibnu 
Al 'Ash berkata: ''Rasulullah saw bersabda: ''Demi Allah yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, sungguh membunuh seorang mukmin itu, di sisi 
Allah lebih besar nilainnya daripada hilangnya dunia ini.” 


EP IM padir ant XNYA 
KUN) perA Anda BA gb g 


119 


Tenan) 5 Boa ris Lal 


3838. Dari Ya'la Tg "Atha' dari ayahnya dari Abdullah ibnu ?'Amr 
dari Rasulullah saw bersabda: ””Menurut Allah, sungguh hilangnya du- 
. nia ini lebih remeh nilainya daripada membunuh seorang muslim.” 


AG pb JARAN LA za KN EA SS AA 
ME Ie AN PER ya 3 


| 3839. Dari Ya'la dari ayahnya dari Abdullah ibnu ' Amr berkata: 


"Membunuh seorang mukmin itu, menurut Allah lebih besar bahayanya 
na dunia ini.” 


Rn Lahu, MEA Sea dasi Mts 
C3 2 S0 MAAN GIA 


3840. Dari Ya'la ibnu Atha' dari ayahnya dari Abdullah ibnu "Amr 


berkata: ''Menurut Allah, membunuh seorang mukmin itu lebih besar 
bahayanya daripada hilangnya dunia ini.” 


Ie Ahsan Baya AN 
Li JA NY A53 ae J3 anda 
TAN CPNS 
3841. Dari Abdullah ibnu Buraidah dari ayahnya berkata: ”Rasu- 


-lullah saw bersabda: "Menurut Allah, membunuh seorang mukmin itu 
En lebih besar dari pada-hilangnya dunia ini.” 


Spa AG AS KE A A 3t X1 


PAN AA LAN As enh2 
Aan 3 9 Su Gak 2! GA 


3842. Dari Abu Wa-il dari Abdullah berkata: "Rasulullah saw ber- 
sabda: ”' Amal perbuatan seorang hamba yang pertama kali dihisab ada- 
lah shalat, sedangkan masalah diantara sesama manusia yang pertama 
kali diselesaikan adalah mengenai pertumpahan darah.” 


1 WI TAIL YR II 
SENI V9 U1 Sanga Jl Oleka ye NAN 
£ Is AE Panja Anin KALA e 
Ce IBI IE Ke ee UNJ AI An GI ALE 
: “ut s “5 
BANGUN UE Ke 7 
3843. Dari Sulaiman, ia berkata: Aku mendengar Abu Wa-il menu- 
turkan-hadits Abu Wa-il dari Abdullah ra berkata, bahwasanya Rasulul- 


lah saw telah bersabda: "Pada hari kiamat, masalah di antara sesama 


manusia yang pertama kali diselesaikan adalah masalah pertumpahan 
dar Mad 


SERU TA HSE IG AG yag dip AN 
sen A Aman Enak 


3844. Dari Abu Wa-il berkata, Abdullah berkata: Pada hari kia- 
mat, masalah diantara sesama manusia yang pertama kali diselesaikan 


adalah mengenai Dera mipahan darah.” 


AG NG atas PA La 1 ES £ Wo 
NG : S3 Na 
SAB SA S3 gi PA 


” 


aa 


3843. Dari ' Amr ibnu Syurahbil dari Abdullah berkata: ''Pada:hari 
kiamat kelak, masalah di antara sesama manusia yang-pertama kali dise- 


lesaikan adalah mengenai pertumpahan dar 


121 


NG AG IP 2 PENA AR 


SHIO GTA Ke sake kd Opa 
3 3 
SUNh ea LPS 
3846. Dari Abu Wa-il dari ' Amr ibnu Syurahbil berkata: "Rasulul- 
lah saw bersabda: ”'Pada-hari kiamat, masalah di antara sesama manusia 
yang pertama kali pa adalah mengenai son darah.” 
| 2 Na - 211 K3 » 2. KAN ? 
GEA IG BEE ABE RAW 
s ar: 33 03 Ei NG 


3847. Dari Syagig dari Abdullah berkata: ”Masalah di antara se- 
sama manusia yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat ialah me- 
ngenai Ana darah.” 


APA Gi ANE NA Behajata NAGA 
IA Tema Pa PNG 
| an 5S HE SA aya 
Se Iyas R3 NA 33 
He SS Is JA ea 
(32 satin SANA 633 
MEI ID LL 


' 3848. Dari 'Amr ibnu Syurahbil dari Abdullah ibnu Mas'ud dari 
Rasulullah saw bersabda: ''Pada hari kiamat, ada seorang yang datang 
menyeret tangan grang lain, ia berkata: »Wahai Tuhanku, orang ini 


122 


dulu telah membunuhku.” Tuhan bertanya kepada pembunuh itu: ''Me- 
ngapa kamu membunuhnya?” Jawabnya: ?”' Aku membunuh demi kemu- 
liaan-Mu.” Tuhan berfirman: ''Sesungguhnya kemuliaan itu hanya 
untuk-Ku.” Kemudian ada lagi seorang yang datang dengan menyeret 
tangan oranglain, ia berkata: '” Wahai Tuhanku, sungguh orang ini dulu 
telah membunuhku.?' Tuhan bertanya: ''Mengapa kamu membunuh- 
nya?” Jawabnya: ?'Aku membunuhnya demi kemuliaan Fulan.?” Tuhan 
berfirman: ''Sesungguhnya kemuliaan itu bukan hak si Fulan.” Maka 
kembalilah pembunuh itu dengan membawa dosanya." 


Pond GIE AB 3 Size 2 KN 
KRI pagedenil, 23 A6 
SU RENA 1 4 perpunainng Sena 

Hr SAI NI Hlage ES 0, 


3849. Dari Abu "Imran Al-Jauny berkata: Jundub berkata: Telah 
menceritakan kepadaku seseorang bahwasanya Rasulullah saw bersab- 
da: ”'Pada hari kiamat kelak, seorang yang dibunuh akan mengajukan 
pembunuhnya, ia berkata: '”Wahai Tuhanku, tanyalah orang ini, me- 
ngapa ia membunuhku??' Pembunuh itu berkata: ?' Aku membunuhnya 
demi kekuasaan Fulan:” Jundub berkata: ”'Karena itu, jauhilah pem- 
bunuhan semacam itu.” 


Pn (34 P3 Pa Hd Za uu Taha Yaa NG 
MELKIKS hh "SI aj Tw Bag dr 
Ja GAN Pa 
AR 5 AT AN LS 


123 


| 5 WEB IL Mo 


PN 


ME Rt Ahn 3 


3850. Dari Salim 2 Abui Ja'ed bahwa ketika Ibnu Abbas ditanya 
tentang seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ke- 
mudian ia bertaubat dan berbuat baik serta menetapi petunjuk. Jawab 
Ibnu Abbas: ”'Dari mana taubatnya akan diterima, aku telah mendengar 
Rasulullah saw bersabda: "'Pada hari kiamat, orang yang terbunuh akan 
datang pada Allah sambil menarik rambut ubun-ubun pembunuhnya, 
sedangkan urat lehernya sendiri masih mengalirkan darah, ia mengadu: 
”Wahai Tuhan, tanyalah orang ini, mengapa ia membunuhku?” Kemu- 
dian kata Ibnu Abbas lagi: ''Demi Allah, Allah telah menurunkan ayat 
mengenai hal ini dalam firman-Nya: ''Wa man yagtul mu'minan mu- 
ta'ammidan fajazaa'uhu jahannam (Dan barang siapa yang membunuh 
seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam), 
dan Allah tidak pernah menasakhnya/menghapuskan masa berlakunya 
ayat tersebut.” 


Papan NE PA YAAA 


Pas 


2, 33 5091 13 Toid3 Pan He 

Kg #4 9 y ne RL KA 
Jus Area cp ari Ikepan Cah 
HIS FI (K3 


3851. Dari Al-Mughirah ibnu Nu'man dari Sa'id ibnu Jubair berka- 
ta: Ketika kaum Kufah berselisih pendapat tentang ayat: ''Wa man 
yagtul mu'minan muta'ammidan fajazaa-uhu jahannam... (Dan barang 
siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasan- 
nya ialah Jahannam....)”, maka aku datang kepada Ibnu Abbas, kemu- 
dian aku menanyakan hal itu padanya. Jawabnya: ?'Ayat ini diturunkan 
belakangan, lalu Allah tidak menasakhnya dengan ayat apapun.” 


Ap 


jeng an sa Li nadi WI 5 NAN 
Galian Ea Ae an Son ega 213 IG 


124 


GI ENG TIENS 936 LE 


5 es L 
35 3 3? ad "3 / PAD RA 
NIA! ,tus G w. Anh 
e Oa AU GEN 
Ka Pn date “», og tuan Per) 4 
Ai Web EL Noda JG Bai 28 
- 2“ aa 


P3 2134 2.1 AI 4 224, 13 .. 


SET ON ma ugaka Un YA Yan 529 HA 


3852. Al-Gasim ibnu Abu Bazzah menceritakan kepadaku dari 
Sa'id ibnu Jubair berkata: ''Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: ''Ada- 
kah jalan taubat bagi seorang yang membunuh seorang mukmin dengan 
sengaja?” Jawabnya: ''Tidak”. Kemudian ketika aku bacakan padanya 
ayat-ayat dalam surat Al-Furgan: '' Walladziina laa yad'uuna ma'allaahi 
ilaahan aakhara walaa yagtuluunan nafsal latii harramallaahu illaa bil- 
haggi walaa yaznuuna, waman yaf'al dzaalika yalga atsaamaa, 
yudiaa'af lahul 'adzaabu yaumal giyaamati wa yakhlud fiihi muhaanan. 
Illaa man taaba wa aamana wa 'amila shaalihan fa-ulaa-ika yubaddilul- 
laahu sayyiaatihim hasanaatin, wa kaanallaahu ghafuurar rahiiman 
(Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah 
dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) ke- 
cuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang 
melakukan demikian itu, niscaya ia mendapat (pembalasan) dosa (nya), 
(yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia 
akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang 
yang Bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shaleh, maka kejahatan 
mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang). Jawab Ibnu Abbas: '' Ayat-ayat ini Makkiyah 
(diturunkan ketika Rasulullah masih di Mekkah), kemudian ayat-ayat 
ini dinasakh dengan ayat Madaniyah (diturunkan ketika Rasulullah telah 
hijrah ke Madinah) yang berbunyi: ''Wa man yagtul mu'minan muta- 
'ammidan fajazaa-uhu jahanam (Dan barang siapa yang membunuh se- 
Orang mu'min dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam).” 


SEL JA Aan Aa 56 NAN 


125 


ARA Pad LA 9 911 2» 
"ey 2 s4 - “1? Ak KA .-n 97 
Tan Ne LN NA UR PP 
“ 


BB EA SG KN 
AE ENI SEL 1 A5 HS 


3853. Dari Sa'id ibnu Jubair berkata: ” Abdur Rahman ibnu Abu Lai. 

Ia telah menyuruhku untuk menanyakan pada Ibnu Abbas tentang dua 
ayat, yaitu: Wa man yagtul mu'minan muta'ammidan fajazaa-uhuu ja- 
hannam (Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan se- 
ngaja, maka balasannya adalah jahannam), dan ayat: Walladziina laa 
yad'uuna ma'allaahi ilaahan aakhara, wa laa yagtuluunan nafsal latii 
harramallaahu illaa bilhaggi (Dan orang-orang yang tidak menyembah 
'Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharam- 
kan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar.....). Sete- 
lah kedua ayat itu kutanyakan pada Ibnu Abbas, maka ia berkata: 
” Ayat pertama itu tidak pernah dinasakh dengan ayat apapun, sedang- 
kan ayat kedua itu ditujukan kepada kaum musyrikin.”” 


CI E Pk Loinag Ne 
PA GEA G3 
ME TAKE 29 Uas salanaa BINGU 


£ “tw . 11 - » Ta 
(SISA A3 113 AA ae pas 
Yg Lena LM at Kesan t 
Wati Ling sis 29 sek TG o, 


“ 


MEA HIS UT TI 


Pa 5 


14 1 ot, P 2 B3 “9 SP “- 
IS LS UN PL IA UR 


- 


An AN) Satgidalet 


3854. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas berkata: ''Kebiasaan 
kaum musyrikin ialah mereka suka membunuh, berbuat zina dan berbuat 
kerusakan. Pada suatu-hari mereka datang pada Rasulullah saw, kemudi- 
an mereka berkata: ”” Wahai Muhammad, sungguh apa yang telah kamu 
sampaikan dan kamu dakwahkan itu baik. Maukah kamu memberitahu 
kami tentang sesuatu yang dapat menghapus kejahatan-kejahatan yang 
telah kami lakukan?” Maka Allah menurunkan ayat: ”Walladziina laa 
yad'uuna ma'allaahu ilaahan aakhara........ fa-ulaaika yubaddilullaahu 
sayyi-aatihim hasanaatin, wakaanallaahu ghafuurar rahiima (Dan 
orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah...., 
maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan).”” Allah meng- 
ganti syirik mereka dengan keimanan, dan mengganti perzinahan dengan 
pernikahan, dalam firman-Nya: ”'Oul yaa 'ibaadiyal ladziina asrafuu 
'alaa anfusihim laa tagnathuu mir rahmatillaahi, innaallaaha yaghfirudz 
dzunuuba jamii'an, innahu huwal ghafuurur rahiim (Katakanlah, hai 
hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, 


janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah 


mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang). 


£ 


e 2 


. 


SN ae Hoo kere Agan H2 Moo 
AAN Bag yag 

NE ALUN HS 3 ANA, 
Sate 33 IG Da GELI Ga, 
MN GU L 


127 


3855. Dari Sa'id ibnu. Jubair dari Ibnu Abbas bahwa beberapa orang 
dari kaum musyrikin datang kepada Rasulullah, kemudian mereka ber- 
kata: Wahai Muhammad, sungguh apa yang telah kamu sampaikan 
dan kamu dakwahkan itu baik, maukah kamu memberitahu kami ten- 
tang sesuatu yang dapat menembus kejahatan-kejahatan yang telah kami 
lakukan?” Maka turunlah ayat: ””Walladziina laa yad'uuna ma 'allaahi 
ilaahan aakhar....” (Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan 
yang lain beserta Ailah....), dan ayat: ''Oul yaa 'ibaadiyal ladziina asra- 
fuu 'alaa anfusihim.....”” (Katakanlah, Hai hamba-hamba-Ku yang me- 
lampaui batas terhadap diri mereka sendiri....)””. 


Pa daa 4 Manan tang 


Ta dj Ma nee 3 
AAA 13159 ON La 4 d2 139 dino 
SA AP TE IA HAB GEA 

, 77 debina ta 3 AG Aa 4 2. 
GEAR A3 Uya LP or 


An SIG GA SAN 


1856. Dari ' Amr dari ibnu Abbas ra berkata: '' Rasulullah saw ber- 
sabda: "Pada hari kiamat kelak, seorang yang terbunuh akan meng- 
hadap Tuhan sambil menarik rambut ubun-ubun pembunuhnya, sedang- 
kan urat lehernya sendiri masih mengucurkan darah, ia mengadu: 
»Wahai Tuhan, orang ini telah membunuhku”, ia menyeret orang itu 
sampai di dekat Arasy. Orang-orang bertanya pada Ibnu Abbas: 
"Bagaimana bila pembunuh itu telah bertaubat?” Jawab Ibnu Abbas: 
»Allah telah berfirman: '”'Waman yagtul mu'minan muta'ammidan 
fajazaa-uhu jahannam (Dan barang siapa yang membunuh seorang 
mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam).” Sejak 


128 


ayat ini diturunkan, ia tidak pernah dinasakh dengan ayat apapun, maka 
dari jalan manakah pembunuh itu akan diterima taubatnya.” 


- 


? Guna « . 7? 2x 9. 
ISI sa 2 Oa GE P5 dot Tar lee NAN 


ad . — 

34115 PP Pena PA ARA EN IA 
"091 | Casa 2 249 A0 Y! ola 
"09 , 9 Aa ex #, 

. | “ KA bsd 7 2 

SEA 3 £ II pena lb Gi 3 SLS 

AE 
P - #Y 


3857. Dari Kharijah ibnu Zaid dari Zaid ibnu Tsabit berkata: ” Ayat: 
Wa man yagtul mu'minan muta'ammidan fajazaa-uhuu jahannam khaa. 
lidan fiihaa, wa ghadliballaahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahuu 'ad- 
zaaban 'adziiman (Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin 
dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya 
dan Allah murka padanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab 
yang besar baginya), ayat ini diturunkan enam bulan setelah diturinkan- 
nya ayat dalam surat Al-Furgan: ”Walladziina laa yad'uuna ma'allaahi 
ilaahan aakhar....illaa man taaba wa aamana wa 'amila shaalihan, fa- 
ulaa-ika yubaddilullaahu sayyiaatihim hasanaatin wa kaanallaahu gha- 
fuurar rahiiman (Dan orang-orang tidak menyembah Tuhan yang lain 
beserta Allah..... kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan me- 
ngerjakan amal shaleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan ke- 
bajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).” 


2.7 


MP3 LIS 3 Wa AN ia A YAN 
TE “ Ka Fa BI Ia sana 13 : ta Jaa 
Gb AI BU Da | 
SALA Wadi S5 


129 


y LL ap) "uap 

Hp 5 SA ( Ya 
3858. Dari Kharijah ibnu Zaid dari Zaid berkata: ''Firman Allah: Wa 
man yagtul mu'minan muta'ammidan fajazaa-uhuu jahannam (Dan ba- 
rang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka bala- 
sannya ialah Jahannam), ayat ini diturunkan delapan bulan setelah cyat 
yang ada dalam surat Al-Furgan: ? Walladziina laa yad'uuna ma'allaahi 
ilaahan aakhara walaa yagtuluunan nafsal latii harramallaahu illaa bil- 
haggi.... (Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain be- 
serta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (mem- 

bunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar.....)”. 


ANE Lap IG HE IEEE MA 
33 IE Fc ey Le IL ae 3 
aa Bela Sana 
SI SESI DIV Aa SA 


, 


Io 5 NY sa gspa 


3859. Dari Mujalid bin Auf berkata: '' Aku telah mendengar Ibnu 
Zaid ibnu Tsabit dari ayahnya berkata: "Firman Allah: Wa man yagtul 
mu'minan muta'ammidan fajazaa-uhuu jahannamu khaalidan fiiha 
(Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, 
maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya). Karena kami 
sangat takut dengan beratnya ancaman tersebut, maka Allah menurun- 
kan ayat yang terdapat dalam surat Al-Furgan: Walladziina laa yad'uu- 
na ma'allaahi illaahan aakhara wa laa yagtuluunan nafsal latii harramal- 
laahu illaa bilhaggi... (Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan 
yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar....)”. 


130 


IK NAN 


DOSA - DOSA BESAR 
PAN edar Dena 2 prt ak - “114 
SAI KL 25 USA AAN 
& y - 24 2 


) 
pai 3 IP ena Pria Abas 


£ 

PA -“ .. . 
4 HA GA “4 24, & “ 
AN Las SEL TENAN 
2 2 IN Sai UAS IT CE LANG, 
Ie 4 pa 3 PA se 0 La 


4 PNP | 1 “ 11 ? 
SD P3) Wa Kaldt  ab 
3860. Bahwasanya Abu Ruhmin As-Sama'iy menceritakannya bah- 
wasanya Abu Ayyub Al-Anshary berkata: "Rasulullah saw bersabda: 
"Barang siapa yang menyembah Allah, serta tidak menyekutukan-Nya. 
dengan sesuatu apapun, dan ia mengerjakan shalat, menunaikan zakat 
dan menjauhi dosa besar, maka baginya surga.” Kemudian para sahabat 
$ bertanya tentang dosa besar. Beliau menjawab: "Yaitu, menyekutukan 
Allah dengan sesuatu, membunuh jiwa seorang muslim dan lari dari 
medan peperangan di saat perang sedang berkobar.” 


IG Ha anoman aa sy 
5 $ beinga R0 Ig IB IA Lap 
U53n FN Ae Hua INAKAN 


en 
ON 


»4 
5YA 929 uya! 


131 


3861. Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari 'Ubaidullah ib- 
nu Abu Bakar ia berkata: Aku mendengar Anas ra berkata: ”' Rasulullah 
saw bersabda: ”'Dosa-dosa besar ialah syirik kepada Allah, durhaka ke- 
pada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan memberi persaksian yang 
sei 


123210 


Ane Te An au 3 TA Cs ATI 
ap 2S J8 Febo Paras ea Giupajoi 
PENA TANPA PEU TN CE AMANA Sentai ALL 


3862. Menceritakan Ka Ha 2 ia berkata: Aku mengapa 
Asy-Sya'by dari Abdullah ibnu 'Amr dari Rasulullah saw bersabda: 
””Dosa-dosa besar ialah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua 
orang tua, membunuh jiwa seorang dan Balai palsu. 


LAN PG Pi 


sai LE yha Sa AA An EC MW 
3 11 “ “ - “ 
IBI EA Pesek ga Ae 
2” J J TI 
Sena Ten " Se 2. 955 & 
( 
On) - 1 Ia 
(32 Al Ska mn 33 a33 : 
g - £ 2 J " CI “ 
yak HI 
3863. Dari hadits Ubaid ibnu Umair bahwa ayahnya (ia adalah se- 
orang sahabat) berkata: seseorang bertanya: ””Wahai Rasulullah, apa- 
kah dosa-dosa besar itu?” Jawab beliau: ''Dosa besar itu ada tujuh, 
yang paling besar ialah syirik kepada Allah, membunuh jiwa seorang 


tanpa ada alasan yang benar, dan lari dari medan peperangan di saat 
perang sedang berkobar.” 


132 


naa KE ES ui HK 
BEAN SE desi soya 
AI ai | jne 
DOSA YANG PALING BESAR, HADIST YANG DIRIWAYATKAN 
OLEH YAHYA DAN ABDUR RAHMAN 


DARI SUFYAN DARI WASHIL DARI ABU WA-IL 
| DARI ABDULLAH 


KSEI HE 
ANE KANAN 


ITL AA 

118 DG Sae at Ipa MAN 8 
TEA fo GL 2 h 

an JEsd 136 x KA SY, IG AN 
2. 


aan 23 22 KA NAS DA 

LION JB Isla  cada aa ISS 
53 47 “ 

3864. Abdur Rahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suf- 
yan menceritakan kepada kami dari Washil dari Abu Wa-il dari ' Amr 
ibnu Syurahbil dari Abdullah berkata: ”' Aku bertanya: '” Wahai Rasu- 
lullah, dosa apa yang terbesar??' Jawab beliau: ''Bila kamu menyekutu- 
kan Allah dengan sesuatu, padahal Dia yang ! menciptakan kamu'”. Aku 
bertanya: ''Kemudian apa lagi?” Jawabnya: Bila kamu membunuh 
anakmu karena khawatir kalau ia ikut makan bersamamu. Aku ber- 
tanya: '' Kemudian apa lagi?” Jawabnya: ''Berzina dengan istri tetang- 
sa. ,», 

Pine AA 


BT eng Lan Ian NG BAE AM 
AM 7, ay “ N h) DN Da - ,- J 
ga VE IG AAS EN Aondol 


. “ 


133 


BAP AL Po 
PEN PAPAN 
“ . n 
SESUATU YANG MENGHALALKAN DARAH 
SEORANG MUSLIM 


3865. Mean Lema Ta Yaa bag Shae Ga WUaR 1 Beng Ta AN AAA WV 
dari Abu Wa-il adri Abdullah berkata: '' Aku bertanya: Wahai Rasu- La - IG x ab AS SN an en M 


membunul anakmu karena kamu khawatir memberi makan padanya.” Y Ike Gaga 23 aan : ipa 
Tebe naga apa lagi?” Jawab beliau: ''Berzina dengan 233 Pat 1 1, , sae Oh: : Ne TN a$ du 
.. Sab ME NN KN F1 LA PP 

SEM (JG PI 3 Gi kasakedna 3 


PRA KP “3, (25 4 
.. “. 2 . Lgu 
FA ia he LTE 


ad 


3867. Dari Masrug dari Abdullah berkata: "Rasulullah saw bersab- 
da: '' Demi Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia,-tidak dihalalkan da- 
rah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melain- 
kan Allah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali darah tiga orang, 1. 


ta Tag sa IUD, rek 3 "3 LI 4 Orang yang murtad dari Islam, seorang yang memisahkan diri dari ja- 
, 
ADI '” p anu 4 9 | ma'ah muslimin. 2. Seorang janda yang berzina. 3. Senang yang telah 
14 TU NP Fa TP, ra 1g membunuh sesama muslimnya.”” 
3 IA GE Ne PU TT Ane 2S IG el sea 
ha dig Je Ju Ne An yet ot ber 
3866. Dari Abu Wa-il dari Abdullah ra berkata: '' Aku bertanya 5 P PP" ' 4 , Ka 
pada Rasulullah saw: ''Dosa apa yang paling besar?” Jawab beliau: ? Jus Ia ts Hana, an Jgn , 
”Syirik, yaitu kamu menjadikan sesuatu sebagai sekutu Allah, kemu- sn 


dian berzina dengan istritetanggamu, kemudian membunuh anakmu ka- Ui A ACA! 1 2 2 PER KAN ria 
rena kamu takut ia ikut makan bersamamu.” Setelah itu beliau mem- KY 31X 3 Ie "Ja . 

baca ayat: '”Walladziina laa yad'uuna ma'allaahi ilaahan aakhara.... ? 4 TIA ki | 7 TP | 
(Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta sea 2 43 Lal 


Allab....)”. | 
3868. Dari ' Amr bin Ghalib berkata: Aisyah ra berkata: '' Tahukah 
kamu bahwa Rasulullah saw bersabda: "Tiada dihalalkan darah seorang 
muslim kecuali tiga, yaitu: 1. Seorang yang berzina setelah ia menikah. 
134 


135 


2. Seorang yang kafir kembali setelah Islam. 3. Dan seorang yang mem- 
bunuh sesama muslimnya.” 


Leg Wa IG Hd alagesa NA 
BP EN AAA 5 JA PES 
Pa Ketua “4 PIA ?,'2 L 


SA OI LAIN ISP 


3869. Dari 'Amr ibnu Ghalib berkata: Aisyah ra berkata kepada 


Ammar: Tahukah kamu bahwa sesungguhnya tidak dihalalkan darah 
seorang muslim kecuali karena tiga hal: 1. Seorang yang membunuh se- 
orang muslim. 2. Seorang yang berzina setelah menikah.... (dan seterus- 
nya)”. 


Sia ES TU EN. 

11 Pa aay Oa Yg - 
Bana PANAI 3 AE YG op 
SRS JS LIL IA PIK KS DIA US$ 


v1 AN MAN CK 
Ala Sia yudi Ao Luas 5S 
: 


136 


3871. Menceritakan kepadaku Abu Umamah ibnu Sahel dan Abdul- 


. Jah ibnu 'Amr ibnu Rabi'ah berkisah: ''Kami bersama Usman ketika ia 


sedang terkepung, dan bila kami memasuki 'suatu tempat kami men- 
dengar suara orang yang ada di ruang dalam. Pada suatu hari Usman 
masuk, kemudian ia keluar dan berkata: Sungguh, mereka telah meng- 
ancamku akan membunuhku.” Kami berkata: "Cukuplah Allah yang 
akan membelamu dari mereka." Ia berkata: ''Kenapa mereka akan 
membunuhku, padahal aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: 
”Tidak dihalalkan darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 
tiga perkara, yaitu: Seorang yang kafir setelah ia Islam, seorang yang 
berzina setelah ia menikah, dan seorang yang membunuh jiwa seorang 
tanpa ada alasan yang benar.” Demi Allah, aku tak pernah berbuat zina, 
baik di masa Jahiliyah maupun sesudah Islam, akupun tak pernah ber- 
angan-angan akan berganti agama semenjak Allah telah memberi petun- 
juk padaku, dan akupun tak pernah membunuh jiwa seorang muslim, 


tetapi mengapa mereka akan membunuhku?” 


IE yes NI CE BS 
. HN “ - & aa . : 

BSE Teo te 
MEMBUNUH ORANG YANG BERPALING 

DARI KAUM MUSLIMIN, BERBAGAI HADITS 


YANG DIRIWAYATKAN OLEH ZIYAD IBNU 'ILAGAH 
DARI 'ARFAJAH 


“7 714 ae Sagu a- G 7 2 A san Sai 
JENIS Ala MEI JG GA IG rambah 


. 


KATA TPA 8 Keag Kan 3 AE gan 2s 


1.1 KAGE RU ?.t 


3870. Dari Ziyad ibnu 'Ilagah dari 'Arfajah ibnu Syuraih Al 


'Asyja'iy berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw berkhotbah: 

"Sungguh sepeninggalku kelak akan terjadi berbagai kejahatan dan ke- 
rusakan, maka siapa saja yang kamu melihatnya berpaling dari kaum 
muslimin dan memisahkan diri dari mereka, atau ia ingin memisah-mi- 
sahkan urusan umat Muhammad, maka bunuhlah ia, karena sesungguh- 
nya pertolongan Allah tergantung pada persatuan jama'ah, dan sesung- 

gubnya syaitan itu akan bergerak bersama Orang yang memisahkan diri 
dari jama'ah. ” | 


3872. Ziyad ibnu 'Ilagah dari 'Arjafah ibnu Syuraih berkata: ”Rasu- 
lullah saw bersabda: "Sesungguhnya sepeninggalku kelak akan terjadi 
kejahatan demi kejahatan (sambil beliau mengangkat kedua tangannya), 
maka barang siapa yang kamu mengetahuinya ingin memisah-misahkan 
urusan umat Muhammad saw yang bersatu, maka Kanya ia segera." 


KG Pergnneata WNA 
on Ip 5 JS 4 Png 


Bat ce Y ta 


Pit IP UN IL LA $ 
We an anenan ah Slag Ol 


aa aa Gaun 


7 719 PETA 
MEA PO KA B3 Raga 
ng 
3873, Ziyad ibnu 'Ilagah Pn kepada kami dari 'Arjafah 
berkata: ” Akurtelah mendengar Rasulullah saw bersabda: "Sepeninggal. 
ku kelak akan terjadi beberapa kejahatan, barang siapa yang kamu da- 
patkan ia ingin mencerai beraikan umat Muhammad saw yang telah ber- 


satu, maka bunuhlah ia dengan Pedan: 


Hey AI LUAS mega AN 


ap 
Me ih, PA s6 


ap 97 


3874. Dari Ziyad ibnu 'Ilagah dari Usamah ibnu Syarik berkata: 
"Rasulullah telah bersabda: ''Barang siapa yang kamu dapatkan ia ber- 
usaha memisahkan antara umatku, maka bunuhlah dia.” 


AN UN In Sab Ja Jis € 
SLS ya DEA NN 
ya OA 2 KN AA alga 
BIAN AS EN NE 
BI REUNI 


TA'WIL FIRMAN ALLAH: "INNAMAA JAZAA-UL LADZIINA 
YUHAARIBUUNALLAAHA WA RASUULAHUU WA YAS'AUNA 
FIL-ARDLI FASAADAN AYYUOATTALUU AU YUSHALLABUU. 
AU TUOATHTHA'A AIDIIHIM WA ARJULUHUM MIN KHILAA- 

FIN AU YUNFAU MINAL ARDLI” (AL-MAA-IDAH: 33), SEBAB 


139 


DITURUNKANNYA AYAT INI, DAN BERBAGAI HADITS YANG 
DIRIWAYATKAN PERAWINYA DARI ANAS IBNU MALIK 


NA LS gi SG A53 PA CEK ANo 
dengan Fan bear £ Lt tari 
Sa ES KR Sinag TADN pAA2 

EA IG asa Kandis TN 
aa AG WI Da AS Me Aa 


aka A Sera bata Hata 
3 9,791 Aga 


- Pa | 
2 3131 ta 2J AI IL PAN Apa “24 
La 285 “ina Sadap 


3875. Abu Oilabah menceritakan kepada kami, ia berkata, menceri- 
takan kepadaku Anas ibnu Malik berkisah, bahwasanya pada suatu hari, 
delapan orang dari Gabilah 'Ukl datang pada Rasulullah saw, ternyata 
utara kota Madinah tidak cocok bagi mereka hingga mereka sakit, maka 
mereka mengeluh kepada Rasulullah saw, sabda beliau: '' Maukah kamu 
keluar bersama penggembala kami di kandang unta supaya kamu dapat 
meminum susunya?” Jawab mereka: ”'Baiklah'”. Kemudian mereka me- 
nuju ke tempat penggembala unta, dan mereka dapat minum susunya 
dengan sepuas mereka, hingga mereka merasa sehat, tetapi kemudian 
mereka berbalik membunuh penggembala Rasulullah saw. Beliau meng- 
utus orang-orang untuk menangkap mereka. Setelah mereka tertangkap, 
mereka dihadapkan kepada beliau, kemudian beliau menyuruh orang- 
orang memotong tangan dan kaki mereka serta mencukil mata mereka, 


Tha 


140 


kemudian membiarkan mereka terkena panasnya sinar matahari hingga 
mereka terkapar mati. 


23 oi: ALA Ge XM 
Oka NN an Keji .. 
Ga Na SNN asa 
PAJANGAN OA AP UP Kadk 
AN ps ( 3 ale p AS Setaja 


bas alba 2 a13 Ca 31 2 2A pa PA LOG LA 
2 


1 aag an 9 
AT NNSY: 27 & suhu sg Isi 
KY Apri 


3876. Dari Abu Oilabah dari Anas ra bahwa MEA orang dari Oa- 
bilah 'Ukl datang pada Rasulullah saw, tetapi udara kota Madinah tidak 
cocok bagi mereka, hingga mereka jatuh sakit, maka Rasulullah saw 
menyuruh mereka datang ke tempat peternakan unta hasil sedekah agar 
mereka dapat minum sspuasnya air susunya, kemudian mereka datang 
ke sana dan minum air susunya. Tetapi setelah itu mereka berbalik mem- 
bunuh penggembalanya dan merampas unta-untanya. Sehingga Rasulul- 
lah saw mengutus orang-orang untuk mengejar mereka. Setelah mereka 
tertangkap, mereka segera dihadapkan pada beliau. Rasulullah saw me- 
nyuruh orang memotong tangan dan kaki mereka dan mencukil mata 
serta membiarkan mereka terkena teriknya matahari hingga mereka 
mati. Kemudian Allah menurunkan ayat: ”'Innamaa jazaa-ul ladziina 
yusaaribuunallaaha wa rasuulahuu wa yas 'auna fil-ardli fasaadan 
ayyuugattaluu au yushallabuu au tugatha'a aidiihim wa arjulihim min 
khilaafin au yunfau rfiinal ardli dzaalika lahum khizyun fid dun-yaa wa 
lahum fil aakhirati 'adzaabun 'adhim”' (Sesungguhnya pembalasan ter- 
hadap Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat 


141 


kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau di 
potong tangan dan kaki mereka secara menyilang, atau dibuang dari 
Negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu peng- 
hinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka memperoleh siksa- 
an yang besar). 


Tki S1 S8 51 s3 Ex NAVY 


IE Ketan 5 sa Kasi sena 
“2133 1G, 133. AI da 


:3877. Abu Oilabah menceritakan kepadaku dari Anas ra berkisah: 
”Delapan orang dari gilabah 'Ukl datang pada Rasulullah saw....mem- 


biarkan mereka hingga mati. 
Le “1 Sie L 3 La 
Aj GI Je S8 SI SEN 


3 35 RA A1 TN TO TE tag ke 


21 ta17 AI 


PETERPAN AA Ten “aa 
Lau Ta 3 2 Can ik EN AI 


Pd 
PUG AG NA 3 EOn Xt 


NASI Jang endarla 


3878. Dari Abu Oilabah dari Anas ra berkisah: ''Beberapa orang 
dari gabilah 'Ukl atau 'Uraina datang pada Rasulullah saw, tetapi udara 
kota Madinah panas dan mengakibatkan mereka sakit. Kemudian Ra- 
sulullah saw menyuruh mereka datang ke tempat penggembalaan unta 
agar mereka dapat meminum air susunya, tetapi kemudian mereka ber- 
balik membunuh penggembalanya dan merampas untanya. Karena itu 
Rasulullah saw memerintah orang melacak mereka. Setelah mereka ter- 
tangkap, Rasulullah saw memerintah orang untuk memotong tangan 
dan kaki mereka serta mencukil mata mereka. 


142 


HN LL UN IK 
PEN 


BEBERAPA HADITS MENGENAI TA'WIL SURAT AL-MAIDAH 
AYAT 33, YANG DIRIWAYATKAN OLEH HUMAID 
DARI ANAS IBNU MALIK 


LE ae SEE HA AA 33 5 AM 


ga jadi SA 


paha Fan em da asu KENA 
1 Ntt ana ane 
an 


na Pond Lgu 1 , 77 Ni 
Kapa den9 ani de Pn ie AT uga. 
"£ £ ge 1 2 aa aa U he 
Pe 2 pan Ann AN Aye at Kung 
SA Gnoanmann ? Ia 0 & 
Ie 9 13 Aoa Ker MEI 
23 A0 03 I LT 
, ade 9 Aa 
3879. Dari Humaid Ath-Thawil dari Anas ibnu Malik bahwa bebe- 
rapa orang dari gabilah Urainah datang kepada Rasulullah saw, sesam- 
pai di Madinah mereka sakit, kemudian Rasulullah memerintahkan me- 
reka ke tempat penggembalaan unta beliau supaya mereka dapat memi- 
num air susunya. Tetapi setelah mereka sehat, maka mereka berpaling 
dari Islam dan membunuh penggembala Rasulullah yang mu'min dan 
merampas unta-untanya. Maka Rasulullah mengutus orang-orang untuk 
melacak mereka. Setelah mereka tertangkap, beliau menyuruh orang- 


orang untuk memotong tangan dan kaki mereka dan mencukil mata me- 
reka serta menyalib mereka.” 


143 


2 Al “yg “ “3 2d 

aa £ Pap Dog Aa AM: 
ra J3 Kaka bei kaset 
TP tg. J7 8 
Teen TER Kanaan 
nat Mun Aa, NAN 


NA TR AARAA 


0 gang 0 SAP 5 Aden Ios A25 
3 JAN Aan nda 2333515 "ag 


na pe JII beta 2g Sg Ld 
, apa 519 ata A1 Ba IU 


3880. Dari Humaid dari Anas berkisah: ”'Beberapa orang dari gabi- 
lah 'Urainah datang kepada Rasulullah saw kemudian Rasulullah saw 
bersabda pada mereka: ”'Sukakah kalian datang ke tempat penggem- 
balaan unta kami, agar kalian dapat meminum air susunya, setelah me- 
reka minum susu unta dan mereka sehat kembali, lalu mereka berbalik 
dari Islam dan menyiksa penggembala Rasulullah saw dan merampas un- 
ta-untanya dan mereka menjadi kafir kembali (murtad). Maka Rasulul- 
lah mengutus orang-orang untuk melacak mereka, hingga merka ter- 
tangkap dan dihadapkan pada beliau. Akhirnya beliau menyuruh orang 
memotong tangan dan kaki mereka serta mencukil mata mereka.” 


ad, Ea JG ya 3 HE SIS AM 
J3 5 CAGE ae) Asspias df kanan ga 
AN RAS kaan Ea 
PPNS ada 5563 J3 AG dina 
IE AA AA ea Ja Ao 335 


144 


LD -. Ke “3 

(Ha en ge Ab Jga en pa 133 Pee) 
alat aan j5 OA 3313 2 NG Caha 
ra SS IA Ine BIG A3 


Pj” sd Sy 
SAN Sa 231373 “ 


3881. Humaid menceritakan kepada kami dari Anas ra berkisah: 
”Beberapa orang dari gabilah Urainah datang pada Rasulullah saw. Se- 
sampainya di Madinah mereka sakit karena tidak cocok udaranya. Rasu- 
lullah saw. bersabda pada mereka: ''Sukakah kalian datang ke tempat 
penggembalaan unta kami agar kamu dapat meminum air susunya?” 
Kemudian mereka mendatangi ke tempat penggembalaan unta Rasulul- 
lah saw dan meminum air susunya. Setelah mereka sehat kembali, maka 
mereka murtad dan membunuh penggembala Rasulullah yang mukmin 
serta merampas unta-untanya, kemudian mereka pergi dan memerangi 
kaum muslimin. Maka Rasulullah mengutus orang untuk melacak me- 


reka. Setelah mereka tertangkap, Rasulullah memerintah orang untuk 


memotong tangan dan kaki mereka serta mencukil mata mereka.” 


9 3 ara 


da AA IG S1 EN GSE KAN 
Kris adi 05 MAAN PAN rang -. 
: sea PETA S3 RESI AS 
Ona, Si SAN 
ap Banana SSI AN 2 
Kid IS Ab Hen Pras 


145 


TN AN Yaar - yA 2 AN HR Sip 


Na Bin er pn bat 


IS 9 


NGL JAS SI 


3882. Humaid menceritakan kepada kami dari Anas ra berkata: 


"Beberapa orang dari gabilah Urainah datang ke kota Madinah masuk 
Islam. Kemudian mereka sakit karena tidak tahan udara kota Madinah, 
Rasulullah saw bersabda kepada mereka: ”'Sukakah kalian datang ke 
'tempat pengembalaan unta kami, agar kalian dapat meminum air susu- 
nya?” Maka mereka datang ke sana dan meminum air susu unta sepuas 
mereka. Setelah mereka sehat kembali, mereka murtad dan membunuh 
penggembala Rasulullah yang mukmin serta merampas unta-unta beliau. 
Kemudian mereka lari. Maka Rasulullah saw mengutus orang-orang 
mengejar mereka. Setelah mereka tertangkap, maka beliau memerintah 
Orang untuk memotong tangan dan kaki mereka serta mencukil mata 
mereka dan membiarkan mereka terkena panasnya sinar matahari, hing- 
ga mereka mati.” 


) PP “ 7 
Is VE ga 3 Aina eba la) 3 


Am Jain kb ARYA gi yam 3 Gap JR 


CA 
125515 PP 24 


(AL 9 $032 3g Pey aje gan 
3 Pn dat 


AI papan Mifarg ra dpl 
. 20 | 


JASA 
3 Te 9 Sa 4 Xx KAN KAN dis NG 


146 


ES NK 


gr Mk R3 3 ae 


| 
AAN SA AG 


3883. Gatadah menceritakan kepada kami bahwa Anas ibnu Malik 
berkata: "Beberapa orang dari gabilah 'Ukl atau Urainah datang pada 
Rasulullah saw, mereka berkata: ?”Wahai Rasulullah saw, kami ini kaum 
yang tidak punya ternak dan tidak punya ladang.” Ketika berada di Ma- 
dinah mereka sakit karena tidak cocok dengan udaranya. Maka Rasulul- 
lah menyuruh mereka datang ke tempat penggembalaan unta agar me- 
reka dapat meminum air susunya. Setelah mereka sehat, lalu mereka 
murtad dan membunuh penggembala Rasulullah saw, kemudian mereka 
merampas unta-unta beliau. Maka beliau mengutus orang-orang untuk 
melacak jejak mereka. Setelah mereka tertangkap dan dihadapkan kepa- 
da beliau, maka beliau menyuruh orang mencukil mata, memotong ta- 
ngan dan kaki mereka, kemudian membiarkan mereka tersengat mata- 
hari sehingga mereka mati.” 


GE CE SEBERGAL IAN 
PA sn PEN pak bsa 
Te atiden asu dn ae Fasa 
Galiyag 3G: BELANYA 1g 3 SSI Kisalett 
PAN EN GE Gi 
Aas atatnda ab Lag ba 


205131 GTR EAA Tai 


»A 


Tai ir 


papan Ma Garg 


147 


3884. Hammad menceritakan kepada kaum, ia berkata, Oatadah 
dan Tsabit menceritakan kepada kami dari Anas berkisah: ''Beberapa 
orang dari gabilah Urainah datang ke Al-Harrah (Madinah), kemudian 
mereka menemui Rasulullah saw. Setelah berada di Madinah, mereka sa- 
kit karena tidak cocok dengan udaranya. Maka Rasulullah menyuruh 
mereka datang ke tempat penggembalaan unta, agar mereka dapat mi- 
num air susunya. Tetapi setelah mereka minum air susu unta, mereka 
membunuh penggembala unta beliau dan mereka murtad. Kemudian 
mereka merampas semua unta beliau. Maka beliau mengutus orang- 
orang melacak mereka. Setelah mereka tertangkap, lalu beliau meme- 
rintahkan orang memotong tangan dan kaki mereka serta mencukil mata 
mereka kemudian melemparkan mereka di terik sinar matahari.” Aku 
(Anas) melihat salah seorang dari mereka menggigit tanah karena ke- 
hausan hingga mereka mati.” 


Oo Z0 


OA AI AA SE SAK 
Ta IS 3 api PES 


BEBERAPA HADITS MENGENAI TA'WIL SURAT AL-MA'IDAH 
AYAT 33 YANG DIRIWAYATKAN THALHAH IBNU MUSHARRIF 
DAN MU'AWIYAH IBNU SHALEH 
DARI YAHYA IBNU SA'ID 


SE YES AE AA 55 AM 
3 Epi LES IG INA di 
Sanga “ LO GA AN Aa -. Seks 
Sa AKA 3 HER - 
CU dal Se si an 
SB CG YA Ta SIG 


148 


KA Ea ea ana ntah 
AAA ane 


NS Ua 


3885. Dari Thalhah ibnu Musharrif dari Yahya ibnu Sa'id dari Anas 
ibnu Malik ra berkisah: ''Beberapa orang Badwi dari gabilah Urainah 
datang pada Rasulullah saw untuk masuk Islam. Udara kota Madinah 
tidak cocok bagi mereka hingga mereka sakit dan wajah mereka pucat 
dan perut mereka kembung. Akhirnya Rasulullah saw menyuruh mereka 
datang ke tempat penggembala unta agar mereka dapat minum susu unta 
hingga mereka sehat. Tetapi kemudian mereka berbalik membunuh 
penggembalanya dan merampas unta-untanya. Maka Rasulullah saw 
menyuruh orang mengejar mereka. Setelah mereka tertangkap dan di- 
hadapkan pada beliau, maka beliau menyuruh orang memotong tangan 


dan kaki mereka, serta mencukil mata mereka.” 


12111 


Sa FAN yA Ea LS NM 
Ma Pa Pa an PAN 
ng sket a02 Sa Ana Pon 
SA EP GG: ed 
Aa 2 ks, Sebab PA IE SA 
2 ha ga menga Aas Un, 
S3 GD SET NASA Ss sunda Te 

Sagu s3 sea Joan ang) 


"1 


9JI 92223 29an a22 23. (2225 
Rea AI IR AS RA 


149 


e 


DI Ka AA SERA Ss 


HSE Pa 


3886. Dari Yahya ibnu Sa'id dari Sa'id ibnu Al-Musayyab berkata: 
”'Beberapa orang Badwi datang pada Rasulullah saw dan mereka masuk 
Islam, tetapi kemudian mereka sakit. Maka Rasulullah saw menyuruh 
mereka datang ke tempat penggembalaan unta agar mereka dapat me- 
minum susunya. Setelah mereka datang ke sana dan meminum susunya 
hingga mereka sehat, maka mereka menyiksa budak Rasulullah saw 
yang menggembala unta itu, dan membunuhnya serta merampas unta- 
nya. Karena itu Rasulullah saw berdo'a: "Ya Allah, hauskanlah orang 
yang membuat keluarga Muhammad haus pada malam ini”. Lalu beliau 
mengutus orang-orang mencari mereka. Setelah mereka “tertangkap, 
maka Rasululalh saw menyuruh orang memotong tangan dan kaki me- 
reka serta mencukil mata mereka.” Mu'awiyah menambahkan: ''Kemu- 
dian mereka lari ke kampung kaum musyrikin.” 

9 “3 0 


Gas SE AA 215 op Waie NM 
Kebjs ab Jak Sya 2 appa ara 


IN9 ln 023 AI An ILK kak Aib &.. 
Jaa / dat 2G kuy ve 

— 3887. Dari Hisyam ibnu Urwah dari ayahnya 2 Aisyah ra berkisah, 
bahwasanya suatu kaum telah menyiksa unta Rasulullah saw, karena itu 
beliau menangkap mereka, kemudian memotong tangan dan kaki me- 
reka serta mencukil mata mereka. 


293 


Haa Wasys lis tts ate AM 


2, 


ab Faank J3 AA 
Ai aa Kere Inf Ape) Atu PWI PA ITA # I 


Da 


PP Ke ERA U Led yan 


oa Jang 219 


-. 


— 


- 


3888. Dari Hisyam ibnu Urwah dari ayahnya dari Aisyah ra berkata: 
”'Suatu kaum telah menyerang tempat penggembalaan unta Rasulullah 
saw, karena itu setelah mereka dihadapkan pada beliau, beliau menyu- 
ruh orang memotong tangan dan kaki mereka serta mencukil mata mere- 


ka. 79 


(33 Si veiat pln e GNCA “48 SMA 
Ae as Aa Ken Aja nan 


YANG AAA, 3 Tn ae 
aa 1 jawa Aa -y19 
3889. Al-Laits mengkhabarkan kepada kami dari Hisyam dari ayah- 
nya bahwa suatu kaum telah menyiksa unta Rasulullah saw, karena itu 
beliau menyuruh orang memotong tangan dan kaki mereka serta mencu- 
kil mata mereka.” 


Kya Sa YNA Gibolp Kadi MI. 
pegngenitga ane LatlanA 
mg A1 Th ES SE IEGS L SA 
EA ia LA li: Ang rada 
2/1 Te je, 


3890. Dari Hisyam ibnu Urwah dari Urwah ibnu Zubair berkisah, 
bahwasanya beberapa orang dari gabilah 'Urainah menyerang unta Ra- 
sulullah saw, dan mereka juga membunuh budak beliau, karena itu beli- 
au menyuruh orang-orang melacak mereka. Setelah mereka tertangkap, 
beliau menyuruh orang memotong tangan dan kaki mereka serta mencu- 


kil mata mereka. 
12 KE Jab Tg Saba basah Tg TEMA 


Hape Gt LO eng PENA 


151 


Bul 


AL 90 37 agan , 5, 55 “ 
3 KA Tapa Ken aka ajaa Ja 
EKA 3 PRP It IK 7 
Am) 

3891. Dari Abdullah ibnu Ubaidullah dari Abdullah ibnu Umar, 
dari Rasulullah saw bersabda: ”Diturunkannya ayat Muharabah itu (da- 
lam surat Al Maa-idah ayat 33) karena berkenan dengan mereka, yaitu 
kaum yang membunuh unta dan penggembalanya.”” 


MEP Toe SME, Out bah 1 IN 


P Pe ee 4 


Yaya GEA As Kernka ab aa SA 
OT PON YAN WT AN UAP MAYA rar 
Kan APA PITA AAA IKAN 


Pun, 
18 
3892. Al-Laits mengkhabarkan kepadaku dari Ibnu 'Ajlan dari Abu 
Zinad bahwa Rasulullah saw menyuruh orang-orang memotong tangan 
dan kaki mereka yang telah mencuri unta beliau, dan beliau menyuruh 
orang-orang menusuk mata mereka dengan api. Di samping itu Allah 
telah mencerca perbuatan mereka dengan firman-Nya: ?'Innamaa jazaa- 
ul ladziina yuhaaribuunallaaha wa Rasuulahuu wa yas'auna fil-ardli 
fasaadan ayyugattaluu au yushallabuu au tugath tha'a aidiihim wa arju- 
luhum min khilaafin au yunfau minal ardli, dzaalika lahum khizyun fid- 
dun-yaa wa lahum fil aakhirati 'adzaabun 'adziim (Sesungguhnya pem- 
balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya 
dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau 
disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara menyilang, atau 
dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) 
suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka men- 
dapat siksaan yang besar). 


152 


2 £ Ag £ 
ka FA Daku pekan ja Ta aj 


3893. Dari Sulaiman At Taimy dari Anas ra berkata: ”Sesungguh- 
nya Rasulullah saw mencukil mata mereka dikarenakan mereka telah 
mencukil mata budak Rasulullah saw yang menggembala unta beliau.” 


MS MAA 35 H3 ah 5 NM 

Dean Aga ES ooita 
Aa UR KASN A3 PITA 
BG PB PAN An Ian da 


3894. Dari Abu Oilabah dari Anas ibnu Malik bahwa seorang Yahu- 
di telah membunuh seorang budak wanita milik kaum Anshar karena 
hendak merampas perhiasannya, kemudian melemparkannya di semak- 
semak dan memecah kepalanya dengan batu. Setelah itu tertangkap, Ra- 
sulullah saw menyuruh orang-orang merajamnya hingga ia mati.” 


£ og JA 


BIS KA Su Ae Mo 
Bi ak Kapan 2 
S3 Kb ALA PA PAT ATAU SA 


27 


NYA: 


3895. Dari Abu Oilabah dari Anas ra berkisah, bahwasanya sese- 
orang telah membunuh seorang wanita dari kaum Anshar dengan me- 
rampas perhiasannya, kemudian ia melemparnya di semak-semak dan 


153 


memecah kepalanya dengan batu. Maka Rasulullah saw menyuruh 
orang-orang supaya merajam pembunuhan itu.” 


ep: Pa ah aa XM 
II Ian 0 Ta 
aa Pan 6S AA 
Nee : Karan, 5 ea ana 
Ane Pun SENI, ak d3 
CAN AI x Pyar KAA 


3896. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya firman Allah: 
”Innamaa jazaaul ladziina yuharibunallaaha wa Rasululahu.... (Sesung- 
guhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan 
Rasul-Nya...), ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum musyrikin, 
siapa di antara mereka yang bertaubat sebelum tertangkap, maka ia di- 
ampuni. Dan ayat ini tidak berlaku bagi seorang muslim, maka seorang 
muslim yang membunuh sesama muslimnya, dan berbuat kerusakan di 
muka bumi, serta memerangi Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia ber- 
gabung dengan kaum kuffar sebelum tertangkap, maka tiada sesuatu 
apapun yang dapat mencegahnya dari berlakunya hukuman had.” 


JA EGA 
- LARANGAN MENCINCANG SESEORANG 
HW IA SC IE SA 36 BUS 36 NY 
MEA rp BAN GE as SA ENG: PL UgPAAN 


9 


3897. Dari Gatadah dari Anas berkata: ”Rasulullah saw di dalam 
khotbahnya, beliau menganjurkan orang untuk bersedekah dan me- 


larang orang mencincang seseorang.” 
2 1 a 1 
MENYALIB SESEORANG YANG MURTAD 
denda Ian B1 TAN PS 5 5 ANA 
Shah sg sja Prana eDeaat aa 
(Le YA Maesa pe 


Pn aa 


£ ey BARA Hanan II tni 
Menata Masus 253 

3898. Dari Ubaid ibnu na dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulul- 
lah saw bersabda: ”'Tiada dihalalkan darah seorang muslim, kecuali ka- 
rena salah satu dari tiga perkara, yaitu: 1. Seorang yang berzina setelah 
ia menikah, maka ia harus dirajam sampai mati. 2. Seseorang yang 
membunuh sesama muslimnya dengan sengaja, maka ia harus dibunuh. 
3. Seorang yang murtad/keluar dari Islam lalu ia memerangi Allah dan 
RasulNya, maka ia harus dibunuh atau disalib hingga mati, atau di- 
buang dari negeri tempat tinggalnya.” 


ay 


155 


DIM Aoketa 


SEN PB 2 
SEORANG BUDAK YANG MELARIKAN DIRI 
KE DAERAH KAUM MUSYRIKIN. BERBAGAI HADITS 


YANG DISAMPAIKAN OLEH JARIR 
DAN DIRIWAYATKAN OLEH ASY-SYA'BY 


Anda S3 3G JG pa ton de MN 
aa“ : & Ah 


era La kap 2 Pe 
AN Il aer 


3899. Dari ketat dari Jarir berkata: Rasulullah saw bersabda: 


"Bila seorang budak sahaya melarikan diri, maka shalatnya tidak di- 
terima hingga ia kembali kepada majikannya.” 


GI PBL NAN Lag oa Ma 


Ca 


NE WA Masa: 
Ha Fah Oka SEA EN Ta Su 


3 GI9 
dat 
3900. Dari Asy-Sya'by berkata: Adalah Jarir ra bercerita dari Rasu- 
lullah saw bersabda: ''Bila seorang budak sahaya melarikan diri, maka 
ia tidak diterima shalatnya, dan bila ia mati dalam pelariannya, maka ia 
mati kafir.” Maka ketika budak Jarir melarikan diri, maka Jarir me- 
Nan kemudian ia memenggal lehernya. 


KG 


725 


G9 3g Be ins Tsaid 2 NAN 


156 


KAP IL UPANIP PAWAI 


3901. Dari Asy-Sya'by dari Jarir ibnu Abdullah berkata: "Bila se- 
orang budak melarikan diri ke daerah kaum musyrikin, maka tiada ja- 
minan Nan ss 22 


GRAN ES 3 JST 


BERBAGAI HADITS YANG DIRIWAYATKAN ABU ISHAO 


IG IG pr 3£ AE Smg Xx 
SBI AG Anand: My 
4 VA ONE 3 A18, AN 


3902. Dari Abu Ishag dari Asy-Sya”by dari Jarir, berkata: San 
lah saw bersabda: ?'Bila seorang budak melarikan diri ke daerah kaum 
stan maka pena dihalalkan.?? 


Zn 15 De Moe Gea 3 AN 


“. 


IE BAN DA GA JB kanak 
125 


3903. Dari Abu Ishag dari Jarir, bahwasanya Rasulullah saw ber- 
sabda: ”'Bila seorang budak melarikan diri ke daerah kaum musyrik, 
maka darahnya dihalalkan.” 


2 


Layu 2 9. , 
3 4 Gs AI 
LL 
301 MA 1 Pelan Ind 
143 SA pen "3 Ng Apa Lai 
3904. Dari Abu Ishag dari Asy-Sya'by dari Jarir ia berkata: ”'Budak 
manapun yang melarikan diri ke daerah kaum musyrikin, maka darah- 


nya dihalalkan.”” 


157 


Ag “Az 3 “9. 7 4 
Ul Ia KAN IN No 
5, PA Ld 
“dad KEL YA | SIA 2 
3905. Dari Abu Ishag dari Asy-Sya'by dari Jarir ra berkata: 
”Budak manapun yang melarikan diri ke daerah kaum musyrikin, maka 
darahnya dihalalkan.” 


KE IE 135 nee 5 Gel 32X 
na SS AA, AIA Naba SA 


3906. Dari Abu Ishag dari Amir dari Jarir ra berkata: ”'Budak ma- 
napun yang melarikan diri dari majikannya, kemudian ia bergabung 
dengan pihak musuh, berarti ia telah menghalalkan darahnya sendiri.” 


KAS XII 


HUKUMAN BAGI ORANG YANG MURTAD 


Panpento Tak JG MEN EA NW 
By psatap AS JEY Ig Asaka Pirate aa 
Lyla yk YI Aa get a92. - 
at TA MAS 0 1S 35 J5 036 
tip et da KN SS AT Ni ahaa 2 11 


3907. Dari Ibnu Umar bahwasanya Utsman ra, berkata: Aku telah 
mendengar Rasulullah saw bersabda: ”'Tidak halal darah seorang mus- 
lim kecuali dikarenakan salah satu dari tiga perkara, yaitu: 1. Seorang 
yang berzina setelah ia menikah, maka wajib atasnya dihukum rajam. 2. 
Seorang yang membunuh sesama.muslimnya dengan sengaja, maka wa- 
jib atasnya gisos. 3. Seorang yang murtad, maka wajib atasnya hukum- 
an mati.” 


aa 


158 


2 MUA Ke bbna tata yan GE NUN 
Kara SYEN Is AS Page aga pan Lang 


La 


S1 ASI LD IIA LILA NAK KS 23 
' ' “ . ) uc | 
Jaka aa al San AA 
996 
Aan 3 NA GA 3 


3908. Dari Busr ibnu Sa'id dari Utsman ibnu Affan, berkata: Aku 


telah mendengar Rasulullah saw bersabda: ”Tidak halal darah seorang 


muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara, yaitu: 1. Seorang 
yang berzina setelah menikah, maka ia wajib dihukum rajam. 2. Seorang 
yang membunuh seorang muslim, maka ia harur dibunuh. 3. Sean 
sa keluar dari Islam, maka ia harus dibun 


DI EU LK Mm 
236 Kpn A55 Paras 


3909. Dari Ikrimah berkata: Ibnu Abbas ra, NN : Rasulullah 
saw bersabda: ''Barang siapa yang berpindah dari agama Islam, maka 
bunuhlah ia.” 

Pan Lal MU AK PU UP PL Fade 112 

« | “ . en nia 7 d 
aa Ol da PS MY Wi NW, 
P4 


IG214 1 
- AS Hana 3 PAI 
PA PE MaAa PAN PAUN TAYANG B Aas Ji 
) 3 At naa 
pt s2 IG 2I Lau TES pre AH ata 
KEL EYAA MIT Yaa, Aas 3 
3910. Ayyub menceritakan kepada kami dari Ikrimah berkata: 'Be- 


berapa orang berpindah dari agama Islam (murtad), maka Ali memba- 
kar mereka dengan api.” Ibnu Abbas berkata: '' Andaikan aku yang 


159 


AN 

AN 
ja 
& 
IN 
SI « 
CX 
Gr 


menghukum mereka, maka aku tidak akan membakar mereka, karena 
Rasulullah saw bersabda: ? Janganlah kamu memberi-hukuman pada se- 
seorang dengan siksaan Allah”. Andaikan aku yang menghukum mere- 
ka, niscaya aku bunuh saja mereka, sebagaimana Rasulullah saw bersab- 
da: ”'Barang siapa yang berpindah dari agama Islam, maka bunuhlah 
ia. ” 

y Ip ppt . 2 La Tae 

Put Me IG 3 1G up Bor PKENIA - 
JAS II 1191 z , 
o ALE G47 5 "13 Ji ra ah ale Ki Poar 
3911. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Rasulullah saw 


bersabda: ''Barang siapa yang berpindah dari agama Islam, maka bu- 
nuhlah ia.” 


2 II8 Soup Ega UKS MAY 


BIS CIK ep Alan ds 


. 3912. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Rasulullah saw 
bersabda: ''Barang siapa yang berpindah dari agama Islam, maka bu- 
nuhlah ia.” 


Pee 


. 2 4 PP (Ka 3. 
ai ga EME 3S 02053 32 NAY 
KEC AA Gear We ANTA 


3913. Dari Gatadah dari Al-Hasan ia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: ''Barang siapa yang berpindah dari Agama Islam, maka bunuh- 


3914. Dari Gatadah dari Anas bahwa ibnu Abbas berkata: Rasulul- 
lah saw bersabda: ''Barangsiapa yang pindah dari agama Islam, maka 
bunuhlah ia.” 


(4 PA p 4, 

Do KA AS Ne 

132536 War By ARA aa 
Gabung 13 se) ya Ang pakek Fs 


3915. Dari Gatadah dari Anas.ra berkisah: ”Orang-orang dari suku 
Az-Zuth murtad, dan mereka kembali menyembah berhala, ketika mere- 
ka diajukan kepada Ali, maka Ali membakar mereka sebagai: hukuman- 
nya. Ketika Ibnu Abbas mengetahui hal itu, ia berkata: "Rasulullah saw 
hanya bersabda: ”'Barang siapa yang berpindah dari agama Islam, maka 
bunuhlahia.” 


MENATA PPA PEN ANTA PATIN 


A 


ME PAN AE Arakan -. Kai 
S5 DN AE pa CO NS SU 


ABE PAN Ma pas 35 


BAISBEAN ATA Seet aa 
LS alga V9 SN RE AA 


Net 


Ia J3 3 


” 


3916. Dari Abu Burdah ibnu Abu Musa Al-Asy'ary dari ayahnya 
bahwasanya Rasulullah saw telah mengutusnya ke Yaman, kemudian se- 
sudah itu beliau mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman. Sesampai 
Mu'adz di Yaman, ia langsung berpidato: '” Wahai saudara-saudara, se- 

sungguhnya aku adalah utusan Rasulullah saw yang diutus kepada- 


161 


mu”, Setelah itu Abu Musa melemparkan sebuah bantal pada Mu'adz 

untuk didudukinya, tiba-tiba seorang Yahudi yang murtad diajukan 

padanya, maka Mu'adz berkata: ''Aku tidak akan duduk, sebelum Ya- 

budi itu dibunuh dengan keputusan Allah dan Rasul-Nya.” Ia berkata 

Heni hingga tiga kali. Setelah Yahudi itu dibunuh, barulah ia 
uduk. 


SEE An aead So &, Ah SE 2 


Ms Hi Ao abis Aa Kap Tt 


(2 2 J 2“. 
bo na nakas 
2 KAS BS ana H3 


& De sana 


5 2 2 0033 JAS An bena Hal 

5 Bagan jati 

AN GE KASI EL, Lega 383 2,35 

-w ga 2 LA P' Na Pp, 

Naa 3 ya 3, PALI 

ep Gemes 

» 33 rear 2 3 

3 Peran Ogan ara LS 

23 EA 9 7, 5 

KAN Gro pk LEK 
# “1 TJ 25 ph Say 

sp La 2 ata an YES 
ES Har Se A SN AN Gan 


KOP 


Ie CAS ena 


(He 


162 


pen ibaha ES 
23 ada 02 MATApi sa as apa et 


$ 
N 
« 
TIA 
tr 


ea end 
KENTANG kengan 
2 2 


AN Ds On Any dleing Ian 63 3 
54 Pesplaninds GET, kj can tri 
AE nh D3 Gt ADE mag AD Ip La 
Gegara 8 KIS AG GM yes 

. Pa UT JS ae 

(63 PES 1333 KS Sl aga Ta tag | 
CA ayu Papan nh 
KA EDO PAI Anh sea 


3917. Dari Mush'ab ibnu -5 dari ayahnya ra berkisah, bahwasanya 
pada hari ''Fathu Mekkah?" Rasulullah menjamin keselamatan erang- 


Orang, kecuali empat orang lelaki dan dua orang wanita, beliau bersab- 


da: ”Bunuhlah mereka meskipun kamu mendapatkan mereka berlin- 
dung dibalik kelambu ka'bah, mereka itu adalah Ikrimah ibnu Abu 
Jahal, Abdullah ibnu Khathai, Magis ibnu Shababah dan Abdullah ibnu 
Sa'ad ibnu Abi Sarah”. Abdullah ibnu Khathai diketemukan ketika se- 
dang berlindung dibalik Ka'bah, maka Sa'id ibnu Ouraisy dan ' Amr ib- 
nu Yasir berlomba menangkapnya: hingga ia tertangkap oleh Sa'id ibnu 
Ouraisy dan dibunuhnya. Sedangkan Magis ibnu Shababah ditangkap 
Orang ketika ia sedang berada di pasar, kemudian ia dibunuh oleh grang- 
orang. Adapun Ikrimah ibnu Abu Jahal dapat meloloskan diri dengan 
menumpang perahu. Tetapi kemudian ia kembali karena angin badai. 
Pemilik perahu itu berkata kepada para penumpangnya: "Pergilah Kal. 
an, karena Tuhan kalian tidak membutuhkan kalian berada di 

1 


Kata Ikrimah: ”'Demi Allah, jika Tuhan tidak menyelamatkanku dari 
laut ini, niscaya di daratpun tiada yang menyelamatkan kecuali Dia. Ya 
Allah, sungguh aku berjanji pada-Mu, jika Engkau mau menyelamat- 
kanku dari bahaya ini, maka aku akan datang pada Muhammad saw, ke- 
mudian aku meminta ma'af padanya, dan aku akan mendapatkan beliau 
sebagai seorang yang paling pema'af dan budiman.” Maka setelah ia se- 
lamat, ia segera masuk Islam. Adapun Abdullah ibnu Sa'id ibnu Abu 
Sarh, ia bersembunyi di rumah Utsman ibnu Affan. Ketika Rasulullah 
saw mengundang orang-orang untuk suatu bai'at, maka ia datang ber- 
sama Utsman, hingga Utsman menghadapkannya kepada Rasulullah. 
Utsman berkata: ”Wahai Rasulullah, bai'atlah Abdullah.' Ketika Ab- 
dullah mengangkat kepalanya, Rasulullah saw memandang kepada- 
nya hingga tiga kali, semuanya menunjukkan ketidak-sukaan beliau. 
Lalu beliau membai'atnya setelah memandangnya untuk yang ketiga 
kali, setelah itu beliau menghadap pada para sahabat dan bersabda: 
"Wahai sahabat-sahabatku, tidakkah di antara kalian ada seorang yang 
bijaksana yang mengerti isyaratku ketika aku tidak mau menerima 
bai'atnya, lalu ia segera membunuhnya.” Tanya para sahabat: ”'Siapa 
yang dapat mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatimu wahai 
Rasulullah, mengapakah kamu tidak memberi isyarat pada kami dengan 
kedua matamu.” Sabda beliau: ”'Sesungguhnya tidaklah layak bagi se- 
orang nabi mempunyai pandangan mata yang berdusta.” 


ME ey 


TAUBATNYA ORANG MURTAD 
223556 oz ES Gro LELE ANU 
(SF Ps 230535 BN PSA 
Ana Ande apn YA 8 sn 
Senen MABA ads 
BIAYA 4 se cab Se z 


164 


PA s3.) PRE Pet Rt Cet RU 7 Itn 
pa Le Mena AG X5 be Nya 
PRA - Ap 2. Kg ea 

CE IEG 5 pd As II bye) Ian 


3918. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra berkisah: ”'Seseorang dari 
kaum Anshar telah masuk Islam, tetapi kemudian ia murtad dan berga- 
bung dengan kaum musyrikin, setelah itu ia menyesal dan datang pada 
kaumnya, ia berkata: '”Tanyakan pada Rasulullah, apakah taubatku 
akan diterima?” Maka kaumnya datang pada Rasulullah dan bertanya: 
”Sungguh Fulan telah menyesal atas kemurtadannya, dan ia mengutus 
kami bertanya padamu, apakah ia akan diterima taubatnya?”' Maka tu- 
runlah ayat: ””'Kaifa yahdillaahu gauman kafaruu ba'da iimaanihim wa 
syahiduu annar rasuula haggun wa jaa-ahumul bayyinaatu, wallaahu laa 
yahdil gaumadh dhaalimiin. Ulaa-ika jazaa-uhum anna 'alaihim la'na- 
tullaahi wal malaaikati wan naasi ajma'iin. Khaalidiina fiihaa laa yu- 
khaffafu 'anhumul 'adzaabu wa lahum yundharum. I!lal ladziina taabu 
min ba'di dzaalika wa ashlahuu, fa-innallaaha ghafuurur rahiim. (Ba- 
gaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka 
beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) be- 
nar-benar rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada 
mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang dzalim. Merka itu, 
balasannya ialah: bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, 
(demikian pula) laknat para malaikat dan manusia seluruhnya, merka 
kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) 
mereka diberi tangguh, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat, se- 
sudah ia kafir itu dan mengadakan perbaikan karena sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).” 


Dgn SIS MEN AaKa NAN 
DS CA AA Ip ARA KPI A 
De GK EPA 


Jen 7 ad 2 SALA 
KAN AS ups NUN GA 23 Ia 


165 


LAI SR AA 

San EK 3 TI AAA HAMA 
A5 Naa bhs ab II Lok 
NN tara A5, II In 5 SUARA 
Ja Sasana REA sets 


, 
rd “,y ad & 
2 ERA PAT 


3919. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: "Firman Allah: "Man 


kafara billaahi ba'da iimaanihii illaa man ukriha wa galbuhuu muth- 
mainnum bil iimaana wa laakin man syaraha bil kufri shadran fa'alaihim 
ghadlabum minallaahi wa lahum 'adzaabun aliim. (Barang siapa kafir 
kepada Allah setelah ia beriman (dia mendapatkan kemurkaan Allah) 
kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam 
keimanan, maka ia tidak berdosa, tetapi orang yang melapangkan da- 
danya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya baginya 
yaitu azab yang besar)”, ayat ini kemudian dinasakh (dihapus) oleh fir- 
man Allah: Tsumma inna rabbaka lilladziina haajaruu mim ba'di maa 
futinuu tsumma jaahaduu wa shabaruu inna rabbaka min ba'dihaa la- 
ghafuurur rahiim. (Dan sesungguhnya Tuhan (pelindung) bagi orang- 
orang yang berhijrah sesudah menderita percobaan, kemudian mereka 
berjihad dan sabar, sesungguhnya Tuhamu sesudah itu benar-benar 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).”' Ayat ini berkenaan dengan 
Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Abu Sarh seorang penduduk Mesir yang telah 
masuk Islam dan berkirim surat pada Rasulullah, tetapi kemudian 
syaitan menyesatkannya hingga ia bergabung dengan kaum kafir, maka 
pada hari Fathul Mekkah Rasulullah saw menyuruh orang-orang supaya 
membunuhnya, maka ia meminta perlindungan kepada Usman ibnu Af- 
fan, kemudian Usman ibnu Affan memintakan perlindungan dari Ra- 
sulullah saw.” 


166 


Mate ita PAD S5 Ia 
HUKUMAN BAGI ORANG MENCACI RASULULLAH 
NE KATA ATA A PENA LIK 
IG NS Tengah atJ325 
dea Ar NG 
Aa ai KE 3 1253 Kesal 


Paud 


2 Henna N KOTA HESNG 
J3? Niagara aa 3 Knaka 
PN an re Sean Age 
an Sha Senja IA Ka 
At ab, 
Grab AIA, Naga 
Aa Kata OA LX Ngonkoo 
AO me KG EM Cai ata 
EA Ate 
A3 BANK 
SEN BELEAN pi 


167 


Kas G4 - 


4 Kara KJ , T- 234 
rar Ona Aan Ab Ogan . GS 
Pena 


3920. Menceritakan kepadaku Ibnu Abbas, bahwasanya pada masa 
Rasulullah saw ada seorang lelaki buta dan ia mempunyai seorang istri, 
dari istrinya ini ia mendapatkan dua anak lelaki. Istrinya itu sering men- 
cerca Rasulullah saw. Ia telah melarang istrinya berperilaku demikian, 
tetapi istrinya tidak mau menghentikan perbuatannya. Pada suatu malam 
ia menceritakan tentang Rasulullah saw kepada istrinya, tiba-tiba istri- 
nya mencerca beliau lagi, hingga habis kesabarannya, maka ia berdiri 
mengambil pedangnya, kemudian ia menusukkannya ke perut istrinya 
hingga ia mati. Pada pagi harinya, ketika hal itu disampaikan kepada 
Rasulullah saw, maka beliau mengumpulkan orang-orang dan bersabda: 
”Aku mempersaksikan seseorang kepada Allah, yang mana ia 'telah 
membunuh istrinya karena demi aku.” Tiba-tiba seorang lelaki buta 
yang jalannya tersandung-sandung, ia berkata: '' Wahai Rasulullah, aku- 
lah suaminya, ia adalah ibu dari anak-anakku, sikapnya lemah lembut 
terhadapku, dengannya aku mempunyai dua orang anak, keduanya ba- 
gaikan dua buah mutiara. Tetapi istriku itu sering mencerca dan mema- 
kimu, aku sudah melarang berkali-kali tetapi ia tidak mau menghenti- 
kannya. Tadi malam, aku menceritakan padanya tentang dirimu, tiba- 
tiba ia mencelamu lagi, maka aku sudah tidak sabar hingga aku berdiri 
mengambil pedangku lalu aku tusukkan pedang itu ke perutnya sampai 
ia mati.” Sabda Rasulullah: ?'Saksikanlah, bahwa darah wanita itutidak 
2 Onumpenkan tP 

ne tail 


7 “2 .?7 Dat AA 
SPN KE An pad ES NAN 
. 714 St AT Ka PIA NG 2A | 


ana 
IN 315 33 5 KA 


34 SP Ca AAA 21 
Jes IR ad 


2 AA 
Pa Pia pera 


A53 ag pala jua 


3921. Dari Abdullah ibnu Gudamah ibnu 'Anazah dari Abu Barzah 
Al-Aslamy, bahwasanya ketika ada seorang yang marah kepada Abu 
Bakar, aku berkata: '” Wahai Abu Bakar, biarkan aku membunuhnya”, 

168 


& ea 
Sama KEREN RENA SMAN - 


tetapi Abu Bakar melarangku, ia berkata: ?'Selain Rasulullah, seseorang 
tidak boleh membunuh orang lain hanya karena ia telah dicaci maki.” 


CH NI JENIS 


BERBAGAI HADITS YANG DIRIWAYATKAN OLEH AL-A'MASY, 
TENTANG LARANGAN BAGI SESEORANG MEMBUNUH ORANG 
YANG SUKA MENCACI ORANG LAIN 


3 tr 


bs JB SN PA dini NN 
Lean gu Saya ESA 


3922. Dari Salim ibnu Abu Ja'ad dari Abu Barzah berkisah, pada 
suatu hari Abu Bakar marah terhadap seseorang, karena orang itu te- 
lah mencacinya. Aku bertanya: ''Wahai Khalifah Rasulullah, siapa- 
kah orang ini?” Kata Abu Bakar: ''Kenapa kamu bertanya tentang 
dia?” Jawabku: ”' Aku akan membunuhnya jika itu kamu perintahkan 
padaku.” Kata Abu Bakar: '' Apakah kamu benar-benar akan melak- 
sanakannya?”” Jawabku: ''Ya?”, Kata Abu Bakar: '”Demi Allah, kema- 
rahanku padanya telah hilang. Sesudah Rasulullah, seseorang tidak di- 
perkenankan membunuh orang lain lantaran ia dicacinya.” 


Tee BT Se LAI NN 
Oo, 5 2 017 3d 
TN 4 DAR » 18 


169 


2 
« 


pda MA ES ina Ja pa MA 
Ale 5 d3 1 AAA Kaka Lyon LO 2 IS 


1 Pa Pena an... 4,4 ) - 4 
Pin Ja JOS Aa. Y SKRG FG Aa 

. 2 .. 

PAN “Gd 

Ag os 


3923. Dari Abu Al-Bakhtari dari Abu Barzah berkata: ''Pada suatu 
hari aku singgah pada Abu Bakar, ketika itu ia sangat marah pada salah 
seorang kawannya karena kawannya telah mencacinya. Aku bertanya: 
” Wahai Khalifah Rasulullah, siapakah orang yang kamu marabi ini.” Ia 
balik bertanya: '' Mengapa kamu bertanya tentang dia?” Aku menjawab: 
Aku akan membunuhnya kalau itu kamu perintahkan padaku.” Abu 
Bakar berkata: ''Demi Allah, marahku padanya telah hilang, sesudah 
Rasulullah seseorang tidak diperkenankan membunuh saudaranya se- 
sama Muslim, lantaran ia dicaci. 


PAN rd 
RSA AA IE LI SAPI pra 


Pr 


Logo Ge 11) - 4 
, pr Sala JIN Jua JAE 
3924. Dari Abu Al-Bakhtari dari Abu Barzah berkisah, pada sum 
hari Abu Bakar marah pada seseorang yang telah mencacinya. Aku ber- 
kata pada Abu Bakar: ?Jika kamu menyuruhku untuk membunuhnya, 
niscaya aku akan melaksanakannya.” Abu Bakar berkata: ''Demi 
Allah, sesudah Nabi Muhammad saw, seseorang tidak diperkenankan 
membunuh saudaranya sesama Muslim lantaran ia dicaci maki.” 


CAP RANY, Sial RATA g “Mo 


menanea CABE SES 


Ta ES 253 Oak rara 


LAI LAKI Po ate GD aa 
KAA ARA, Sa AE La LK 


« ' 


. 


/ 


SS Flat Bday ya 
Ko APA 1 PA AJA PARE TAN | 


3925. Dari Abu Nadirah dari Abu Barzah berkisah, pada suatu:hari 
Abu Bakar sangat marah pada seseorang, hingga raut mukanya merah 
padam, aku berkata: '” Wahai Khalifah, jika kamu menyuruhku untuk 
membunuhnya niscaya aku akan memenggal lehernya. ” Tiba-tiba ia ber- 
ubah wajahnya, bagaikan telah disiram oleh air dingin. Seketika itu 
hilanglah marahnya. Kemudian ia berkata: ”Wabai Abu Barzah, se- 
sudah Rasulullah seseorang tidak boleh membunuh saudara sesama 
Muslimnya, lantaran ia dicaci maki olehnya.” 


SA Sand Sa Any oE XM 


PA “tj 


1 Para YEL ai 
TEA EN ANA KIE GEA 
GT ( PETA Gede MANA TAI TRI 

P Gara 


3926. Dari Amr ibnu Murrah ia berkata: Aku telah mendengar Abu 
Nasher bercerita dari Abu Barzah berkisah, bahwasanya ketika aku 
datang pada Abu Bakar, ia sedang marah pada seseorang dan ia 
menolak orang itu. Maka aku berkata padanya: ''Sukakah kamu bila 
aku memenggal lehernya?” Tetapi ia melarangku dan ia berkata: ''Sesu- 
dah Rasulullah, seseorang tidak diperbolehkan membunuh saudaranya 
sesama muslim, hanya karena ia telah dicaci Ta ita 


SAN Se MET GI la die 36 NAN 


PE HIS EN He SAE 


- PA 


lullah, seseorang tidak diperbolehkan membunuh saudaranya sesama 
muslim, hanya lantaran ia emosi pada saudaranya itu.” 


20 se 


engan alas £ 3 NAN 


A 1127, 2710 «1 
satu Ye San et Apu, ae 


Sa ass K3 3 BA Uya sa ya 
Iu Sao 3G BIA ut bi 


Pet PRA LI LL AI - EDAN 
Ocet Aa Ta , 71 7, ge ng D Fall An | “ 8 
SEE IG a31 Ubah 133 JS Hm "Sam Hah, KAA 


« 19, Si 
: Ng! 75 “ w ? 5 Ure | 
Karst Ie PRO Pin Ka KA See pn on : Cena Apu 
2 , 3 sa “TI So Baya serat: : PAN di 
2G ES BARU 1213 Ml 
- A0 4 po 


| & HN EPI 
333 174 , FOTO Pd g Marga KA: 23316 SA Ae ANA NIS EK 


td 


Tebe 2 KESAN AG SIS | SA tas Saga ab Dai 
Na 19 Fe PAS NAN 3d en 


| 3927. Dari Abdullah ibnu Mutbharrif ibnu Asy-Syikbir dari Abu Barzah 


Al-Aslamy berkisah: "Ketika kami bersama Abu Bakar, tiba-tiba ia ma- De ra tropi '8 Ae Nina NA 5 sj s6 
rah kepada seseorang dari kaum muslimin, dan semakin lama marahnya 5 

semakin menjadi. Maka aku berkata: ” Wahai Khalifah, izinkan kupeng- KAN K5 04 5 tag | Pu Tr 
gal leher orang ini.” Setelah ia mendengar kata-kataku itu ia mengalih- ga 2S e) Jai Ae -3 


kan pembicaraannya. Kemudian setelah kami berpisah, ia mengutus se- 


ea 1 « £ - 2 KI 1 w 
seorang untuk memanggilku, ia bertanya: '” Wahai Abu Barzah, apa TER Tak : Ag ea Anang PL 
yang kamu katakan tadi, sungguh aku telah lupa dengan apa yang kamu P le - 4 & 27 5 ag IG 114 
katakan, coba ingatkanlah aku akan apa yang kamu katakan tadi.” Bed : (3 aj a13 ATA VX F3 aa 
Ketika ia melihatku kebingungan, ia berkata: ''Tidak ingatkah kamu F P PPT 
pada apa yang telah kamu katakan? Jawabku: ''Demi Allah, aku tidak Sa Kaas Aas Tt sa ANA La SE a 0 gauge 21 
ingat”. Ia berkata: Ingatkah kamu, ketika kamu melihatku marah 
pada seseorang?, kemudian kamu berkata padaku: '” Wahai Khalifah, 3928. Dari Abdullah Ibnu Salamah dari Shafwan ibnu Fasa berkisah: 
biarlah kupenggal leher orang ini”, masih ingatkah kamu pada kata- Seorang Yahudi berkata kepada kawannya: "Marilah kita pergi kepa- 
katamu itu? Dan apakah kamu benar-benar akan melaksanakannya?” da Nabi”. Jawab kawannya: ”Jangan katakan, bahwa dia itu Nabi, jika 
Jawabku: "Demi Allah, jika kamu memerintahkanku demikian, maka ia mendengarmu, ia akan sangat senang.” Kemudian mereka datang ke- 
aku akan melaksanakannya”. Ia berkata: ''Demi Allah, sesudah Rasu- pada Rasulullah saw dan bertanya pada beliau tentang sembilan larang- 


172 173 


an. Jawab beliau: ''Janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apa- 
pun, janganlah mencuri, janganlah berzina, janganlah membunuh jiwa 
yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, janganlah 
menyeret orang yang tidak bersalah kehadapan penguasa, janganlah 
menyihir, janganlah memakan harta riba, janganlah menuduh wanita 
baik-baik dengan tuduhan zina, janganlah lari dari medan peperangan di 
saat api peperangan sedang berkobar, dan khusus bagimu kaum Ya- 

hudi, janganlah melanggar larangan hari Sabtu.” Tiba-tiba mereka men- 

cium kedua tangan dan kaki Rasulullah seraya berkata: ''Kami bersaksi 

bahwa kamu adalah seorang nabi”. Tanya beliau: ''Dan apakah yang 

menghalangimu untuk mengikuti kami?” Jawab mereka: "'Sesungguh- 

nya nabi Daud telah berdo'a, agar gelar nabi tidak hilang dari keturun- 

annya, di samping itu kami khawatir, jika kami mengikutimu, maka 

kaum Yahudi akan membunuh kami.” 


.. ci a “ P. T 
NIA | 3 | 
HUKUMAN DARI PERBUATAN SIHIR 


TT Dea antre 11919 4, 
ADI Iga, JB IE au EN yudi se AM 


MA aja MANA Pata 

A3 (3 Sa Phat Kisa hargai Papa IA 
114 Pa Peda MPR Anna an 2 

ABE GAS 313 BEA Se 3 


3929. Dari Al-Hasan dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah saw 
bersabda: ''Barang siapa mengikat suatu ikatan, kemudian meniup ikat- 
an itu sambil membaca jampi-jampi, maka ia: telah berbuat sihir, barang 
siapa yang menyihir, maka ia telah kafir. Dan barang siapa yang me- 


ngalungkan jimat di lehernya, maka pada hari kiamat kelak, keselamat- 
annya akan diserahkan pada jimat itu.” 


MEN Jalan 


SIHIR AHLI KITAB 


GA P1 na ea la 


P3 ska Lelga NA, 
“0.1 an JA? Lis KPA ee 
AI na ate Me e 


1 
NUR 2 
135 Ya ses GelayAh 


Ga AKA Tera Terra Dena Sa ta 
PUN ATUN Men Aga 
PSG lisa KU As jadi Para 

NE PEG Kasir PRA YANG YO 


3930. Dari Ibnu Hayyan yakni Zaid dari Zaid ibnu Argam berkata: 
"Seorang Yahudi telah menyihir Rasulullah saw, hingga karenanya Ra- 
sulullah saw sakit beberapa hari. Kemudian datang Jibril kepada beliau 
dan berkata: ” Sesungguhnya seorang Yahudi telah menyihirmu, ia telah 
menyihirmu dengan sebuah ikatan yang ditaruh di sumur ini dan ini. 
Maka Rasulullah mengutus orang-orang mencari ikatan itu. Mereka me- 
nemukan ikatan tersebut dan mengeluarkannya dari sumur, karena ikat- 
an itu disampaikan pada beliau. Setelah itu, maka beliau berdiri dan 
seakan-akan beliau baru terlepas dari ikatan. Ketika bal itu disampaikan 
kepada si Yahudi tersebut, maka ia tidak lagi berani memperlihatkan 
wajahnya pada beliau saw sama sekali.” 


da Hen Senar - 


APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH ORANG 
YANG SEDANG DIRAMPOK HARTANYA 


NA 2,21 


3 J6 AN Egi LPG AN 


175 


$ Pd “ - mn, “ 
AIR YNA IS Dn atane GP au 
“ - P3 5 
He S0 Jas | PI Ra ! s3 


e SPN AU pera GA Vigo 
SEA Teu KAP Ur, AG NG 3 "1 


3931. Dari Gabus ibnu Mukharig dari ayahnya ia berkata: Saya 
mendengar Sufyan Ats-Tsaury berkisah: Seseorang datang kepada Rasu- 
lullah dan bertanya: ''Wahai Rasulullah, bagaimana jika ada orang da- 
tang padaku dan ia menginginkan hartaku, jawab beliau: ”'Ingatlah ia 
kepada Allah”. Tanya orang itu: ”'Jika ia tidak mau diingatkan pada 
Allah?” Jawab beliau: ''Mintalah pertolongan kepada kaum Muslimin 
di sekitarmu untuk mengatasinya”. Ia bertanya: ''Bagaimana jika di 
sekitarku tidak ada seorangpun dari kaum Muslim?” Jawab beliau: 
”Mintalah pertolongan pada penguasa untuk mengatasinya.” Tanya 
orang itu: ''Bagaimana jika penguasa jauh dariku?” Jawab beliau: 
”Berjuanglah untuk mempertahankan hartamu hingga kamu mati sya- 
hid atua kamu Bln mempertahankan hartamu.”' 


6 Sa KA BEAN AR Oa pt 36 NS 
TAN - Kaya PPA TN Panah IA re 


/ 


S6 JB abu 3 KE SIG ae CAK 


Pad 


176 


3932. Dari Amr ibnu Ouhaid Al-Ghifari dari Abu Hurairah ra ber- 
kisah: "Seseorang datang pada Rasulullah saw dan bertanya: '' Wahai 
Rasulullah bagaimana pendapatmu, bila-hartaku dirampok?” Jawab be- 
liau: Ingatkan perampok itu pada Allah”. Ia bertanya lagi: '' Bagaima- 
na jika mereka menolak peringatanku?” Jawab beliau: ?' Ingatkan peram- 
pok itu pada Allah.” Ia bertanya lagi: ?” Bagaimana jika mereka menolak 
peringatanku? Jawab beliau: Ingatkanlah perampok itu pada Allah: Ya 
bertanya lagi: Bagaimana jika mereka menolak peringatanku? Jawab 
beliau: ''Berjuanglah untuk memperhatikan hartamu, jika kamu ter- 
bunuh karenanya, maka kamu masuk surga, dan jika kamu membunuh 
mereka, maka mereka masuk ner 


NA, 2 La 5 
NAN Pa Aa GEN 
BEA parang ke maen 


Aa - 1 Dara ar Oa NT da Te , 
ED SAS D3 plis BEA Te 1 2GB Ih 


. 3933. Dari Guhaid ibnu Mutharrif Al-Ghifary dari Abu Hurairah ya 
bahwa seseorang telah datang pada Rasulullah saw dan bertanya: '” Wa- 
hai Rasulullah, bagaimana pendapatmu, jika hartaku dirampok?” 


177 


Jawab beliau: ''Peringatkanlah perampok itu kepada Allah”. Ia ber- 
tanya: '' Bagaimana jika mereka menolak peringatanku?” Jawab beliau: 
”Peringatkanlah mereka kepada Allah untuk kedua kalinya.” Ia ber- 
tanya: ''Bagaimana jika mereka menolak peringatanku?”” Jawab beliau: 
”Peringatkanlah mereka kepada Allah untuk ketiga kalinya.” Ja ber- 
tanya: '' Bagaimana jika mereka menolak peringatanku?”' Jawab beliau: 
”Berjuanglah kamu untuk mempertahankan hartamu, jika kamu sam: 
pai te-bunuh, maka kamu masuk surga, dan jika kamu membunuh 
mereka, maka mereka masuk neraka.” 


Je 33 JBS 
ORANG YANG BERJUANG MEMPERTAHANKAN HARTANYA 
DG Ane GE Moi Aa Na 
Da pe ia ai 
ge PP 233 In All 


3934. Dari 'Amr ibnu Dinar dari Pe ibnu 'Amr berkata: 
? Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: ?'Barang siapa yang 
berjuang untuk mempertahankan hartanya, kemudian ia terbunuh, 
La eka kana .. 


Op ANK 58 Oka gie Eee No 
AAA 
ae: PAS 2123 


3 ada 


3935. Dari Abdullah ibnu Sista Na Abdullah ibnu ' Amr berka- 

ta: ” Aku'telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang 

bana mempertahankan hartanya, sampai ia terbunuh, maka ia mati 
syahid.” 


Aina o Bika SET A3 EN 


178 


A03 33 R3 Sa JG Papa Hee Pa 261 


Pabt, WPIYA 71 ALI Td 
3936. Dari Ikrimah dari Abdullah ibnu 'Amr ibnu "Ash, bahwasa- 


nya Rasulullah saw telah bersabda: ''Barang siapa yang terbunuh karena 
ia mempertahankan hartanya, maka surga adalah baginya.” 


911 - 
1225166 Sporta e te Laka X1 
La. Pd L ae & P3 , ragi 
Ng Aung ENG II 2 Me dab 
3937. Dari Ikrimah dari Abdullah ibnu 'Amr berkata: Rasulullah 


saw bersabda: ''Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan 
Bi maka ia mati syahid. 


Pa 2 29 1,9 (a 

ai KS 281 Aoa al ae XM 
- Jin z, Petak) 

5) Ina JR yr Pala js BANK NAS 

Sya Penata 

Ken yo Jasa J3 3 PN HEYAP 
3938. Dari Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Thalhah bahwasanya ia 
mendengar Abdullah ibnu 'Amr, menceritakan hadits dari Rasulullah 
saw telah bersabda: Barang siapa yang dirampok hartanya tanpak hak, 


kemduian ia berjuang mempertahankannya hingga ia terbunuh, maka ia 
mati syahid. 22 


Pb Ragi ANA 
423, 


33 KP 215, HANYA PnyapaA SAW 


ibnu 'Amr, ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: ”Barang siapa 
yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia mati 
syahid.” 

179 


"4 


N Aa Alat Ga yoy tab yA Pra se Ne 


ang da Kanan Sen 


3,4 
4 


231 
Ang gr 

3940. Dari Thalhah ibnu Abdullah ibnu 'Auf dari Sa'id ibnu Zaid, 

dari Rasulullah saw telah bersabda: ''Barang siapa yang mati dalam 


mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid.” 
T @ 
-u SENI O aa 

9 A31 


en Ada 3 JB Ia  Aeg ale ja 


3941. Dari Abdullah ibnu 'Auf dari Sa'id ibnu Zaid, dari Rasulullah 
saw beliau bersabda: "Barang siapa yang terbunuh dalam mempertahan 


kan hartanya, maka ia ae “.. ” 


1G 1 2S Orde ATA, 


Pn, GEN 


PR &eg 


D3 An kasa, Pn 25 JG NG AN 
Pop AL IL 
AAA 


,, OS 
3942 Dari Algamah ibnu Martsad dari Sulaiman ibnu Buraidah 

dari ayahnya berkata: Rasulullah saw telah bersabda: ?'Barang siapa ter- 

bunuh dalam mempertahankan NA maka ia mati syahid.” 


23 


An 16 jar Ga Kon GE NN 
REA FE 33 J3 2 Papi ANN 
3943. Dari Algamah dari Abu Ja'far berkata: Rasulullah saw ber- 


sabda: ''Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, 
maka ia mati syahid.” 


180 


TA KPA , 1101 
Pen 13 3 36 CH ADIESE NAN 


5 Ty 5.3 .. » 2 Pd 
Ab 633 SA 
Panda 
ORANG YANG MEMBUNUH 
KARENA MEMPERTAHANKAN KELUARGANYA 


Oia SEE AN HE ba NN 
AC G3 EA Saka Hbs Ea 


& 3, Ie 2113 TEE A Meh 
TAMA AP LET 


KEP TA 


3944. Dari Thalhah ibnu Abdullah ibnu 'Auf dari Sa'id ibnu Zaid, 
dari Rasulullah saw beliau bersabda: ”'Barang siapa yang berjuang un- 
tuk mempertahankan hartanya kemudian ia-terbunuh, maka ia mati sya- 
hid. Barang siapa yang mati karena mempertahankan darahnya, maka ia 


mati syahid. Dan barang siapa yang mati karena mempertahankan ke- 
luarganya, maka ia mati syahid.” 


Pet, A23 633 33GB 


ORANG YANG GUGUR KARENA MEMPERTAHANKAN 


AGAMA ISLAM 
PN La seat 7 z0. 
Menara Gegara LE No 


033 


ANA IIA Khana lu Ja Basa Ms 2 
aa 23 X Bee 
Ibis Mba Ida Ga 

3 P) LIL 2 211 
Aenrid 2009293 
3945. Dari Thalhah ibnu Abdullah ibnu 'Auf dari Sa'id ibnu Zaid 


181 


bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: ''Barang siapa yang terbu- 
nuh karena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Barang 
siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka ia 
mati syahid. Barang siapa yang gugur dalam mempertahankan agama 
Islam, maka ia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mem- 
pertahankan dirinya, maka ia mati syahid.” 


dadlss 533 3 aa Sya 


ORANG YANG BERJUANG SECARA TERANIAYA 


Hak 1 ass 2g n 31r35 Ol aua oa NA KAN 


fa na Hanosysassnta 


pa 


Z '.1 ANE Kata A0 ola 
(APEL PK “gada 


3946. Dari Sawadah ibnu Abul Ja'ed dari Abu Ja'far berkata: ”'Ke- 
tika aku duduk bersama Suwaid' ibnu Mugarin ia berkata, bahwasanya 
Rasulullah saw telah bersabda: ''Barang siapa yang terbunuh secara ter- 
aniaya, maka ia mati syahid.” 


KAA PTT ra LA 2. 


ORANG YANG MENGHUNUS PEDANGNYA, 
KEMUDIAN IA Dagli bak TERBUNUH 


Igaa Ka AKN AA Peka Kupaboiys 2. 
2. AA Gal Gkanseans: ati 


PG 4IILA 
en dbaa 
3947. Dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Zubair, bahwasa- 
nya Rasulullah saw telah bersabda: ''Barang siapa yang menghunus 
pedangnya untuk membunuh seorang muslim tanpa alasan yang dibe- 
narkan oleh syari'at, maka darahnya dihalalkan.' | 


182 


Sa Dipa ega DA NAGA 


29 Fa SEN, 
3948. Dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Zubair berkata: 


” Barang siapa menghunus pedangnya, kemudian ia membunuh seorang 
muslim tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at, maka darah orang 


itu dihalalkan.” 


Helen Ian SD Bu ab IS KAA 
| 3 sasa PA IOS: TNO, 


3949. Dari Abdullah ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw telah 


bersabda: ”' Barang siapa menghunus pedangnya untuk membunuh kami 
(kaum muslimin), maka ia bukan dari golongan kami.” 


“ CAM LN MANIA No. 


” 


SRG “ah 2339 kene laa Nge 
Ga Bae ya naa Kama 
Ber AB NI ena 

AFI at Mata 3 ah sa 
BByA R9 SIS Fasa 

de baren, DA IPAL EYIVA Aan 
gan IBI ra P3 Jalu YG Pe 


, 


SNNELA Sue ya KN 


183 


data ge AA PAN P2 21 Tart 
16 HNS na IS GE 
GEA sat ba EA AA 
G3 DG DA PI u YAAA 
Jose TA KEP NA MEN NE Ia & In 
363 NAN KE da3 Fa 


3950. Dari Ibnu ea Nu'min dari Abu Sa'id Al-Khudry berkisah: 
”Ketika Ali memerintah negeri Yaman, ia mengirim pada Rasulullak 
sedikit emas yang masih bercampur tanah, kemudian Rasulullah m.m- 
bagikan emas itu hanya kepada Al-Agra' ibnu Habis Al-Handaly, se- 
orang dari Bani Mujasyi', "Uyainah ibnu Badiar Al-Fajary, 'Algamah 
ibnu 'Ulatah Al-'Amiry, seorang dari Bani Kilab, Zaid Alkhaili At-Tha'i 
dan seorang dari Bani Nabhan. Karena itu kaum Ouraisy dan kaum An- 
shar marah, mereka berkata: "Rasulullah saw telah memberi pemuka- 
pemuka ahli. Nejed dan meninggalkan kita”. Jawab Rasulullah saw: 
"Sesungguhnya yang demikian itu karena aku ingin menarik-hati mereka 
ke dalam Islam.” Tiba-tiba seorang lelaki yang bermata cekung, pipinya 
menonjol, jenggotnya tebal dan kepalanya gundul pergi menghadap pada 
Rasuluilah saw seraya berkata: '” Wahai Muhammad, takutlah kepada 
Allah”. Jawab beliau: ''Siapa lagi yang akan taat pada Allah, bila aku 
durhaka padaNya? Bukankah Allah mempercayakan aku untuk Risalah- 
Nya buat penduduk bumi, mengapa kamu tidak mau percaya padaku?” 
Maka seseorang minta izin beliau untuk membunuhnya, tetapi beliau 
mencegahnya. Setelah orang yang mencerca itu pergi. Rasulullah saw 
bersabda: ?'Sungguh dari keturunan orang ini, akan ada suatu kaum 
yang tampaknya mereka pandai membaca Al-Our'an tetapi Al-Our'an 
tak sedikitpun meresap di hati mereka. Mereka keluar dari Islam secepat 
anak panah yang terlepas dari busurnya, mereka amat benci pada kaum 
Muslimin dan: memeranginya, tetapi mereka tak mau memerangi para 


184 


penyembah berhala. Andaikata aku mendapatkan masa timbulnya me- 


reka, pasti aku perangi mereka mati-matian bagaikan memerangi kaum 
Aad.” 


Ienstaa ag. Naga dasi IA Nol 
HBO AA Beng Mean ab 
Ba FPOIe AMA Op (re) 

Hobrsika NE AA BKI 
KALA PLAY (3 SU 


LAB an 3 AELA YA 316 


3951. Dari Suwaid ibnu Ghafalah dari Ali ra, berkata: Aku mende- 
ngar Rasulullah saw: telah bersabda: "Pada akhir zaman kelak, akan ada 
suatu kaum yang suka berbuat kerukan gigi dan pemikirannya dangkal, 
mereka pandai berbicara tetapi sebenarnya iman mereka tidak dapat me- 
nembus hati mereka, mereka keluar dari Islam secepat anak panah yang 


terlepas dari busurnya. Maka jika kamu menjumpai mereka, bunuhlah 


mereka, karena seorang yang membunuh mereka akan mendapat pahala . 
di-hari kiamat.” 


WES elit BASIS NA 


Ba BA . 
ba Iaepp 3 GUE male 
- Be koe Jade Asi 


aa 2 Art LAN Aa 
HO il 


185 


: pk at 07 1 za 4 P4 Ita 2“ Ia Rea 
Ike dl pebernbino AU Tata DI eng AG Gak 

2x PE PN Dela Pan Ketan Ted LILIN AI 
ban ANE ba ag donk beda tp von, 


“ #2 .p 
PGA tata CURIGA Lapat yg 247) 
Kare Ting PEP NIA H PETA TI UR Par 


IPIN AN LN IA 


n, 2219474 2 A9, 17 Png “4 
An penduga A5 Jen gann OA OL$ 


III 14 Any deep P, APA 
NS AI 5 BAE A03 YES MA AE 


BE CAK IAI ET AI 
Na He pa aa 
AAS AN Aa AS 


3952. Dari Al-Azrag ibnu Oais dari Syarik ibnu Syihab berkata: 
” Aku ingin bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah untuk ber- 
tanya-tentang sifat-sifat kaum Khawarij. Pada hari raya aku bertemu de- 
ngan Abu Barzah bersama beberapa orang sahabatnya. Aku bertanya 
padanya: ”' Adakah kamu telah mendengar Rasulullah saw pernah me- 
nyebut-nyebut tentang kaum Khawarij?” Ia menjawab: "Ya, aku telah 
mendengar dengan kedua telingaku dan menyaksikan secara langsung 
dengan kedua mataku ini, bahwasanya ketika Rasulullah saw mendapat 
harta sedekah, maka ia membaginya dan memberikan pada orang yang 
disebelah kanannya dan orang disebelah kirinya, sedangkan beliau tidak 
memberikan pada prang yang dibelakangnya. Maka seorang yang ber- 
kulit hitam berambut panjang dan berbaju putih yang berada di bela- 


186 


kang beliau dan berkata: '” Wahai Muhammad, kamu tidak adil dalam 
memberikan harta ini.” Rasulullah saw sangat marah, kemudian beliau 
bersabda: ''Demi Allah, sepeninggalku kelak, kamu sekalian tidak akan 
mendapatkan seorangpun yang lebih adil dariku.” Kemudian beliau ber- 
sabda: "Pada akhir zaman nanti, akan ada suatu kaum, mereka pandai 
membaca Al Our'an tetapi hati mereka tidak tertembus oleh ajaran 
Islam. Mereka keluar dari Islam secepat terlepasnya anak panah dari bu- 
surnya. Mereka akan selalu ada hingga orang terakhir dari golongan me- 
reka akan muncul bersama Dajjal. Dan orang ini adalah termasuk dari 
golongan mereka. Jika kamu mendapatkan mereka, maka bunuhlah me- 
reka adalah sejahat-jahatnya makhluk.” 


HUKUM MEMBUNUH ORANG MUSLIM 


GE SAS EE ES oa PENA 


MA ga Ao 19 


3953. Dari 'Amr ibnu Sa'd, berkata: Sa'ad ibnu Abu Waggash ra, 
menceritakan kepada kami bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: 
"Membunuh orang muslim itu berarti kafir, dan memakinya berarti 
fasig.” 


ANUS 
4 at 3, ay 97 5 Pa TKA 9 
KANE Gala NG JG SU 


3954. Dari Abu Ishag, berkata: Aku telah mendengar Abul Ahwash 
dari Abdullah berkata: ''Mencaci maki orang Islam berarti fasig dan 
membunuhnya berarti kafir.” 


187 


Langen Oa JB AE (33 ve . Moo 


ET 


3955. Dari Abul Ahwash dari Abdullah berkata: ”Mencaci maki 
Orang Muslim itu berarti fasig dan membunuhnya berarti kafir.” 


Aires Ulas MA 
AA INA Ya PA AAN 


3956. Dari Abu Za'ra' dari pamannya (Abul Ahwash) dari Abdul- 
lah berkata: 'Mencaci maki orang Muslim adalah suatu kefasikan dan 
ng adalah suatu kekufuran.” 


MMI PAN Ea si LE EN 
AA Pa IX. 93 Ne Raa 1,5 
2 AND gaua jang AN Kan Me Jeans e uda 


3957. Dari Abdur Rahman Ibnu Abdullah dari ayahnya, bahwasa- 


nya Rasulullah saw telah bersabda: ”Mencaci maki orang Muslim ada- 
lah Fei kefasikan, dan membunuhnya adalah suatu kekufuran.” 


Bia ORA NA 
PIN Ga AN Ya 


3958. Dari Abu Wa-il dari Abdullah, bahwasanya Rasulullah saw 
telah bersabda: ''Mencaci maki orang Muslim adalah suatu kefasikan 
dan Peni adalah suatu sp » 


puasa pada Ae NA 
DAA Ng 5 Ber ANN Lah 


188 


Kah Yi 7 910 , NY 
PI JBabug Gading WI 3 
3989. Dari Zubaid dari Abu Wa-il dari Abdullah, berkata: Rasulul- 
lah sawtelah bersabda: ''Mencaci maki orang Muslim adalah suatu kefa- 
sikan dan membunuhnya adalah suatu kekufuran.” Aku (Zubaid) berta- 
nya pada Abu Wa-il: "Adakah kamu mendengar sendiri dan Abdul- 
lah?” Jawabnya: ''Ya?''. 


Ja des BE ng LE AN 
KAA NAN WA YA Aoa 


3960. Dari Abu Wa-il dari Abdullah, berkata: Rasulullah saw telah 
bersabda: ''Mencaci maki orang Muslim adalah suatu kefasikan dan 


membunuhnya adalah suatu kekufuran.” 
C2 KEMENAG Iaha5 NU 


KA A Pn) ba 


3961. Dari Manshur dari Abu Wa-il berkata Abdullah berkata: 
”Mencaci maki orang Muslim adalah suatu kefasikan dan membunuh- 
nya adalah suatu kekufuran.”" 


JEANS KAS NN 


3962. Dari Syagig dari Abdullah berkata: '' Membunuh orang muk- 
min itu suatu kekufuran dan mencacinya adalah suatu kefasikan.”” 


189 


ANCAMAN TERHADAP ORANG YANG BERPERANG 
KARENA MEMBELA KESESATAN 


Lan SES AH areas NA 
HA ga 2 Tagana at 
| Batan GLS SIA 
AE EA Hung, PA 

KE KET ag Bat 


“ 2 


. Ifan 2G nraa #5. Fan 
HA ora pa bnN 
Ke 

usa 


. 3963. Dari Ziyad ibnu Rabah dari Abu Hurairah, berkata: Rasulul- 
lah saw telah bersabda: "Barang siapa yang ingkar pada seorang khali- 
fah dan memisahkan diri dari jama'ah Muslimin, kemudian ia mati, 
maka ia mati jahiliyah. Barang siapa yang menyerang umatku baik 
orang-orang muslim maupun yang kafir, dan membinasakan semua 
orang mukmin serta tidak memberi jaminan keselamatan terhadap kafir 
dimmi, maka ia bukan dari golonganku. Barang siapa berperang demi 
untuk mempertahankan kefanatikan golongannya, kemudian ia terbu- 
nuh, maka ia mati jahiliyah.” 


-.- 1514 


BA EN AAN 
KEY AAA PPI fe IG IG 


na | 


J Tari Pp TE 
Tan AA EA KAA Rang Kya Ja Ap 


Sur, 

3964. Dari Gatadah dari Abu Mijlaz dari Jundub ibnu Abdullah, 
berkata: Rasulullah saw: telah bersabda: ''Barang siapa berperang kare- 
na mempertahankan kefanatikan golongannya, kemudian ia terbunuh, 
maka ia mati jahiliyah.” 


nga IL AG at Lan 
PA PA PARA FAN EA 3 KGalis Ao 
NN. P4 3J 7 
ter Aa dag ga SA, 15 
1 ' (az 9g re 2 “3 pr 

3965. Dari Abu Bakrah, berkata: Rasulullah saw telah bersabda: 
”Bila dua orang Mukmin saling menghunus senjatanya kepada yang 
lain, maka berarti keduanya berada ditepi neraka jahanam, apabila ada 


salah satu di antara keduanya berhasil membunuh yang lain, maka ke- 
duanya akan tersungkur sa dalam ner 


SIGN HS selada AN 
ar YAN VIII ga 


Td 


J3 (R3 117 Pa 


3966. Dari Rib'iy dari Abu Bakar berkata: ''Bila dua orang Muslim 
saling menghunuskan pedangnya kepada yang lain, maka keduanya ber- 
ada di tepi neraka jahanam, dan bila salah satu dari keduanya berhasil 
membunuh yang lain, maka tempat keduanya berada di neraka Jaha- 
nam.” 

191 


Lana Dg yng Dip 


rd 


MENJAMIN oa Fasa 


,. « 


PAN PINTA Je IG R1 
IIS NG A 


3967. Dari Al-Hasan dari Abu Musa, dari Rasulullah saw beliau ber. 
sabda: "Bila dua orang Muslim saling menghunus senjatanya, kemudian 
salah satu dari keduanya berhasil membunuh lawannya, maka keduanya 
berada di neraka.” Ketika ditanya: '”"Wahai Rasulullah, kalau si pem- 
bunuh yang masuk neraka, maka itu wajar, tetapi kenapa yang terbunuh 


juga masuk neraka?” Jawab beliau: ''Karena ia juga berniat membu- 
nuh kawannya.” 


LN ep KA sena NU 
TEA NN Pa “euka 


RO Pa AO “ II 5 
AT Aa AS WONG 


3968. Dari Al-Hasan dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwasanya Rasu- 
lullah saw telah bersabda: ”'Jika dua orang Muslim saling menghunus- 
kan pedangnya kepada yang lain, kemudian salah satu dari keduanya 
La membunuh Ba maka keduanya dimasukkan ke neraka.” 


Ada ag ada adi AN 
IN PU TAK - SA ISSI HI Cawang 
Bata Buda ERO 
OTOT AN Ur PEMUKA PI 


Pa 1G 
- 
dkarlo 3 
2 
- - 


3969. Dari Al-Hasan dari Abu Bakrah, dari Rasulullah saw beliau 
bersabda: ”'Jika dua orang saling menghunuskan pedangnya kepada 
yang lain, dan keduanya ingin saling membunuh kawannya, maka ke- 
duanya ditempatkan di neraka”. Ketika beliau ditanya: "Jika si pem- 
bunuh, maka ia wajar kalau masuk neraka, tetapi kenapa yang terbunuh 
harus juga masuk neraka?”” Jawab beliau: ''Karena ia juga berniat mem- 
bunuh saka 23 


Go ) Nda Ae Sena ya NAN, 
ea YA aa 2,23 Lai ag TAN 
MENU TAtU P den 


3970. Dari Al-Hasan dari Abu Bakrah, bahwasanya Rasulullah saw 
telah bersabda: Jika dua orang Muslim saling menghunuskan 
pedangnya kepada lawannya, kemudian salah seornag temannya 
berhasil membunuh yang lain, maka si pembunuh dan yang terbunuh 
akan masuk neraka.” 


— J6 Ho GELI 
LS aa sana Ae ab Ipasage 
AN LA MN YAA ag ok 
AG Ba Lam. 

| AJA JAN 
3971. Dari Al-Ahnaf ibnu Oais dari Abu Bakrah, berkata: Rasulul- 


lah saw telah bersabda: ''Jika dua orang Muslim saling menghunuskan 
pedangnya kepada kawannya, kemudian salah seorang di antara kedua- 


193 


nya sampai berhasil membunuh yang lain, maka si pembunuh dan yang 
terbunuh akan masuk neraka.” Para sahabat bertanya: '' Wahai Rasu- 
lullah, jika si pembunuh, maka ia layak masuk neraka, tetapi kenapa 
yang terbunuh harus juga masuk neraka?” Jawab beliau: ''Karena ia 
telah berniat membunuh kawannya.” 


TEE POT Sa oAA EK ye WN 
(Reg A19 aa sin ab Li da 


. “ 2 
274 2.4 II 1 
“ | 1 P “ (ai “ 
JURI NE BAN YES 
3972. Dari Al-Ahnaf ibnu Oais dari Abu Bakrah, berkata: Rasulul- 
lah saw telah bersabda: Jika dua orang Muslim saling menghunuskan 
pedangnya pada yang lain, kemudian salah satu dari keduanya sampai 


berhasil membunuh yang lain, maka si pembunuh dan yang terbunuh 
akan masuk neraka.” 


IG — Uu P 
Kekar TERNATE SS 3 NW 
BEN NI kanlaringa abi 


J3 Iga, dala Na san 


BIG Ie JG MPN NT F1 PAR Pe OM 
kera Jas SI 


3973. Dari Al-Hasan dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwasanya Rasu- 
lullah saw telah bersabda: "Bila dua Orang muslim saling menghunuskan 
pedangnya pada yang lain, hingga salah satu dari keduanya berhasil 
membunuh yang lain, maka si pembunuh dan yang terbunuh akan ma- 
suk neraka.” Seseorang bertanya: '”Wahai Rasulullah, kalau si pembu- 
nuh masuk neraka, maka itu wajar, tetapi kenapa yang terbunuh harus 
juga masuk neraka?” Jawab beliau: ''Karena ia telah berniat membunuh 
kawannya.” 


194 


ey 


/ ag 2 Pon, 
Sak Kom BET AL GE NW 


pe pe JEA PA AAN ANN 


4 
Abrasi NS 


3974. Dari Wagid ibnu Muhammad ibnu Zaid bahwa dia mende- 
ngar ayahnya menuturkan hadits dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulul- 
lah saw telah bersabda: ''Sepeninggalku kelak, janganlah kalian kembali 
kepada kekufuran, yaitu sebagian dari kalian memenggal leher sebagian 
yang lain. 


LA 3 Aa a BL 9 0373914 
Ia dirga BIG Eating No 
Pa 23 Ta "1 TA 34 PPRON 
SE 3 TOR Cr eri Pangan 
INTI AN LE ISI an 


2. 


3975. Dari Masrug dari Ibnu Umar, berkata: Rasulullah saw telah 
bersabda: ''Sepeninggalku kelak janganlah kalian kembali kepada keku- 
furan, yaitu sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain, jangan- 
lah seseorang dibalas karena bapaknya atau karena kejahatan saudara- 
nya.” 


Kanal Lean ana NA 


AK og EGA Ki 
K3 AA LIS at 


3976. Dari Masrug dari Abdullah ra, berkata: Rasulullah saw telah 
bersabda: ”'Sepeninggalku kelak, janganlah kalian kembali kepada ke- 
kufuran, yaitu sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain. Dan 
janganlah seseorang dibalas karena kejahatan bapaknya atau karena ke- 
jahatan saudaranya.” 


195 


aa ET Sa mane 


099 230 
duane - 
Ae i 


Ba 


- 
153 atu 27 
Ayat: 
PLAN aa As EN ai 3 
AN 3 Fu Pd 
AB ag 


3977. Dari Muslim dari Masrug, berkata: Rasulullah saw telah ber- 
sabda: ”'Sepeninggalku kelak, jangan sampai aku mendapatkan kalian 
melakukan kekufuran, yaitu sebagian dari kalian membunuh sebagian 
yang lain. Jangan seseorang dibalas karena kejahatan bapaknya atau 
saudaranya.” 


BI JNE MN 


3 2 pera 59 ag SI 

Teka pe sep pera IAI 

3978. Dari Abu Dluha dari Masrug ra, berkata: Rasulullah saw te- 

lah bersabda: ''Sepeninggalku kelak, janganlah kalian kembali kepada 
2 #90 


kekufuran.” 
SN BI Sa Ore sa 1 
MEN  anten Sana II Lag leh 


ea NU 3, La 
NAN wu, pena 
3979. Dari Muhammad ibnu Sirin dari Abu Bakrah ra, dari Rasu- 


lullah saw telah bersabda: ?'Sepeninggalku kelak, janganlah kalian kem- 
bali kepada kesesatan, hingga sebagian dari kalian membunuh sebagian 
yang lain.? 


bin dota NW 


3 
: 
3 


Pak Ags NI KIE Pop ayak 
Ye pe AI ea Pan TEA tar 
Pa 3 -g TT WAE PA 

Yaa SE, pan GAS 


3980. Dari Ali ibnu Mudrik ia berkata: Saya mendengar Abu Zur'ah 
ibnu 'Amr ibnu Jarir dari Jarir ra, bahwasanya pada haji Wada', Rasu- 
lullah saw menyuruh orang-orang diam dan mendengarkan pesannya, 
beliau bersabda: '”Sepeninggalku kelak, janganlah kalian kembali kepa- 
da kekufuran, hingga sebagian dari kalian membunuh sebagian yang 


lain. 
DG AE KAB Aoa 3 NN 
Rb Keatas Hnia AI Ade 
3 Laka 141 91 -. 2 


Dena Na 
AU G3 gag la HATI 


LG 3, 9 

() 
. va .—..d Gam 

3981. Dari Oais ia berkata: Telah sampai padaku bahwa Jarir ibnu 
Abdullah, berkata: Rasulullah saw menyuruh aku untuk menyuruh 
orang-orang diam dan mendengarkan, kemudian beliau bersabda: ''Se- 
peninggalku kelak, janganlah sekali-kali aku mendapatkan kalian kem- 
bali'kepada kekufuran setelah kalian dalam Islam, yaitu sebagian dari 
kalian membunuh sebagian yang lain.” 


197 


Pa Ka 
KITAB PEMBAGIAN HARTA FAI' 
2 KARET Fa YAN 
UMERIKANG MEN Lag 
Saos 24 Knnene Pe BRA 
Mat taanha 3 
DESA pn aga 
Tia resa ENG ES 
“Ah Jen Jihan Kena 
Lohan 


MEP 


3982. Dari Az-Zuhri dari Yazid ibnu Hurmuz, bahwasanya ketika 
Nijdah Al-Haruri telah berhasil dalam menarik hati Ibnu Zubair, maka 
ia berkirim surat pada Ibnu Abbas dan bertanya padanya tentang bagian 
untuk keluarga Rasulullah, bagian itu kini untuk siapa?” Jawab Ibnu 
Anas: ”'Bagian itu untuk kami, keluarga dekat Rasulullah saw, sebagai- 
mana dulu Rasulullah saw telah memberikan pada kami. Dan Umar per- 
nah menawarkan sesuatu yang menurut kami itu bukan hak kami maka 
kami tidak mau menerimanya. Umar menawarkan kepada kami untuk 
memberi bantuan buat mereka yang akan nikah, membayar hutang ke- 
luarga kami dan memberi keluarga kami yang miskin dari hasil pajak 
itu, dan ia tak mau menambah lebih dari Esa itu.” 


PA PAN 
38 63 IM SO KE 


198 


«N 
N 


MERASA RUSA 


.. Pa 


7 3 7 gen 01 Naa 
»t 2 KAA Te 
Saba ng Se SEAL TEI 
, IE "2 22 71 4 
AL db 385 suda 
- La. ? ga! PN 
Ca Ea Ala ga Bit bugi dia 
ji Pad - Cu "J9 p ", 
per A3 Aha 35191 3 
PE 3 Az-Zuhri dan Mutiammad ibnu Ali dari Yazid ibnu Hur- 
muz berkata: ”' Aku menulis surat balasan Ibnu Abbas yang dikirim ke- 
pada Najdah, yang isinya menjawab pertanyaan Najdah yaitu: ?Jika ka- 
mu bertanya tentang bagian untuk keluarga Rasulullah saw, kini untuk 
siapa bagian itu? Bagian itu adalah untuk kami, ahlul bait. Dulu Umar 
pernah menawarkan kepada kami untuk memberi bantuan buat janda- 
janda untuk biaya kawin, memberi keluarga kami (yang miskin) serta 
membayar hutang-hutang keluarga kami dari bagian hasil pajak. Tetapi 
kami menolaknya, kecuali jika ia telah menyerahkan bagian itu pada 


kami, akan tetapi ia menolak usul kami, maka kami biarkan bagian itu 
padanya.” 


Ae CASN 3 ua NW 
1 224 PE NANLAN up 


Uas 32 


2 0 


p35a133 221412179 (x 13 aa 
aan Ju 24 


(er Ca Gada 33 
ae S2 6 Car /. AI ive 7 ah 
254, As 2 Oa .” CAN AY yana 
er Ya ir, Sah PAN og laa Nahi 


9 9041 IE 


KETUA TOY NAN PSP J EK & 


- 


199 


P/ 2I INI 

TAP PRO Gee 
3984. Dari Al-Auza'iy berkata: ”' Pernah Umar ibnu Abdul Aziz me- 
nulis surat pada Umar ibnu Walid yang isi suratnya sebagai berikut: 
”Ayahmu memberikan harta Khumus semuanya untukmu. Padahal ba- 
gian ayahmu itu sama dengan bagian satu orang dari kaum muslimin 
biasa. Di dalam bagian itu ada hak Allah, hak Rasulullah, hak kaum ke- 
rabat, hak anak yatim, fakir miskin dan ibnul sabil. Alangkah banyak- 
nya musuh-musuh ayahmu pada hari kiamat kelak, bagaimana orang 
yang banyak musuhnya akan selamat? Adapun biola dan seruling yang 
kamu mainkan itu adalah bid'ah dalam Islam. Dan sungguh aku ingin 
mengutus seseorang untuk memotong rambutmu yang berjuntai sampai 

ke bahu yang jelek itu.” 


P/ AG ee “ LA La SL UA 9g. ata 
paska Singa I XMo 


TANYA S5 12115 . 314 
Rn d abi Jaga Yaa Area Aiptire 


Sikatan Hawk 
PE Fo Pp NIAT OA SEA ep 
333 Sa ARENA 
ai 1 PAN Pe 
yaa Ka HS AN, MA SAS 
denah Huda abi In pa la 
LNG 5323 3 IN ae au 
— Ns ena 


3985. Sa'id ibnu Al-Musayyab mengkhabarkan kepadaku bahwa 
Zubair ibnu Muth'im berkisah padanya, bahwasanya ia dan Utsman per- 


200 : 


nah datang pada Rasulullah saw. untuk menuntut beliau tentang harta 
Khumus/seperlima bagian dari-hasil rampasan perang Hunain yang diba- 
gikan oleh beliau hanya kepada keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdu 
Manaf. Mereka berkata: ''Wahai Rasulullah, engkau memberi bagian 
kepada saudara-saudara kami Bani Al-Muthalib, tetapi engkau tidak 
memberikan apapun pada kami, padahal hubungan kekeluargaan kami 
dengan engkau sama dengan hubungan kekeluargaan mereka?” Jawab 
beliau pada mereka: ''Karena aku melihat adanya persatuan yang erat 
antara Bani Hasyim dan Bani Al Muthalib.”' Rasulullah saw tidak mem- 
beri bagian sedikitpun dari seperlima bagian itu kepada Bani Abdu 
Syams dan tidak pula kepada Bani Naufal seperti yang beliau berikan 
kepada keluarga Bani Hasyim dan Bani Al-Muthallib.' 


DEPAN aa NW 


(Ph 


Santana Je aga KAI 


011 ?, 


Ahn INA HN Hoa 


Pa 


FG & 35533 Hasi PISAPM Geri NE 


JK KB, | ah Patah Ra 
dasi Va lia? PAN ea 
1la : Kes aa aa ATP PE TAATA ,3- 
Pa (TAAT TAYA SAS P3 
Sala Se 


3986. Dari Sa'id TA Al-Musayyab dari Jubair ibnu Muth'im berki- 
sah: '”Setelah Rasulullah saw membagikan bagian ahlul bait hanya 
kepada Bani Hisyam dan Bani Al-Muthallib, maka aku dan Usman ibnu 
Affan datang pada beliau dan kami berkata: '” Wahai Rasulullah, kami 
tidak mengingkari keistimewaan Bani Hasyim, karena kedudukan yang 
diberikan Allah padamu, dan kamu adalah dari golongan mereka, tetapi 

201 


bagaimana pendapatmu tentang Bani Al Muthallib, kamu memberi 
bagian pada mereka dan tidak memberikan apapun pada kami, padahal 
hubungan kekeluargaan kami dan mereka adalah sama bagimu?” Jawab 
Rasulullah saw: ''Mereka tidak pernah menjauhi aku baik df masa 
jahiliyah maupun di masa Islam. Sesungguhnya antara Bani Al-Hasyim 
dan Bani Al-Muthalib ada persatuan yang erat (beliau sambil menjalin- 
kan kedua jari-jarinya). 


RE PA PARA rr en 13 NV 


4155, Ha Kenpeda dn 
: TE MEN ya 
WEIIS : Pa get 


IP 9 19 411 Aa 112727 
san 2 Gasak Oa NI 0 13” A3 


3987. Dari Abu Umamah Al-Bahily dari 'Ubadah ibnu Shamit ber- 
kata: ”'Pada hari Hunain Rasulullah saw mencabut bulu lambung unta 
beliau sambil bersabta: '' Wahai saudara-saudara, sesungguhnya hasil 
rampasan perang yang telah diberikan Allah pada kalian itu, tidak diha- 
lalkan Allah bagiku kecuali hanya seperlima/Khumus, sedangkan seperli 
ma itu akan dikembalikan lagi padamu.” 


a penten ata Ht da bana, .9 jp IM 


Bo betaba KAB NAS PN aa Serah abi 
tt, 1 23 a04 11 Ke 

Oia 2313 aan DIJE FKL2 
3 nh dya ap mer 


3988. Dari ' Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkisah: 
Setelah perang Hunain Rasulullah saw mendatangi untanya, kemudian 
beliau mencabut bulu kuduknya dengan kedua jarinya, lalu beliau ber- 
sabda: "Sesungguhnya aku mendapat bagian sesuatu dari harta rampas- 

an perang ini tak lebih hanya seperlimanya, sedangkan seperlima itu 
akan dikembalikan pula kepada kalian. 


202 


AAN : Nela sae 2 TN 


P3 BELA BIAK 
data Ye Gn Ja ale Ig 7 Lae 
Sea NI Batak 


Hoa SEK pol 


3989. Dari Malik ibnu Aus ibnu Al-Hadatsan dari Umar berkata: 
"Harta kekayaan Bani Nadlir yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya 
tanpa melalui peperangan/Fai', maka sebagian harta yang jumlahnya cu- 
kup dimakan satu tahun beliau belanjakan untuk biaya hidup beliau, se- 
dangkan sisanya beliau pergunakan untuk biaya pemeliharaan kuda dan 
pembelian senjata untuk perlengkapan perang fisabilillah.”” 


ANK An ESA Gan ee -. 
', Pd 
Inka EKA 5 Sal JA 


LX II, 2 


Kena e De 5 nga Ia 
IS Ana Fera abi Isa 1JE 


35 ah 
J3, 93 
3990. Dari Urwah ibnu Zubair dari Aisyah ra, bahwasanya Fatimah 
binti Rasulullah telah berkirim surat pada Abu Bakar, ia menanyakan 


tentang warisannya dari Rasulullah dari hasil sedekah dan dari sisa seper. 


lima bagian beliau dari perang Khaibar. Jawab Abu Bakar: ''Sesungguh- 
nya Rasulullah saw telah bersabda: ””Kami tidak mewariskannya.” 


A3 be AAS SIS KN 
J Apa TP PENA bana 


AA panen" 133 SAN gala Ne 
AP 2 enakan abu 
4, rG SPP 


. AA Ag Wang L 596 dayA09 


3991. Dari Abdul Malik ibnu Abu Sulaiman dari 'Atha berkata: 
”Firman Allah: ” Wa'lamuu annamaa ghanimtum min syai-in fa-inna 
lillaahi khumusahuu wa lirrasuuli wa lidzil gurbaa (Ketahuilah, sesung- 


guhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, 
maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul dan kerabat Rasul). 
Maksudnya seperlima itu adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah 
saw mengambil bagian itu, kemudian beliau menyedekahkannya sebagi- 
an dan mengambilnya sebagian. Sedangkan sisanya untuk keperluan 


yang lain.” 

Ke ra Pake BY 
BS ye Je ABES 
Gi dp AA GK goa 
Kak aan 13 huge Per! 

TA sp DID Pee Sa "3 

aa seng 

2 k35 Tt KTA PAN Ae ega 9 ola 
Sima ap pe anpa 


204 


2 £ “ P4 ',... #7. # , 
| » “gtte A “7 0 .W Pi 
H3 MS A3 3 OK 40 aka IAI 9 
pl 


3992. Dari Sufyan dari Oais ibnu Muslim berkata: Aku bertanya 
kepada Hasan ibnu Muhammad tentang maksud firman Allah: ” Wa'la- 
muu annamaa ghanimtum min syai-in fa-inna lillaahi khumusahuu' wa 
lirraasuuli wa lidzil gurbaa (Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang da- 
pat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperli- 
ma untuk Allah, Rasul dan kerabat Rasul)?” Jawab Hasan: ”'Ini adalah 
kunci firman Allah, bahwasanya dunia dan akhirat adalah milik Allah”. 
Kemudian ia berkata: ”'Sepeninggal Rasulullah, para sahabat berselisih 
pendapat tentang dua bagian ini, yaitu bagian Rasul dan bagian kerabat 
Rasul. Ada yang mengatakan: ”'Sepeninggal Rasulullah saw, maka ba- 
gian Rasulullah saw untuk khalifah”. Ada yang mengatakan: ”'Sepe- 
ninggal Rasulullah, maka bagian kerabat Rasulullah adalah tetap untuk 
kerabat Rasulullah”. Ada yang mengatakan: ”'Sepeninggal Rasulullah, 
maka bagian kerabat Rasulullah untuk kerabat khalifah”. Akhirnya 
mereka bersepakat menjadikan dua bagian ini yaitu untuk pemeliharaan 
kuda dan perlengkapan perang fisabilillah. Dan itu berlaku pada masa 
khalifah Abu Bakar dan Umar.” 


Ore Era LELE Inga aa NN 
ubi SY p.Y 0 


s1 » 2 VA 7 . ya ag ng " 
De xae bek lggel ha do Velast -) pem 
“enda ad Is 3. 1 12R At 
Tegak 1 Yam LA TJ Ke INI A 
II”) pr 4 312p! 
3993. Dari Musa ibnu Abu Aisyah berkata: "Aku bertanya pada 
Yahya ibnu Jazar tentang maksud firman Allah: '” Wa'lamuu annamaa 
ghanimtum min syai-in fainna lillaahi khumusahuu wa lirrasuuli (Keta- 
huilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampas- 
an perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah dan Rasul-Nya)”. 


205 


suk dengan membawa sepotong surat. Ia berkata: Rasulullah saw me- 


Aku bertanya: '”Berapakah bagian Rasulullah dari seperlima itu?” Yah- aa 
ngirim surat ini untukku, adakah seorang dari kamu yang bisa mem- 


ya menjawab: ?' Hanya seperlima dari seperlima (seperdualima).” 


aaoa) Naa AA celana NA 
eneg ORA Kan dagale 
A5 PELAY — 2Jia 2-3 
HAMA SAY WAP 5 Sa onaa 
AA AMAL 


3994. Dari Mutharif berkata: ”'Ketika Asy-Sya'by ditanya tentang 
bagian untuk Rasulullah saw dan untuk sahabat dekat beliau, jawabnya: 
”Bagian untuk Rasulullah saw sama dengan bagian satu orang, adapun 
bagian untuk sahabat dekat beliau adalah satu orang budak yang dipilih- 
nya sesuai dengan Skep sa 


53 SA aa & Orng IG A5 Ae 112 senar. S8 No 


Inn 


Hatta bab 
WAK sale ran AN s1 MPA? 
& pass Senja On Ui 


PE 
215 2 2S 0 


21 PARI BISA BU 
pen gu (s5 AAA: s1 


LN 


Ku gai P 14 
ora me key Kernla sea Ke 
bang abah 


3995. Dari Yazid ibnu Asy-Syikhkhir berkata: ''Tatkala aku Gan 
Mutbarif berada di tempat pengirikan kurma, tiba-tiba ada seorang ma- 


206 


baca?” Aku berkata: ' Aku bisa membaca”. Ternyata surat itu dikirim 
Rasulullah untuk Bani Zuhair ibnu Oais. Isi surat itu berbunyi, jika 
mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bah- 
wa Muhammad Rasulullah, kemudian mereka mau meninggalkan kaum 
musyrikin dan mau mengakui bahwa seperlima bagian dari hasil rampas- 
an perang adalah untuk Rasulullah dan sahabat dekat beliau, maka 
na telah selamat di bawah perlindungan Allah dan Rasul-Nya. 


AN by inai ia - 
“set bear pe, Pa Ie KN JAN 
ge ea AA OaPA AI 2 PAN AA 
3 NP, Can # KA ANE Lai 
IG 23 NA IK, 
LA LAN AA 312 AAN Uc 9 1 
We 1 | Ft TWa 
se (aa BEAN 
CAP A Per ee Mena GE 
Iu an Ia AA AN an JAS: 
221 Asi (NAN ea KAA SK 
Apr lagu 3g 
LIS da MAKAN LI d5 
Kanas di Sa IS ANISA 


(9 4 Ae 


207 


NN SA SAN as 

La KAA Ns pra 3 
dita, AB AS Jana IE 

Ig ag hal Sea L UR Sa peri 
san 1 “4 sa Apa Gala pai 
Du kata Lana an Ga 
Nan” KE YK 

PS Pn IG asa 

11 153 UN Jaa yng aah An papan 
Tag Labserat Satin sah | a 
dst elsa sega pena Jan 24 
H0 Pa as pera 
Sorga PEN ATI PEP Pera 
MTA Ana. Lusi 
sila He ea 
JAN Ga GAN GUN 


208 


2 Li OAT PA en AA 3-7 
P3 ai 1 ra paito 


2 


2 TEA LAGI La 


PA / 29 1311p PP 
TAN KN Kala 


Lan) Oa 
3996. Dari Hushaif dari Mujahid berkata: ''Seperlima bagian dari 
harta rampasan perang yang merupaan kepunyaan Allah dan Rasul-Nya 
adalah untuk Rasulullah saw dan kaum kerabat beliau, karena merekati. 
dak dihalalkan makan harta zakat sedikitpun. Jika dibagi, maka Rasulul- 
lah saw hanya mendapat seperlima dari seperlima itu, kerabat beliau men. 
dapatkan seperlima dari seperlima, begitu juga anak-anak yatim, orang- 
orang miskin, dan ibnu sabil, maka masing-masing dari mereka men- 
dapat bagian seperlima dari seperlima.”' Abdur Rahman berkata, bah- 
wasanya firman Allah: ” Wa'lamuu annamaa ghanimtum min syai-in 
fa-inna lillaahi khumusahuu wa lirrasuuli wa lidzil gurbaa wal yataamaa 
wal masaakiini wabnis sabiil (Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang 
dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya se- 
perlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang- 
orang miskin dan ibnu sabil). Firman Allah 'Lillaah' pada permulaan 
kalimat, karena segala sesuatu, pada dasarnya adalah kepunyaan 
Allah. Allah memulai kalimat tentang pembagian fai' (harta yang di- 
peroleh tidak dengan pertempuran) dan seperlima bagian dengan menye- 
butnya Diri-Nya, barangkali karena fai' adalah sebaik-baik keuntungan, 
an, sedangkan Dia tidak menisbatkan sedekah pada diri-Nya, dikarena- 
kan sedekah adalah kotoran harta”. Dikatakan, bahwasanya bagian 
dari ghanimah yang dipergunakan untuk pemeliharaan Ka'bah adalah 
bagian untuk Allah, adapun bagian Rasulullah saw adalah untuk Ra- 
sulullah yang mana bagian itu dibelanjakan untuk membeli kuda dan 
senjata perang, dan juga disedekahkan kepada orang berguna bagi 
Islam, hadits, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, figh dan kelestari- 
an Al-Our'an, bagian untuk kerabat Rasulullah, yaitu Bani Hasyim dan 
Bani Al-Muthalib, di antara mereka ada yang kaya dan ada pula yang 
miskin, maka bagian itu diberikan kepada mereka yang miskin saja, 
seperti anak yatim dan Ibnu sabil. Pembagian antara anak kecil, orang 
besar,laki-laki atau wanita adalah sama: karena Allah Ta'ala telah me- 


209 


nentukan bagian itu untuk mereka, kemudian Rasulullah yang memberi- 
kan bagian itu pada mereka. Di dalam hadits, beliau tidak pernah mele- 
bihkan sebagian atas yang lain dan tidak pernah membedakan antara 
mereka. Di antara ulama mengatakan: ''Bila seseorang mewasiatkan se- 
pertiga hartanya untuk Bani Fulan, maka bagian untuk orang laki-laki, 
wanita sama, jika mereka terhitung: demikian pula segala sesuatu yang 
telah diberikan untuk Bani Fulan, maka pembagian antara mereka harus 
sama, kecuali jika diterangkan oleh yang memerintah. Adapun bagian 
untuk anak-anak yatim dari kalangan muslimin, dan bagian untuk 
orang-orang miskin yang muslimin, dan bagian untuk Ibnu sabil yang 
muslim: dan tiada seorangpun dari mereka yang diberi bagian untuk 
kaum miskin, ataupun bagian untuk Ibnu sabil. Dikatakan padanya: 
” Ambillah di antara yang kamu inginkan, sedangkan empat perlima (4/5) 
bagian dibagikan “oleh Rasulullah kepada kaum muslim yang ikut ber- 
perang.” P3 & - 
, 234 N L .. Na & 21 (Ene 24 
s 20 OS m) - 
ta ng 9 gym Lp? 
4 PI 4 tapa sa JG 6 Aa 
nan 1 Lagi da1 “2 " 2 ae aji 
PAN KENJG! Bai yan ea 
| , 339419 /. 94 3, y 33 
Aa ab Ia Unas 3G lorru Jua? 21 KA 
X Pra Pe 7211 Pd La 
LAPIS IG SL pur D9 196 Pengpa 
4 NI 4 Pa 4 g Nan 4 ar 
13 Lala J3 UE: Suka » PN TAI - 
A9 yng 344 Na ala 
“ 
ng 3 AS AU Jaa Ana Op o Mendata 


, 14 992 2414 011 tj ARK PP 
KL AN AAN Ie 1 ea A 


2, 


1214 21 9 10L KPA 8 Dra “Liya 
Kang Pena NP Or 


“ 


Asus Kaali: donasi 
ay PE Aa sa 


2000 4 


Haid BIASA ae 


Ka 


ebeg Bar Lala paapra 2 
2 ob dala Sad eh 


Sa Lg Aa Na Aa Ana 
Asin eta dsull ag trron 
Kggas ep ne. AN AS 


Paud 


BA adan ma hana 

aji HA Aya gi ASN S3 
(AE Ska Gi IA “3 Ge HAN BBLAN 
ea bantai f 
BENER Laajga NGEX 25561423 $ na 
PE YA Pas Danang 2 da 
pen DI Kara 33 LA aetinfa 

23255 A3 TEYAs Aa ba 
Ka Angga SAI PPA YAYE 


211 


.. b 
a23 Liar KAS Wadakk RA KU. 7-5 
AA HUNI Aja Cacegkun G Pemuah Ua 
#- “um, Ine 2) NUR, 12 P1 
JB GS JU 23 Coded Ga el 
7 P/ »? ?.»t-9 9 03 Pn #1.” . 
Uas Kena pu 


3997. Dari Ikrimah ibnu Khalid dari Malik ibnu Aus ibnu Al-Hada- 
tsan berkata: ''Pada suatu hari Abbas dari Ali mengadukan perselisihan 


bagian mereka kepada Umar. Abbas berkata: ”' Putuskan bagian untuk- 
ku dan untuk Ali secara adil.” Berkata orang-orang:”' Putuskanlah bagi- 
an di antara keduanya secara adil.” Jawab Umar: '' Aku tidak akan me- 
nentukan bagian di antara mereka, karena mereka sudah tahu, bahwasa- 
nya Rasulullah saw telah bersabda: ''Kamitidak mewariskan:harta kami, 
harta peninggalan kami untuk sedekah”. Kata Az-Zuhry dari Umar: 
” Rasulullah saw mengatur pembagian hasil sedekah, beliau mengambil 
sebagian kecil hasil sedekah itu untuk makan keluarga beliau. Sedang 
sisanya, beliau pergunakan untuk belanja fisabilillah. Sepeninggal 
beliau, maka Abu Bakar yang mengatur hasil sedekah itu. Kemudian se- 
telah Abu Bakar meninggal, maka akulah yang mengaturnya, maka aku 
mempergunakan harta itu sebagaimana yang diatur oleh Abu Bakar. Ke- 
mudian Abbas dan Ali datang padaku dan meminta padaku supaya aku 
memberikan hasil sedekah kepada mereka untuk mereka atur sebagai- 
mana Rasulullah saw, Abu Bakar dan aku telah mengaturnya, maka aku 
memberikannya kepada keduanya dengan perjanjian aku akan meminta 
pertanggungjawaban pada keduanya. Kemudian salah seorang dari 
keduanya datang padaku dan berkata: ”'Berikan padaku sesuai dengan 
bagianku dari putra saudaraku.” Sedang yang satu berkata: ''Berikan 
bagianku dari bagian istriku”. Bila keduanya mau, aku akan memberi- 
kan kepada keduariya, asalkan keduanya akan membagikannya seperti 


212 


yang telah dibagikan oleh Rasulullah, Abu Bakar setelahnya dan olehku 
setelah Abu Bakar. Dan bila keduanya menolak, maka keduanya tidak 
akan mendapatkannya. Allah telah menetapkan pembagian harta itu 
dalam firman-Nya: '”Wa'lamuu annamaa ghanimtum min syai-in fa- 
inng lillaahi khumusahu wa lirrasuuli wa lidzil gurbaa wal yataamaa 


wal masaakiini wabnis sabiil. (Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang 


dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 
seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang- 
orang miskin dan ibnus sabil), maka seperlima dari rampasan perang 
adalah untuk mereka. Adapun firman Allah: ”'Innamash shadagaatu lil 
fugaraa-i wal masaakiini wal 'aamiliina 'alaiha wal mu-allafati guluubu- 
hum wa fir rigaabi wal ghaarimiina wa fii sabiilillaahi wabnis sabiil. (Se- 
sungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- 
orang miskin, para pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk, 
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk orang-orang yang ber- 
hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalan- 
an/ibnu sabil), maka harta zakat itu adalah untuk mereka. Adapun fir- 
man Allah: Wa maa afaa-allaahu 'alaa rasuulihii minhum, famaa 
aujaftum 'alaihi min Khailin wa laa rikaabi. (Dan apa saja harta ram- 
pasan (fai”) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) 
mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak menganugerahkan se- 
ekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun. Kata Az-Zuhry: ''Harta 
fai? ini untuk Rasulullah, khususnya untuk penduduk Fadak, mereka 
mendapat sekian dan sekian”. Dan firman Allah: ”' Famaa afaa-allaahu 
'alaa Rasuulihi min ahlil Ouraa falillaahi wa lirrasuuli wa lidzil gurbaa 
wal yataamaa wal masaakiini wabnis sabiili..... lil fugaraa-il ladziina 
ukhrijuu min di yaarihim wa amwaalihim..... wal ladziina tabawwa-ud 
daara wal iimaana min gablihim..... wa ladziina jaa-uu mim ba'dihim. 
(Apa saja harta rampasan (Fai”) yang diberikan Allah kepada Rasul- 
Nya yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah, 
untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 
orang-orang yang dalam perjalanan/ibnu sabil.... (dan) untuk orang fakir 
yang berhijrah yang diusir dari kampung mereka..... dan orang-orang 
yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebe- 
lum (kedatangan) mereka (Muhajirin), dan orang-orang yang datang se- 
sudah mereka (Muhajirin dan Anshar)”. Ayat-ayat di atas memberi ba- 
gian kepada semua kaum Muslimin, dan tiada satupun dari kaum Mus- 
limin melainkan pasti ia memiliki hak atas harta-harta tersebut, kecuali 


213 


kaum budak yang kalian miliki, Insya Allah, selama hidupku aku akan 
memberikan haknya dari harta itu. 


PSA ra 
KITAB BAI'AT 
sk - ot “4 “ 4 
aGlla PNJ 


BERBAI'AT KEPADA RASULULLAH 
UNTUK MENDENGAR DAN TAAT 


Se Ega GB KA 


sen nga PN SE De salad YES: 


hu is 2 It 03 Aan: 2 
AN uan Haa 
ra KAN 26 244 2 
Ta AA Ot 2G 
3998. Dari 'Ubadah ibnu Walid ibnu 'Ubadah ibnu Shamit dari 
"Ubadah ibnu Shamit berkata: ” Kami'telah berbai'at kepada Rasulullah 
saw. Untuk tetap mendengar dan taat kepada beliau, baik di waktu mu- 
dah atau pun di waktu sulit, baik di waktu senang ataupun susah. Dan 
kami berbai'at untuk tidak merebut sesuatu yang dipegang oleh ahlinya, 


dan kami berbai'at untuk melaksanakan kebenaran di mana saja kami 
berada tanpa'takut celaan orang.” 


DIN Nafa adi kang GA NA 
—atad ea Ga 
3 Ah Ongar Par MAIN Ken Ka 1G 


Ia 35 PAN pa EN, 


. 3999. Dari Yahya Ibnu Seri Fe Tana ibnu Walid ibnu 'Uba- 
dah Ibnu Shamit dari ayahnya bahwa 'Ubadah ibnu Shamit berkata: 
”Kami telah berbai'at kepada Rasulullah untuk tetap mendengar dan 
taat pada beliau, baik di waktu sulit ataupun di waktu longgar.... (dan 
seterusnya). i 


Wengenga 


BERBAI'AT UNTUK TIDAK MEMPERSELISIHKAN 
SUATU PERKARA DENGAN AHLINYA 


Na CAG #53 “Ga. 
SHATYu ANA Ata 


PA 


AG, 229 fa Inn Lapan 9 “ 
253 Osas S5 ORA & 633 Ola tg 
ji ad 2, wN 


4000. Dari 'Ubadah ra katanya: ”' Kami telah berbai'at kepada Rasu. 
lullah saw untuk tetap mendengar dan taat kepada beliau baik di waktu 
longgar ataupun di waktu sulit, di waktu senang maupun di waktu susah, 
dan kami berbai'at untuk tidak merebut sesuatu yang dipegang oleh ahli- 
nya, dan kami berbai'at untuk selalu mengatakan atau melakukan kebe- 
naran di mana saja kami berada tanpa takut akan cercaan orang.” 


SEN JAN TING 


BERBAI'AT UNTUK MENGATAKAN YANG BENAR 


CAK IG 


Li as ab nge Balai d 2 Gt 


“ PAN 


ker Pr MAN AN pat deng 


A 


PPs 2 2: yi 3 15 
ag PA AAS Ya KA, 


4001. Dari Ubadah ibnu Walid ibnu Ubadah ibnu Shamit dari ayah- 
nya dari kakeknya berkata: ''Kami telah berbai'at kepada Rasulullah 
saw untuk mendengar dan taat kepada beliau, baik di waktu sulit maupun 
diwaktu longgar, baik di waktu senang maupun di waktu susah, dan 
kami telah berbai'at untuk tidak merebut sesuatu yang dipegang oleh 
ahlinya: dan kami berbai'at pula untuk mengatakan yang benar dimana 
saja kami berada.” 


JB, NA 


BERBAI'AT UNTUK MENGATAKAN KEADILAN 
7 IG ate JA ss 
AGE SMESAS AN 
aa PAN TEA 4 Sia Nai 
Kn ( And at Ie BENANG Koko 


P4 0 va P 
PAN Pan ee JANGAN ale 
« 2 (& PU Ne 7 d - P4 
7 “4 17 

Ab 3 U1 2 Enakan 4 S3 ra) (dala dy 
Pn Pe 
II 

4002. "Ubaidah ibnu Al Walid menceritakan kepadaku bahwa ayah- 


nya menceritakan dari kakeknya (Ubadah ibnu Shamit) berkata: ''Kami 
telah berbai'at untuk tetap mendengar dan taat kepada beliau saw baik 


217 


di waktu sulit maupun di waktu longgar, baik di waktu senang maupun 
di waktu susah: kami telah berbai'at untuk tidak merebutkan sesuatu 
yang dipegang oleh ahlinya: dan kami telah berbai'at untuk mengatakan 
keadilan di mana saja kami berada tanpa takut cercaan orang.” 


lt tp P4 ta 
“LG P 0 
Nep NS eO| 
BERBAI'AT UNTUK MENGUTAMAKAN ORANG LAIN 


MEN ESL Ka 


- 


AG IE EA SI TA Aa Ie 


Bab pai yee anja Mp 
SAI Fal PER AA 
SA PANGAN 269 

PA eaP Ih GL 


4003. Ubadah ibnu Walid an dari Ayahnya Sayyar dari ayah- 
nya dan Yahya dari ayahnya dan kakeknya, ketiganya berkata: '' Kami 
telah berbai'at pada Rasulullah saw untuk mendengar dan taat kepada 
beliau baik di waktu sulit maupun di waktu longgar, baik di waktu se- 
nang maupun di waktu susah: dan kami berbai'at untuk mengutamakan 
kepentingan orang lain di atas diri kami. Kamipun telah berbai'at untuk 
tidak merebut sesuatu yang telah dipegang oleh ahlinya. Dan kami telah 
berbai'at untuk melaksankaan kebenaran di mana saja kami berada tan- 
pa takut cercaan orang.” | 


“an SA Seng At 
An KA US Peran aan 


Dur, Haryana 25 Dit 13 


4004. Dari Abu Shaleh dari Abu Hurairah bah daan Semi 
saw telah bersabda: ?'Wajib atasmu untuk tetap taat baik dalam kese- 
nangan ataupun dalam susah, baik kamu dalam kesempitan maupun 
dalam kelonggaran: dan hendaklah kamu mengutamakan kepentingan 
orang lain di atas kepentingan diri kamu.'' 


€ 44 o & | 1 PA ir 
e Ps AA IC . 
BERBAI'AT UNTUK MEMBERI NASEHAT 
PADA SETIAP MUSLIM 


PA es dede Tn EA apa “0 
| yA Langka en 3 PAGE Pa 
21 2KI 
4005. Sufyan menceritakan kepada kami dari Jiyad ibnu 'Ilagah 


dari Jarir berkata: '' Kami telah berbai'at kepada Rasulullah saw untuk 
memberi nasehat kepada setiap muslim.” 


ah 2 Pedlap PENA SEN 

Ha jg ne As denda GD 
21.) 

PN 


4006. Dari Abu Zur'ah ibnu 'Amr ibnu Jarir dari Jarir katanya: 
?' Aku telah berbai'at pada Rasulullah saw untuk tetap mendengar dan 


2.1 


taat kepada beliau dan aku telah berbai'at untuk memberi nasehat kepa- 


da setiap muslim.” 


219 


BERBAI'AT TIDAK AKAN LARI DARI 
MEDAN PEPERANGAN 


In ae MAT 2 (ag SKI - #2 
Si Ie SERU Nasa sanga 
CI 


4007. Dari Abu Zubair dia mendengar Jabir berkata: '' Kami tidak 
berbai'at pada Rasulullah saw untuk menantang kematian dengan sia- 
sia,tetapi kami berbai'at pada beliau untuk tidak melarikan diri dari me- 


dan perang.” 
PE In MP7 Ta 
CA IP r3 en 
BERBAI'AT BERANI DALAM PEPERANGAN 
open Siidingbe LA 
fana nasa Ge 
HB AEG A4 


Kana 


4008. Dari Yazid ibnu Abu Ubaid katanya: '' Aku bertanya kepada 
Salamah ibnu Akwa': ''Atas apa kamu berbai'at pada Rasulullah saw 
pada saat perjanjian Hudaibiyah?” Jawab Salamah: ''Kami berani mati 
dalam peperangan.” 


SEE al 


“ | 4 an £ Ka " 
Ars3 PTS ESA | 
Pad “ “ 
BERBAI'AT UNTUK BERJIHAD 


21 
Pi Pa EA 5 
.. 


IN PANAI dna 
JG nata MN AA 
2 1 p1) 4 an ANA 


SNN nenek gan Ear 
sbg, J3 3 pad Uje Kaban Ss 


» 


pr : J3 C te. ay” PA 
RATA EA KA AT “kes 
| IN ' 
1 .9 .- 
1: 4009. Bahwasanya ' Amr ibnu Abdur Rahman ibnu Umayyah ibnu 
5 saudara Ya'la ibnu Umayyah menceritakan bahwa ayahnya mengkha- 


barkannya, bahwasanya Ya'la ibnu Umayyah berkata: ”'Pada hari Fathu 
Mekkah aku bersama Abu Umayyah datang kepada Rasulullah saw, aku 
berkata: ' Wahai Rasulullah, bai'atlah ayahku untuk berhijrah”. Jawab 
Rasulullah saw: ”' Aku akan membai'atnya untuk berjihad, karena sete- 
lah Fathu ran hijrah dari Mekkah'telah berakhir. 


Na TELW SSI Pe KENAANANA| Pee adal 
AF GP EOS PENA ANN TEA 


III ENG Gn Aa TA 


#8 


SG3 Henna P6 
JAR AI HAK TR APU DEah 


“Nu 


— 


€ 


Pal ES Perta 
“ PP Pu . 3 231 & 
Aida MAA PE pt Bi Ka 


. 


AA Dan IA 3S 
AAL 


4010. Abu Idris Al Khaulani menceritakan kepadaku bahwa Uba- 
dah ibnu Shamit berkata: Rasulullah saw pernah bersabda pada seke- 
lompok sahabat beliau yang berada di sekelilingnya: ''Berbai'atlah kali- 
an padaku, bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah pada sesuatu 
apapun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh 
anak-anak kalian, dan tidak akan melakukan dosa di antara tangan dan 
kaki kalian, dan tidak akan menentangku dalam kebaikan. Barang siapa 
yang memenuhi bai'atnya itu, maka pahalanya akan diberikan oleh 
Allah. Barang siapa yang melanggar salah satu dari bai'atnya itu, maka 
ia akan mendapatkan hukuman syari'at sebagai penghapus dosanya. 
Akan tetapi siapa yang melanggar salah satu dari bai'atnya, kemudian 
pelanggarannya itu ditutupi oleh Allah selama di dunia ini, maka di 
akhirat kelak mungkin ia akan dimaafkan oleh Allah, mungkin pula ia 
akan disiksanya.” 


—ebad asskena eta SI 
CelaIEs Pa aan aa 
15 TES A33 01 ADE 
LEE Hae La 
ara 3 TA 
dg ag 

At 2 


Sea 
Ts (574 s3 
| MATI AE ATC NN 


Gua Ty AKA yi 
CN NPK 


“ 

1x3 & Ola Papa 

4011. Bahwasanya Ibnu Shihab menceritakan hadits dari Ubadah 
ibnu Shamit, bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda pada kaum 
lelaki: ''Maukah kalian berbai'at padaku seperti yang dilakukan oleh 
kaum wanita, yaitu berbai'at untuk tidak menyekutukan Allah dengan 
sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak- 
anakmu, tidak melakukan pelanggaran diantara tangan dan kakimu, 
dan tidak akan menentangku dalam kebaikan””. Jawab kami: ''Mau 
ya Rasulullah”. Setelah kami memberikan bai'at pada beliau, maka 
beliau bersabda: ''Barang siapa yang melanggar salah satu dari bai'atnya 
ini, maka ia akan dikenakan hukuman syari'at sebagai penebus dosanya. 
Barang siapa yang melanggar salah satu dari bai'atnya itu tetapi ia tidak 
sempat mendapatkan hukumnya syari'at, maka urusannya terserah pada 
Allah mungkin Allah memaafkannya, mungkin pula Allah menyiksa- 


Si 010 ah 
2 Ad Jelas 


BERBAI'AT UNTUK BERHIJRAH 


AN PAP 


Gen 


30 10 


: KENYATAAN TEA ANU, sasis -tlh 


IE Kenek DI Heo 


SEA AA ge DAN Sa 
CAN 


4012. Dari Atha' ibnu Saib dari ayahnya dari Abdullah ibnu ' Amr 
bahwasanya seseorang telah datang pada Rasulullah dan ia berkata: 
"Sesungguhnya aku datang untuk berbai'at padamu untuk berhijrah, se- 
dangkan aku telah meninggalkan kedua orang tuaku yang menangis atas 
kepergianku.”” Sabda beliau: ?” Kembalilah pada kedua orang tuamu dan 


N 


223 


senangkan hati mereka dan tetap tinggallah bersama mereka sebagaima- 
na kamu telah menyusahkan hati mereka.'' 


PI ab 
ssedi ui 
SUASANA HIJRAH 
(2 2 21 
Plus ED Ds silac Kana 311 
'-. Pt) 
DE panda aanka B5 
«Aa #41 Na 
Ab jala HOT NA ArOP- 
A 1g A4 PP 23 3 hi 
#5 YAN ata Gt nabeaa y836 
SU pa NYA asah Ng 
5 
4013. Dari 'Atha' ibnu Yazid Al-Laitsy dari Abu Sa'id bahwasanya 
seorang Badwi bertanya kepada Rasulullah saw tentang hijrah. Jawab 
beliau: ''Ah, kasihan dirimu, sesungguhnya suasana hijrah itu sangat 
keras”. Kemudian tanya beliau: '' Adakah kamu memiliki unta?” Jawab 
Badwi itu: ''Ya?”. Tanya beliau: '' Apakah kamu telah mengeluarkan za- 
katnya?” Jawab Badwi itu: ''Ya, sudah?”. Sabda beliau: ''Berbuatlah 


kebaikan meskipun kamu berada di seberang laut. Sesungguhnya Allah 
tidak akan mengurangi amal kebaikanmu sedikitpun.” 


03 6 
52 Ula 
HIJRAHNYA ORANG BADWI 
(ORANG YANG HIDUP MENGEMBARA) 


pobna sae SEE “4 
CLEAN NA URAT 


GS Kenakan ab I3 2 IE 


se CE sad 229 up Jha 
33 — Ms sal IA 23 NG 


(21 TP EN YE Meta YO Cap PA KAA 


yani Ig dala | 


' 4014. Dari Abu Katsir dari Abdullah ibnu 'Amr berkata: ?'Sese- 
orang bertanya: ”'Wahai Rasulullah, hijrah yang bagaimana yang paling 
utama?” Jawab beliau: ''Bila kamu meninggalkan apa yang dibenci oleh 
Tuhanmu?'. Kemudian sabda beliau: ''Hijrah itu ada dua macam. Hi- 
jrahnya seorang yang menetap di tempatnya dan hijrahnya seorang yang 
berpindah tempat (orang Badwi). Adapun hijrahnya orang Badwi ialah, 
ja datang bila diundangnya, ia taat bila diperintah. Sedangkan hijrahnya 
seorang yang menetap di tempatnya adalah hijrah yang paling besar 
ujiannya dan paling banyak pahalanya.” 


“ Pa o 3 o 9 
PENGERTIAN HIJRAH - 


ITE Sankar Sajojo Lo 


2 Sh pung Han ab Po logee 
ea Th 7 PP “g “4 PI fara 
PAP Sesosia P Tae 


| “Lagu KA A3 eta gaah 


4015. Dari Ya'la ibnu Muslim dari Jabir ibnu Zaid berkata Ibnu Ab- 
bas ra berkata: '”Rasulullah saw. Abu Bakar dan Umar adalah dari 
golongan Muhajrin, karena mereka telah meninggalkan kaum Musyri- 


225 


kin, begitu pula kaum Anshar termasuk juga dari golongan Muhajirin, 
karena di Madinah waktu itu adalah perkampungan kaum Musyrikin, 
kemudian pada malam 'Agabah mereka datang kepada Rasulullah saw 
dengan meninggalkan kaum Musyrikin.” 


Pa 2 
SK JE 
ANJURAN UNTUK BERHIJRAH 


re 4 24 “9 421 Pr 
SES KEBUN SAYA AN 
2 


ss 
les 
4016. Dari Katsir ibnu Murrah bahwa Abu Fatimah berkisah, bah- 
wasanya ia berkata: ''Wahai Rasulullah, beritahu aku 'tentang suatu 
amalan yang aku tetap dapat mengerjakannya.” Jawab beliau padanya: 
? Hendaklah kamu berhijrah, karena sesungguhnya tiada satupun amal- 
an yang dapat sepertinya.” 


SN SINI 


BERBAGAI HADITS TENTANG TERPUTUSNYA HIJRAH 


2217131 AJ 29 
LA? ME Egg as af 5g - IV 


sb Pesen: ab Ig Ikatan 
p. y 7, “ KAA Kah bad 
JEA GEd yan Agan Da AS pada 


Ion 


ph Akan Kapas . ef) ab gw) 


P ” .? 
ETAP 
. - 

4017. Dari ' Amr ibnu Abdur Rahman ibnu Umayah bahwa ayahnya 
mengkhabarkannya bahwa Ya'la berkisah: '”Pada hari 'Fathu Makkah' 
aku mengajak ayahku datang pada Rasulullah saw dan aku berkata: 
”Wahai Rasulullah, bai'atlah ayahku untuk berhijrah”. Sabda beliau: 
” Aku akan membai'atnya untuk berjihad, karena setelah 'Fathu Mak- 
kah”, hijrah dari Mekkahtelah terputus.” 

t” , 


L Lapar Dada “IA 
ANN SIA Kel Kie SALAK 
an, 3 IE NI 
sa 3 PN 


ig HA ata Ta MALANG Panas 


4018. Dari Abdullah ibnu Thawus dari ayahnya dari Shafwan ibnu 
Umayah berkata: Aku bertanya: ””Wahai Rasulullah, Orang-orang 
yang mengatakan, bahwa tidak dapat masuk surga kecuali orang yang 


berhijrah”. Jawab beliau: ”Setelah 'Fathu Makkah' tidak lagi ada 
hijrah, tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Karena itu bila kamu di- 
jae untuk berjihad, maka bergegaslah kamu menyambutnya.” 


4221 


Sah Pe RRT & Ih 
» 121 , 9g”. 4 
439 ang SRI aa P BA 
Lama 5 , 3h, CU KA 7 
4019. Dari Thawus dari Ibnu Abbas ra berkata: ''Rasulullah saw 
bersabda: ''Setelah 'Fathu Makkah', tidak ada lagi hijrah, tetapi jihad 


dan niat. Karena itu bila kamu dipanggil untuk berjihad, maka berge- 
gaslah kamu menyambutnya.” 


227 


Kes et Lie BL PR 4, 


Pd “.) 83 #20 Ap P Pe 
Fe pa YAN Ega KERIS 

4020. Dari Nu'aim ibnu Dujajah berkata: '' Aku telah mendengar 
Umar ra berkata: ”'Setelah Rasulullah saw wafat, maka tidak ada lagi 


hijrah”. 


BAE SUNAN 3 Bhalse H&M 


Hd 


Fs HE INI 

Ae Ya SKA Kn 
Sebab Ir las ena eta ab Jat5 
LA HA SEP 


au P) . PAPAN KAP RL .. - 

NAME TAP MU 
4021. Dari Abu Idris Al Khaulany dari Abdullah ibnu Wagid 
As-Sa'dy berkata: ''Aku datang kepada Rasulullah saw dalam suatu 
rombongan yang mana masing-masing dari kami ingin minta sesuatu pa- 
da beliau saw, dan aku orang terakhir yang menghadap beliau. Aku ber- 
tanya: Wahai Rasulullah, aku tinggalkan orang-orang di belakangku, 
mereka mengatakan, bahwasanya hijrah telah terputus”. Sabda beliau: 
” Hijrah tidak akan terputus selagi ada peperangan dengan kaum kafir.” 


93. 2 9 2 2g PP 
IX Ie Gp AN non Ol os NN 
Kesal ge CA SJSN 


3 I 1- TA ap 


oa Gereja PJ 
BBASA5 Ga abi Pe AA ME 


228 


mes | 7. ren - 
(3 adi MARS AI Alena abi Aga 
NE f3 4 
JUS Jaa 
4022. Dari Hassan ibnu Abdullah Adl-Dlamry dari Abdullah ibnu 
Sa'dy berkata: ''Kami datang pada Rasulullah saw dalam suatu rom- 
bongan, kawan-kawanku menghadap beliau lebih dulu dan menyampai- 
kan hajadnya masing-masing kepada beliau, sedang aku orang yang ter- 
akhir menghadap beliau. Beliau bersabda: '' Sampaikan hajatmu”'. Aku 
bertanya: ”'Kapan hijrah itu terputus?” Jawab beliau: ''Hijrah tidak 
AKnu terputus selagi masih ada peperangan dengan kaum kafir.” 


GENRE 


BERBAI'AT UNTUK MELAKSANAKAN SEMUA HAL 
YANG DISUKA ATAUPUN YANG DIBENCI 


3 rd He KV 9 / 
bp Papa 52 NY 
1 s5tas NN Lauk 1 Ba je 
NABILA Gnnda 3 
201 (3 LA TA EA Gg! Ad In 
Fa sala NA Ba POM ENA LIC LA A5 
22 2 
5 Ama AN 
4023. Dari Mughirah dari Abu Wa-il dan Asy-Sya'by mereka berka- 
ta: Jarir berkata: ”'Aku datang kepada Rasulullah saw. kemudian aku 
berkata padanya: '” Wahai Rasulullah, aku berbai'at padamu untuk sela- 


lu mendengar dan taat padamu dalam semua hal yang aku suka maupun 
yang tak aku suka”. Tanya beliau: '' Mampukah kamu melaksanakan- 


229 


nya, wahai Jarir? Mampukah kamu melaksanakannya? Katakanlah da- 
lam hal yang aku mampu melaksanakannya.” Kemudian beliau mem- 
bai'atku dan menyuruhku memberi nasehat kepada setiap muslim.” 


o J, 0 ”, Pi 3 - &. 
Sl NA “ . “ wo 
KPA NTAR YO 2 EYA, | 
BERBAI'AT UNTUK MEMISAHKAN DIRI 
DARI ORANG - ORANG MUSYRIK 


bi Iga Ga JB nb lalin “Ng 
TEKANAN PN bento 
BA 3 SI AD Pa 


4024. Dari Abu Wa-il dari Jarir berkata: '' Aku telah berbai'at pada 
Rasulullah saw untuk melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, mem- 
beri nasehat kepada setiap muslim dan memisahkan diri dari orang- 
“ musyrik.” 


Pr Open (NG Gp IA -4No 
an / La 
AA ing ja 
4025. Dari Abu Nukhailah dari Jarir ra berkata :” Aku datang kepa- 
da Rasulullah saw, kemudian aku berbai'at pada beliau untuk melaksa- 


nakan shalat, mengeluarkan zakat, memberi nasehat kepada setiap 
orang muslim dan memisahkan diri dari orang musyrik.” 


IE NE N ES yana AM 
Ara anakanak NA 
Asas 519 3 ash NEK PA 


230 


Bia gas D1 LES YES APE 6 
KANAN NM, YEN 


4026. Dari Abu Wa-il dari Abu Nukhailah Al-Bajaly berkata: Jarir 
berkata: ”'Aku datang kepada Rasulullah saw di saat beliau sedang mem. 
bai'at Orang-orang: aku berkata: ” Wahai Rasulullah, ulurkan: tanganmu 
hingga aku dapat berbai' at padamu, dan tentukan syarat atasku karena 
engkau lebih mengetahui”. Sabda beliau: ''Aku membai'atmu untuk 
menyembah Allah, melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, memberi 
nasehat kepada kaum Muslimin dan memisahkan diri dari kaum Musy- 


rikin.” 
AN PATI Ag POLRI AKG IV 
aspia sn Ja pare : IE AANG 
petani Ta K3 JIE hn : 
(AZ Pa 
PEN BINI, 
33 214 AAS 12 
ae . sa NA 
“3 agak 745 “5. per? 
Geni gag an KN KI Da 
In ema —U A3 Pd Ta 
20an aa 2 esa | 
KA he An Ia Ayub Aa TH PrAn 
. 4027. Dari Abu Idris Al-Khaulany berkata: Aku mendengar Uba- 
dah ibnu Shamit berkata: ''Aku telah berbai'at pada Rasulullah saw, 
bersama suatu kaum. Beliau bersabda: '' Aku membai'at kalian untuk ti- 


dak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak 
berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak melakukan kebohongan 


231 


di antara kaki dan tanganmu dan tidak menentangku dalam mengerja- 
kan perbaikan. Barang siapa di antara kamu yang memenuhi bai'atnya, 
maka pahalanya di sisi Allah, tetapi barang siapa yang tidak dapat me- 
menuhinya, maka ia akan dihukum karena pelanggarannya (bai'at) dan 
hal itu sebanyak kifaratnya, dan barang siapa yang telah ditutupi oleh 
Allah, maka keputusannya terserah pada Allah, apakah Allah menyiksa- 
nya atau akan memaafkannya.” 


“ta “a” 
Hamjp re 
BAI'ATNYA KAUM WANITA 


Gi nie LEG Kep sepat pita NN 


abi 13, AAA EC Lg, Asta Sersan 


(ama Ch na peni aa 
ara TE Gado RE EF 
Puan ak Le MBA 


PA 2). 

, dag Aoa ho 
4028. Dari Muhammad dari Ummu 'Athiyah berkata: ” Ketika aku 
ingin berbai'at kepada Rasulullah saw, aku berkata: '' Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya pada masa Jahiliyah ada seorang wanita yang telah mem- 
bantuku dalam meratapi orang mati, maka aku akan pergi padanya un- 
tuk membantunya: tetapi kemudian aku datang untuk berbai'at pada- 
mu.” Sabda beliau: "Pergilah dulu padanya dan bantulah ia”. Maka 


aku pergi pada wanita itu dan membantunya, setelah itu aku datang lagi 
paca beliau untuk berbai'at.” 


Ci 


K Ya tar GEET 


NP AJAK NY PA ME 


232 


Pd ki PP Peda Dad an 3 
Yul dekan Arga A Para TP API 
4029. Dari St dan Ummu 'Atiyah berkata: ” Rasulullah 


saw telah membai'at kami -kaum wanita- untuk tidak lagi meratapi 
Orang mati.” 


4 2 4 44 te 

« Sapa SN Cs Ce seng 

#3 Ha Aset re en P4 Nex 

2 heat PP 

3 23 GL bab ato SY 
2 463 4 P) Mer eh 

sa Wa Ge Aaj gue "1 
Lena AA 9 190 8 p & La 

ara SEAL BIG IYA 
“4 Lx Ar 34 RINA SEA Lan 

ap 1g Hang @at, and ya)g 

ma . “, 4 Ten p, 3 Pe ed 

5 HNS NJISE ANE 
Pad (aa 

| 292 

4030. Dari Muhammad ibnu Al-Munkadir dari Umaimah binti Ru- 

gaigah berkata: ''Aku datang pada Rasulullah saw bersama sejumlah 

kaum wanita dari golongan Anshar untuk berbai'at pada beliau, kami 


berkata: ''Wahai Rasulullah, kami berbai'at padamu untuk tidak me- 
nyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, 


2 an 
3 


tidak melakukan kebohongan diantara tangan dan kaki, dan tidak me- 


nentangmu dalam kebaikan”. Sabda beliau: ''Berbai'atlah kamu atas se- 
gala hal yang kamu mampu dan kuat melakukannya”. Kami berkata: 
"Allah dan Rasul-Nya lebih kasihan pada kami, biarlah kami berbai'at 


233 


kepadamu, wahai Rasulullah”. Sabda Rasulullah: ''Aku tidak boleh 
berjabatan tangan dengan wanita, hanya saja bai'atku untuk seratus wa- 
nita adalah seperti bai'atku untuk satu wanita.” 


Inap 


BAIY'ATNYA ORANG YANG SAKIT KUSTA 


AL Jaka PTUN AN 
Galah aU poora Pada Tara SD A83 ea 
NC entar Kali Si D Kayak TA TIA 


4031. Dari seorang dari keluarga Syarid ('Amr) dari ayahnya ber- 
kata: '' Dalam utusan Oabilah Tsagif ada seorang sakit kusta, ia ingin 
berba'iat pada Rasulullah saw: maka Rasulullah saw mengirim sese- 
orang supaya datang padanya, dan berkata: ''Pulanglah kamu, karena 
aku (Rasulullah) telah membai'atmu.?' 


palang P eag 


BAI'ATNYA ANAK YANG BELUM BALIGH 


| 7 Os Ker 7 
« Z. use Bynjek Wsas “4 
Po” -J 


Lis esa ala KTNA piana Iran a IG HA 


or & 2 


4032. Dari Ikrimah ibnu Ammar dari Hirmas ibnu Ziyad berkata: 
”Aku telah mengulurkan tangan kepada Rasulullah saw agar beliau 
membai'atku, ketika itu aku masih kecil, tetapi beliau tidak mau mem- 


bai'atku.” 


234 


BAI'ATNYA PARA BUDAK 
LA ISA 4 
SA AS) La aan 21 
Is Op Oh EA LEAN 
os KAA p Mr an nda Si 
ea 7,4 LN ES 123, MTA 


4033. Dari Abu Zubair Ha Jabir ra berkata: ''Seorang budak da- 


tang kepada Rasulullah kemudian ia berbai'at pada beliau untuk pergi. 


hijrah, sedangkan Rasulullah saw tidak tahu bahwa ia seorang budak: 


tiba-tiba majikannya datang memanggilnya, maka Rasulullah saw ber- 


sabda pada majikannya: ?'Juallah ia padaku”. Maka Rasulullah saw 
membelinya seharga dua budak berkulit hitam. Sejak itu beliau tidak 
pernah lagi membai'at seseorang sebelum beliau bertanya terlebih da- 
hulu, adakah ia seorang budak ataukah seorang merdeka.” 


ana 


LARANGAN PENCABUTAN BAI'AT 


P” 4 7 “J 
Sue onjknikotNoakesa “AN 


SARAN 


de sks ha Batal SA 
Nee AN MEA 4 2 IS 3S 1 


233 


(INN Hua UD ba eta TIP 5 
il Cu an aah PA PSA TIA jga 
Je ke 
21 NE Tag aaa -7 


Aru 
Ka PAN Tan” Hara 


“4 y IK GAS IS 3G ren 


4034. Dari Muhammad ibnu Al-Munkadir dari Jabir ibnu Abdullah 
bahwasanya seorang Badui telah berbai'at pada Rasulullah saw untuk 
masuk Islam. Kemudian ketika di Madinah ia'terkena sakit panas, maka 
ia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, cabutlah bai'atku agar 
aku sembuh, “tetapi Rasulullah menolaknya. Kemudian ia datang lagi 
pada beliau, ia berkata: ''Cabutlah bai'atku, ya Rasulullah agar aku 
dapat sembuh.” Rasulullah tetap menolaknya. Setelah sembuh ia datang 
lagi pada Rasulullah dan ia berkata: ” Sesungguhnya Madinah ini bagai- 
kan tempat menemipah logam, yang dapat menghilangkan karatnya dan 
memurnikannya dari asalnya. 2 


EGA 


MENGEMBARANYA SEORANG BADUI 
SETELAH IKUT BERHIJRAH 


Bg Asa SA Sapne -&No 
ge ang aa PEN KI 
j3 YES Sdola Kanaan ag 

BNnasn ja ata 1327, 


236 


4035. Dari Yazid ibnu Abu Ubaid dari Salamah ibnu Al-Akwa', 
bahwasanya ketika ia datang kepada Al-Hajjaj, kata Al-Hajjaj: '” Wahai 
Ibnu Al-Akwa' kamu telah murtad lagi dan karen kamu tidak mengem- 
bara kembali setelah ikut hijrah”. Ia menjawab: ”Tidak, karena Rasu- 


Jullah saw: telah memberi izin bagiku untuk sanam 


SN ie al 
BERBAI'AT SESUAI DENGAN KEMAMPUAN 


BABI Ang noise eh AN 


“3 


Si TA Mean ab aa 
Ahgtaa ATC rt AG » SN 


4036. Dari Abdullah ibnu Dinar dari Ibnu Umar berkata: Ketika ka- 
mi akan berbai'at pada Rasulullah saw untuk selalu mendengar dan'taat 
kepada Rasulullah, maka beliau bersabda: "Berbai' atlah kamu sesuai 
dengan kemampuanmu.” 


ES AG Aya Unoat ke ES AV 
AI Jep Aebajan ae: aa 
Rasa ASN AT UN AP NAN 
4037. Dari Abduilah ibnu Dinar dari Ibnu Umar berkata: Ketika 
kami akan berbai'at pada Rasulullah saw untuk tetap mendengar dan 


taat kepada Rasulullah, maka beliau bersabda: ?'Berbai'atlah kamu atas 
apa yang kamu mampu melaksanakannya.” 


LAN TE Kb bong Kie taniua “LAN 
Bek isaakng GE Langndebnja GB 


237 


ea cu 


ANA PN ANAK 
bw TA 2 


4038. Dari Asy-Sya'by dari Jarir ibnu Abdullah berkata: '' Ketika 
aku berbai'at pada Rasulullah saw untuk tetap mendengar dan taat, be- 
liau mengajarkan kepadaku: ''Berbai'atlah kamu sesuai dengan kemam- 
puanmu, dan berbai'at untuk memberi nasehat pada setiap muslim. 


TA TAK CARE "G3 tr NA 
re, Saad Lenka an HN 


Be Gan & AANUN @ 
&. 


4039. Dari Muhammad ibnu Al-Munkadir dari Umaimah binti Ru- 
gaigah berkata: ''Ketika kami berbai'at pada Rasulullah saw bersama 
sekelompok kaum wanita, beliau bersabda pada kami: ''Berbai'atiah 
kamu atas apa yang dapat kamu laksanakan.” 


MEA NNGE 


KEWAJIBAN ATAS ORANG YANG TELAH BERBAI'AT 
KEPADA PEMIMPIN DAN TELAH MENGIKRARKANNYA 


210 


JLN KE Aa cah Gee Kas 
| TEA PA AN PA 
CS Aa: nba gs iyaa 


Pa: 


ye CeNRA, Ia 1” 
yang Ker sang a32 pa PA, 
238 | 


1: 
| 


Pgnpenanger au 3 Ae 2 
dan EN AE ES Ga Tr ANA kosa 
PN SIA IE CLS Past 
—— EN, GEEBII 

2 / Ah? KOTA PN LEK (534 AAA Pe tUg 


Ia OA 


7 Is, 7” 7 PALA - 
Snap MAA 


Panja 2. Yi 33351 LA 

5 J3 LA Ip Muh 2 

Pa Kits ha mere ti aa 
1 Is SA) & Ter tg rn BF 2 
Kengayar 27- (4 naas ANGA 
sa aa Pp Sah 
Beknaa PE PL 
ATAP Laba 55 sNK: ON NI 
Ana laka berhak Ba6 48523 PIP iaa 
AT EMONG: Ya Kana NA 3 


Ie 


TEMA ahaha abadi 


239 


A9 Ap Gn AA 


4040. Dari Zaid ibnu Wahab dari Abdur Rahman ibnu Abdu Rabbil- 
Ka'bah katanya: ?' Aku datang kepada Abdullah ibnu 'Amr yang ketika 
itu ia sedang duduk di sekitar Ka'bah bersama orang-orang. Kemudian 
aku mendengar ia berkata: ''Dalam suatu perjalanan kami bersama Ra- 
sulullah saw, kami turun beristirahat, diantara kami ada yang mendiri- 
kan k- mah, ada yang belajar memanah dan ada pula yang berada di'tem- 
pat pengembalaan ternak, tiba-tiba Muazin Rasulullah menyerukan 
kami untuk shalat berjama'ah. Setelah kami berkumpul, maka Rasulul- 
lah saw berdiri dan berceramah: ' Sesungguhnya tiada satupun nabi sebe. 
lum aku melainkan ia berkewajiban menunjukkan umatnya kepada sega. 
la kebaikan dan keburukan yang diketahuinya. Sesungguhnya umat Is- 


lam ini, diberi selamat pada awalnya, tetapi pada akhirnya mereka akan | 


ditimpa cobaan dan perkara-perkara yang tidak mereka senangi. Berba- 
gai cobaan akan datang hingga sebagian dari kamu membinasakan seba- 
gian yang lain. Tatkala suatu cobaan datang, maka seorang mukmin 
akan berkata: '”' Mungkin inilah saat kebinasaanku'”. Kemudian cobaan 
“itu berlalu, ketika cobaan itu datang lagi, ia berkata: ”' Mungkin ini saat- 
nya kebinasaanku””. Kemudian cobaan itu berlalu lagi. Siapa yang dian- 
ra kamu yang ingin dijauhkan dari api neraka dan masuk surga, maka 
hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan:hari akhir, 
dan hendaklah ia memberikan kebaikan pada orang-orang sebagaimana 
ia ingin pula mendapatkannya. Dan siapa yang telah berbai'at pada se- 


orang Imam dan memberikan ikrar padanya, maka hendaklah ia men- 


taatinya sesuai dengan kemampuannya. Bila ada seseorang yang ingin 
memerangi imamnya, maka bunuhlah ia”. Kata Abdur Rahman: ?' Aku 
segera mendekati Abdullah ibnu 'Amr dan bertanya: '' Adakah kamu 
telah mendengar sendiri Rasulullah bersabda demikian?” Jawab Abdul- 
lah ibnu 'Amr: ''Ya?. 


GIE bnar Gbk AI 
BE Yadi Pet Tn Hendak teen 7, s3 Pra 
LK, Wu Go “Ie 3 1 na 

23 buka Kara Jae 
PATRA kes 


4041. Dari Yahya ibnu Hushain berkata: Aku mendengar nenekku. 
berkata: ” Pada:haji Wada' aku telah mendengar Rasulullah saw bersab- 
da: ''Meskipun yang diangkat sebagai pemimpinmu adalah seorang bu- 
dak dari Habsyi, kemudian ia memimpinmu berdasarkan kitab Allah, 
maka patuhilah ia dan taatilah.”” 


- Kla el 
MOTIVASI UNTUK TAAT PADA PEMIMPIN 


Ip MAN £ A1 24 AL 
Tea (3 Ao OA al aa ISI 2 


Ia LAU 
HA (6132 Ga daa La Ada Laga 


La #1 5094 Wi s3 3 bar iya 9 1 


41914 


Eat & SA Uo1229 


4042. Bahwasanya Abu Salamah bercerita bahwa dia mendengar 
Abu Hurairah ra berkata: ''Rasululah saw bersabda: ''Barang siapa 


241 


yang taat padaku, maka berarti ia taat pada Allah: barang siapa yang 
menentangku, maka berarti ia menentang Allah: Barang siapa taat pada 
Amirku (pemimpin yang aku angkat), maka berarti ia taat padaku: dan 
barang siapa yang menentang Amirku berarti ia menentangku.”” 


SAN SS 


TENTANG FIRMAN ALLAH "WA ULIL AMRI MINKUM” 
(PEMIMPIN DARI GOLONGANMU) 


Helo anjani L 
Tp an AA A 


Ja K-— d4 Aa - 1G 26 CA 


4043. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas ra berkata: "Firman 


Allah 'Yaa ayyuhal ladziina aamanuu athii'ullaaha wa athii'ur rasuula 
wa ulil amri minkum' (Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
'taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri/pemimpin diantara kamu), ayat terse- 
but berkenaan dengan Abdullah ibnu Hudzafah ibnu Oais ibnu 'Ady 
yang diutus oleh Rasulullah untuk memimpin suatu pasukan.” 


Aobasatn ii 
ANCAMAN TERHADAP ORANG 


YANG MENENTANG PEMIMPIN 
7 »/ Lap # ad 4 


BSE AAS A1 
PAMA MAAN esa anga an 


Garap Z3 (33 An ab Ga 
242 


Le nan La — 


p 


2 Kan eU AYAT VI, 
an 33 Cat ip 332 ALOR! 
/ 


- 


214 2x 2 233 
Sa LOL P Taat Ga op, F 


4044. Dari Abu Bahriyah dari Mu'adz ibnu Jabal, dari Rasulullah 
saw beliau bersabda: ''Perang itu ada dua macam. Adapun siapa yang 
mencari keridhaan Allah, dan ia taat pada pemimpin, menginfakkan 
harta kekayaannya dan menjauhkan diri dari perbuatan merusak, maka 
tidurnya dan bangunnya merupakan pahala baginya. Sedangkan siapa 
yang berperang karena ria dan ingin dikenal, dan ingin menentang pe- 
mimpin, serta berbuat kerusakan di muka bumi, maka ia tidak akan 
kembali dengan rizkinya yang cukup.” 


HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG PEMIMPIN | 

Paw CE “to 
Kn akelinga dil pian Saki 
3 2 213 SAR UE2A AS ANUS GE 


Se aa, 


ANA MU 2 AAS AE Al ab G3 A 
Nia ARENA 


4045. Dari Abdur Rahman Al-'Araj menuturkan bahwa ia mende- 
ngar Abu Hurairah, menuturkan hadits dari Rasulullah saw beliau ber- 
sabda: ''Seorang pemiripin adalah pengayoman, bersama rakyatnya 
akan memerangi orang-orang kafir dan ia wajib dipatuhi: jika ia menyu- 
ruh bertagwa kepada Allah, maka baginya adalah pahala, tetapi jika ia 


- menyuruh kepada selain itu, maka ia akan menanggung dosanya.' 


243 


Pe ipa 
NASEHAT BAGI PEMIMPIN 
| GI : LN EK Pa aa HA 
PR PA Tar. 
SWAG enararg abis 
c da aa dg MAP EA UNI Adult 
. | 7 Haa 20 
4046. Dari Atha' ibnu Yazid dari Tamim Ad-Dary berkata: ”Rasu- 
lullah saw bersabda: "Sesungguhnya agama itu adalah nasehat.” Para 
sahabat bertanya: ''Bagi siapa wahai Rasulullah?” Sabda beliau: Bagi 


Allah, Rasul-Nya, bagi para pemimpin umat Islam dan bagi kaum awam. 
nya. ” 


13, MIE Ls iba KU 


ad 
nd 


LX 
(SEA Pa RON 
Pa 13 KANAN Ati D Jaw 

P) Z 24 1 2g H 

Ta aa aa 

4047. Dari Atha' ibnu Yazid dari Tamim Ad-Dary berkata: ”'Rasu- 
lullah saw bersabda: "Sesungguhnya agarna itu adalah nasehat.” Tanya 
para sahabat: "Bagi siapa, wahai Rasulullah?” Jawab beliau: ''Bagi 


Allah, KitabNya, RasulNya, para pemimpin kaum Muslimin dan semua 
kaum Muslimin.” 


PL, MEA AAA 


TAU KINI RA 


244 


3, 
@ ( 


2 A doa 7 An AAN BNSLIS sada 
Dg Aa ar tag -.9 Ke Tati 
ai 1236 Fl ds Ga, LA 


Pa wu 
Been Cake 9 TO PAW Nana A6 
4048. Dari Abu Sholeh dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulul- 
lah saw telah bersabda: '' Sesungguhnya agama itu suatu nasehat, sesung. 
guhnya agama itu suatu nasehat, sesungguhnya itu suatu nasehat.” Ta- 
nya para sahabat: ''Bagi siapa, wahai Rasulullah?” Jawab beliau: ''Bagi 
Allah, KitabNya, RasulNya, para pemimpin kaum Muslim dan semua 


kaum Nan 7 


KA 04 kegtenya: EL A3 Ni EP ENG $ 44 
ad NASA ing fase 
REUNI Ta d eASsab 36 


. 4049. Dari Abu Sholeh dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulul- 
lah saw telah bersabda: ” Agama itu adalah suatu nasehat”. Tanya para 
sahabat: ””Bagi siapa, wahai Rasulullah?” Jawab beliau: ''Bagi Allah, 
Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin dan kaum Mus- 
limin semuanya.” 


Ash, 


PEMBANTU BAGI. PEMIMPIN 
3) 23. aa ( Se L8 
B3 TING SA (Lam 4 -&08 


Sopan Ka J6 
LA AN At SG, 


245 


BER E U HAAI 


(MD 


4050. Abu Salamah Ibnu Abdur Rahman menceritakan kepadaku 
dari Abu Hurairah berkata: ”'Rasulullah saw bersabda: '"Tiada satupun 
pemimpin melainkan ia mempunyai dua orang kepercayaan, seorang ke- 
percayaan yang menyuruhnya kepada kebaikan dan seorang kepercaya- 
an tiada henti-hentinya menyuruhnya kepada kerusakan, barang siapa 
yang dijauhkan dari kejahatannya, maka berarti ia telah selamat dan ia 
keluar sebagai pemenang.” 


Asa Jen JNE Aan Aa 

| TP, 
Ca Cp Ua Hi taneh PETA PAnyA 
GE AN ta Naa Lag 


32, 


» -R, kat 
A? Ar Lay Ke Sola IK UE K3 
Kenang PLAN asia 


4051. Dari Abu Salamah ibnu Abdur Rahman dari Abu Sa'id, bah- 
wasanya Rasulullah saw telah bersabda: '' Allah tiada mengutus seorang 
Nabi dan tiada mengangkat seorang khalifah melainkan ia memiliki dua 
orang kepercayaan (Malaikat dan Syaitan). Seorang kepercayaan yang 
menyuruhnya kepada kebaikan dan seorang kepercayaan yang menyu- 
ruhnya dan menganjurkan kepada kejahatan. Dan orang selamat ialah 
orang yang Fag nu Allah.” 


Lag VII: sada -tuof 
ana, Medai kesana AO, 


246 


UE "lem 


(Ab SEAT akn 


rd pad 


149 - 2 An 1 7 
BNE LI os NAGA, 
Ba 


4052. Dari Abu Salamah dari Abu Ayyub berkata: ”'Akutelah men- 
dengar Rasulullah saw bersabda: ''Tiada seorangpun nabi, tiada seorang 
khalifahpun sepeninggalnya melainkan ia memiliki dua orang keperca- 
yaan, Seorang kepercayaan yang menyuruhnya kepada kebaikan dan 
melarangnya kepada kemungkaran dan seorang kepercayaan yang me- 
nyuruhnya kepada kerusakan, Barang siapa yang dijauhkan dari keja- 
hatannya, maka berarti ia telah selamat.” 


3 
Pe 3! 039 
MENTERI BAGI PEMIMPIN . 
An “GI 9 Paud 'y) 4 
3 IA mn AN EA ep N 
—, Y pa S1 Sea 2 sg - “ng 
Lai Ge Y 4 Jeng 
LIA 2 83 A9 ne 
1333 Jak MEA 
z £ 21 ng 24 
er Sin CAAATI LAIA 
4053. Dari Ibnu Abu Hushain dari Al-Gasim ibnu Muhammad ber- 
kata: Aku mendengar bibiku berkata: ''Rasulullah saw bersabda: ”'Sia- 
pa yang diantara kamu yang mempunyai suatu kekuasaan, kemudian 
Allah menghendaki kebaikannya, maka Allah akan memberinya seorang 


menteri yang baik, jika ia lupa, maka menterinya akan mengingatkan- 
nya, jika ia ingat, maka menterinya akan membantunya.” 


247 


AA Park “ia SAKITI aje 


|BALASAN BAGI ORANG YANG DISURUH BERBUAT MAKSIAT, 


DAN IA MAU MELAKUKANNYA 


20 Ara 


dah Dao de BEE die tot 
KI PAT Lx red, 1 Sa | 
NAGA ss AT ak 1163 
AN SA AG 
BE ANJI Se Pet 
Si 147 63 ES AT, 


PAR HAN Nek xa 


4054. Dari Abu Abdur Rahman dari Ali ra, bahwasanya saw telah 


mengutus suatu pasukan dan mengangkat seorang pemimpin atas mere- 
ka. Pemimpin itu menyalakan api, kemudian ia berkata kepada anak 
buahnya: ''Masuklah kamu ke dalam api.” Sebagian orang ada yang 
hendak memasukinya, dan sebagian yang lain berkata: ” Sungguh kami 
tidak mau memasukinya.”” Setelah mereka menyampaikan :hal itu pada 
Rasulullah saw, maka beliau bersabda kepada orang yang hendak me- 
masuki api itu: '' Andaikan kamu memasuki api itu niscaya kamu akan 
tetap berada didalamnya sampai:hari kiamat, sedangkan kepada mereka 
yang tidak mau memasuki api tersebut beliau bersabda: ''Benar apa 
yang kalian lakukan”. Dalam riwayat Abu Musa dan: tambahan, bahwa- 
: sanya Rasulullah saw bersabda kepada mereka yang menolak masuk api: 
”Benar apa yang kamu lakukan. Tidak boleh taat pada seorang yang 
menyuruh kemaksiatan kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya 
pada kebaikan.” 


248 


In abi 5S Asap bika 
SEA EN PAN GE Peraga 
ASN P3 ITALIA ep 


4055. Dari Nafi" dari Ibnu Umar berkata: "Rasulullah saw bersab- 

da: ”” Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pe- 

mimpinnya dalam:hal yang disukainya ataupun yang dibencinya, kecuali 

jika ia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Bila ia diperintah- 

kan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak perlu ia mendengarnya 
dan tidak perlu pula ia mentaatinya.” 


TE GEMNSE Ia, 
ANCAMAN BAGI SESEORANG YANG MEMBANTU 
PEMIMPIN ATAS KEDHALIMAN 


AL Ta Satar dipo ese LN 
Itzs AL LRT P . gita Iafs ad Ops Lg 
ai KibsssPas Ke Hen s1 
5 1 #“ 7 te 
DE yan An ea KA Lega pada: 
A12 II 31 Pe 
| Lepapspe sada? KAN: 
414143 PAN (ti 13 
Go GEA AU MP ph 


4056. Dari Ashim Al-Adawy dari Ka'ab ibnu 'Ujrah berkata: ''Ra- 
sulullah saw telah datang kepada kami yang terdiri dari 9 orang. Sabda 


beliau: ””Sepeninggalku kelak, akan ada pemimpin-pemimpin yang dha- 


249 


lim. Siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu kedha- 


solongannya dan ia tidak akan mendatangi aku di telagaku, dan ba- 
rang siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka dan membantu 
kedhaliman mereka, maka ia bukan dari golonganku dan akupun bukan 
dari golongannya dan ia-tidak akan mendatangi aku ditelagaku, dan ba- 
rang siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka serta tidak mem- 
bantu kedhaliman mereka, maka ia termasuk dari golonganku dan aku- 
pun dari golongannya, dan ia akan mendatangi aku di-telagaku.” 


SEN Ea Sa HA 


ORANG YANG TIDAK MAU MEMBANTU PEMIMPIN 
DALAM KEDHALIMAN 


# 


Danar SEA Inolaig AV 
An Pa denis AAA AR Uci kaga 
Santai Kaka TPP 
S3 Gaara Ta EA Pena 
Bob Az Fog) APA MANA 
BEN Pertnen SA pede 
1s Kep 4 


dn Na Se mai dara 235 Ae 


Na PP 


Me bykng 


250 


4057. Dari Ashim Al-Adawy dari Ka'ab ibnu Ujrah berkata: ''Rasu- 
lullah saw datang pada kami dan kami sembilan orang yang terdiri dari 
bangsa Arab dan bangsa non Arab. Sebda beliau: '”' Dengarkanlah, mau- 
kah kamu mendengarkan bahwasanya sepeninggalku kelak akan ada pe- 
mimpin-pemimpin yang dhalim, barang siapa yang bergaul dengan me- 
reka dan membenarkan kedustaan mereka serta menolong kedhaliman 
mereka, maka ia bukan dari golonganku dan akupun bukan dari golong- 
annya: dan kelak ia tidak akan mencapai telagaku. Tetapi barang siapa 
yang tidak bergaul dengan mereka, tidak membenarkan kedustaan mere- 
ka, dan tidak membantu kedhaliman mereka, maka ia dari golonganku 
dan akupun dari golongannya, dan kelak ia mencapai telagaku.” 


KANAN tr 


KEUTAMAAN ORANG YANG MENYAMPAIKAN KEBENARAN 
KEPADA PEMIMPIN YANG DHALIM 


Ho ab3L ee -oA 
Ta RAN GITA 
IIS satu Dis 3 
Koki 


4058. Dari Algamah ibnu Martsad dari Tharik ibnu Syihab berkata: 
” Ketika Nabi saw telah memasukkan kakinya di pelana, tiba-tiba ada se- 
Orang bertanya kepada beliau: ''Jihad apa yang paling utama?” Jawab 
beliau: '' Menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang dhalim.”” 


251 


Para We U 


PAHALA BAGI ORANG MEMENUHI APA YANG 
TELAH DIBAI'ATKAN ATASNYA 


Si bessn naka ar SS KASAR 

3763 PETA TPA SR Jis YAI 
Gan SI Ss Jek 
en apaan AS 
TE Yana AG, 


-“ 


Sala LISA INA (era PerEtN 
2 
Z “asas 


4059. Dari Abu Idris Al-Khaulany dari Ubadah ibnu Shamit berki- 
sah: '”'Ketika kami bersama Rasulullah saw dalam suatu majlis, beliau 
bersabda: '”Berbai'atlah kamu semua padaku, yaitu tidak akan menye- 
kutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri dan tidak berzina: 
kemudian beliau membacakan satu firman Allah kepada mereka. Maka 
barang siapa diantara kamu yang memenuhi bai'atnya, pahalanya ada di 
sisi Allah. Adapun yang melanggar salah satu bai'atnya, kemudian Allah 
menutupi kesalahannya itu, maka urusannya terserah pada Allah, apa- 
kah Allah akan menyiksanya ataukah akan memaafkannya.” 


N 


252 


NN Eun Ga Ke, 

LARANGAN RAKUS TERHADAP KEKUASAAN 
TANYA IE Nang 4 
DN 2 S6 3 
RATA ON, P4 Case JM VAN TA AAA Ti 

PAN BA 


Pa 


kN 


N 


4060. Dari Sa'id Al-Magbury dari Abu Hurairah ra, bahwasanya 
Nabi saw telah bersabda: ”Sungguh kamu akan rakus kepada kekuasa- 


an, padahal kekuasaan itu hanya akan mendatangkan penyesalan dan 


kesusahan di hari kiamat. Memang alangkah enaknya jalan yang mem- 
bawa pada kekuasaan dan alangkah buruknya jalan yang menjauhkan 
dari kekuasaan. | e 


253 


” “g Oo Ta 
KITAB AOIOAH 


IE ala Babe Aa banga yaa PPG AN 
IE Jia nego Pi Daop 

Wage A aa Instal (LI 
SI KAM pasal PETA 
SEL LES Pr WALK s3 KOP AAA PAI 
Meera PON Asa 


“- 
p) ” 


ae Pep LA Cie ep AG 


PP rat 
NON REA 


4081. Dari Amr ibnu Syu'aib dari "bapaknya dari Sent berat 
"Ketika Rasulullah ditanya tentang agigah, maka beliau bersabda: 
” Allah tidak menyukai kedurhakaan Ukuug' (seakan-akan ia tidak me- 
nyukai nama ini)”. Setelah dikatakan kepada beliau: ''Segrang dari 
kami ingin bertanya kepadamu tentang agigah anaknya yang baru la- 
hir.” Beliau bersabda: ''Barang siapa yang ingin ber-agigah buat anak- 
nya, maka agigab untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang telah 
cukup umurnya, sedang untuk anak perempuan agigahnya seekor kam- 
bing.” Dalam riwayat lain, Daud bertanya kepada Zaid ibnu Aslam ten- 
tang maksud 'dua ekor kambing yang sama umurnya.' Jawab Zaid: 
? Yaitu dua ekor kambing yang masing-masing umurnya telah cukup un- 
tuk disembelih.” 


a 


yA a21), ” 


Aan: APA ae PITA ee AK 


254 


ega . hye Ta Kasale Para Fi 


sea Dari Abdullah ibnu Buraidah dari ayahnya, baliwaianya Ra- 
sulullah saw telah mengagigahi kedua cucunya Al Hasan dan Al Hu- 


sain. | 
:1 Ed ( edan ARP ut 
PA SA 


A@IOAH UNTUK ANAK LAKI - LAKI 


»“ “ PAP 1 Gan 
Ka Me Ma nlawpakata KN 


para wan da poker gu Para 
YA alang Los PENA Pt AG 


4063. Dari Muhammad ibnu Sirin dari Salman ibnu Amir Adil Dia- 
biy bahwasanya Rasulullah saw bersabda: ''Seorang anak laki-laki yang 
baru lahir harus dilaksanakan agigahnya. Pada -hari kelahirannya itu, 

bersihkanlah darah dan bilangkanlah segala kotoran dari dirinya, yaitu 
dengan mencukur rambutnya.” 


en PAN NIA AR 
JAE IG Kes eand A05253 
SE 30 BUKa 


4064. Dari Atha' dan Thawus dan Mujahid dari Ummu Kurz, bah- 
wasanya Rasulullah telah bersabda: ''Agigah untuk anak laki-laki ada- 
lah dua ekor kambing yang telah cukup umurnya dan agigab untuk anak 


CA 


perempuan adalah seekor kambing.” 


255 


Klusizadl 


AOIOAH UNTUK ANAK PEREMPUAN 


ea AANG MA 
JAN ATA Pat 


dea 


JA ket: Bora 
1 #6 HEe3 ae Ms 


4065. Dari 'Atha' dari Habibah binti Maisarah dari Ummu Kurz, | 


bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: ''Agigah untuk anak laki- 
laki adalah dua ekor kambing yang telah cukup umurnya, sedang agigah 
untuk anak perempuan adalah seekor Na yang cukup umurnya.” 


“ 1 - 203 
AE se GA 


KAMBING AOIOAH UNTUK ANAK PEREMPUAN 
SAI IG SEN cabui gaee AN 
53 NA 
Ma Apa Can 
GIaT 6133 LN 


4066. Dari Siba' ibnu Tsabit dari Ummu Kurz berkata: ''Ketika aku 
datang kepada Rasulullah saw di Hudaibiyah untuk bertanya tentang 
agigah, maka beliau bersabda: ”'Agigah untuk anak laki-laki adalah dua 
ekor kambing, sedangkan agigah untuk anak perempuan adalah seekor 
kambing, baik itu kambing jantan ataupun kambing betina.” 


236 


Pa - Sa jasa 3) 


4067.. Dari Siba' ibnu Tsabit dari Ummu Kurz, bahwasanya Rasulul. 
lah saw telah bersabda:” Agigah untuk anak laki-laki adalah dua ekor 
kambing, sedangkan untuk anak perempuan adalah seekor kambing, 
baik itu kambing jantan ataupun kambing betina.” 


LS Dog 1 3 LU 
Dr aoh soya nj 
1, CG Salk 


4068. Dari Ikrimah dari Ibnu Ta ra berkata: "Bahwasanya Ra- 
sulullah saw telah mengagigahi untuk kedua cucunya 2 Hasan dan Al 
Husain, untuk masing-masing dua ekor kambing ki 


J0 nan“ 


LN sa 


WAKTU PENYEMBELIHAN AOIOAH 
Saw SI Bg i  Bag iya -2 
Bag Is Pagdenga3 & 


P0 
pera 2 11 Knaenea 
YK AT ega 


4069. Dari Hasan dari Samurah ibnu s dari Rasulullah saw 
beliau bersabda: ”'Setiap anak itu tergadai, dan tebusannya adalah agi- 
gah untuknya yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya, pada 
hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya, dan diberi nama.” 


257 


Ma Ae — 


KITAB SESAJI SEBAGAI FARA' 
ATAUPUN 'ATIRAH1 


didaasA Ea aya (“23 Je “ 
: | CA eY (0S Jarak TPA IA 


4070. Dari Sa'id dari Abu ar ra “ali "Rasulullah saw 
bersabda: ”'Tidak boleh menyembelih: ternak sebagai sesaji untuk berha- 
la. ”, 


DE Era 156 Berak gaga NI 


'... 


an AA Hen ab Ia BRI 
CP Yen ana re lis 


4071. Dari Sa'id ibnu TAN dari Abu Hurairah berkata: 
"Bahwasanya Rasulullah saw telah melarang menyembelih ternak seba- 
gai sajian untuk berhala.” Di dalam riwayat lain: "Tidak boleh menyem. 
belih ternak sebagai sesaji untuk berhala.” 


PE Ci PE IL CEK 


ni . Io Pe3 9 Tata Ar 
ke w SasA K4 


2 


1) Fara': Tradisi Arab jahiliyah yang menyerukan menyembelih seekor unta perawan buat 
kurban bagi berhala-berhala mereka, sedang 'Atirah: seekor kambing yang dikurbankan di 
bulan Rajab. 


' 258 


Tae tt Ma NG Fera Bi 
TEBET 


4072. Abu Ramlah menceritakan Tar kami, ia berkata: Meng: 
khabarkan kepada kami Mikhnaf ibnu Sulaim berkata: "Ketika kami 
sedang wuguf di Arafah bersama Rasulullah saw, maka beliau bersabda: 
?Wahai saudara-saudara, setiap tahun setiap Ahlu Bait dianjurkan me- 
nyembelih ternak kurban dan 'Atirah”. Kata Mu'adz: "Aku telah me- 
lihat Ibnu 'Aun menyembelih ternaknya pada bulan Rajab.” 


NK AA A33 56535 NN 
1 


JAGA Deng NE Pa LA 
KG JAN da3 HAN 5 S5 Ta 


4Aaat any BEA 13 
51 e1 Jln (z saran 
1) Kon AAS IL La Is pik 


t, ANN Wa 191 


Sa AI dadi NEK IS 
GAN, PAS 


4073. Dawud ibnu Ha menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku 
mendengar 'Amr ibnu Syu'aib ibnu Muhammad ibnu Abdullah ibnu 
'Amr dari ayahnya dari Zaid ibnu Aslam berkata: ''Para sahabat ber- 
tanya: '”Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang unta untuk 
Fara??” Jawab beliau: ”Itu boleh, jika kamu membiarkan unta itu sam- 

pai besar, kemudian kamu pergunakan unta itu di jalan Allah, atau 


289 


kamu berikan kepada seorang janda, maka yang demikian itu lebih baik 
daripada kamu sembelih unta itu ketika masih kecil, hingga dagingnya 
melekat pada kulitnya, maka akibatnya kamu akan membalikkan 
wadahmu (karena kehabisan susu) dan induk unta akan menjadi sedih”. 
Mereka bertanya lagi: Dan bagaimana dengan ternak yang disembelih 
pada bulan Rajab?" Jawab beliau: ''Itu juga boleh”. Kata Abu Abdur 
Rahman (Abu Ali Al-Khaify): ''Mereka yang bertanya itu adalah empat 
orang bersaudara, yaitu Abu Bakar, Bisyr, Syarik dan seorang lagi.” 


LA PSN NYA LA AN 
KE Na ME ga, bui 

metana M3 Tiba sed, 5 
143, Beban 3 UEA € aa A3 as 


“11,4 7 KI “ 
235 Elulabg Pa NAN 


: Hg 3 
i . Buaran YAI ANE ME desi .. al 


G 


NEO PAN TA 2 peer: 24 (RESI 
g LEK Jaka AJE IM 
Sea “Na AS ena Aulia, 


Kenngas Ag AL Peri NE JEAA 


2. 


ARK ajar K BS and 


4074. Dari Yahya ibnu Zurarah ibnu Kuraim ibnu Al-Harits ibnu 
'Amr Al Bahiliy, ia berkata: Aku mendengar Ayahku menuturkan 
bahwa beliau mendengar dari kakeknya Al-Harits ibnu Amr berkata: 
Pada waktu Haji Wada' aku bertemu Rasulullah'saw, ketika itu beliau 
sedang naik unta 'Al-'Adlba', aku datang pada beliau dari samping, ke- 
mudian aku berkata: ?'Wahai Rasulullah, mintakanlah aku ampun kepa- 
da Allah.” Sabda beliau: ''Allah telah mengampunimu.?' Kemudian aku 
datang pada beliau dari samping satunya dengan harapan beliau akan 
mengistimewakan aku atas yang lain, aku berkata: ''Wahai Rasulullah, 
mintakanlah aku ampun kepada Allah.” Sabda beliau: Allah telah 
mengampuni.” Tiba-tiba ada orang yang bertanya: ?'Wahai Rasulullah 
bagaimana pendapatmu tentang binatang ternak untuk Fara? atau 'Ati- 
rah?” Jawab beliau: ''Siapa saja yang ingin menyembelih ternak pada 
bulan Rajab, maka ia boleh meninggalkannya: Dan siapa yang ingin 
menyembelih kurban untuk ternaknya, maka ia boleh melaksanakan- 
nya, dan siapa yang tidak ingin, ia boleh meninggalkannya. Di dalam 
ternak kambing itu ada kurbannya (beliau sambil menggenggam jari- 
pr ae 


IE Te IAI Gasa No 


An On nA f "atu La 
Fp3 A0 Joww 


Ly eh 


PE asn Sole 
B2 RP KENA 2g 


ra 


VER IL REI 2 Pa 
SRK (3 dpat 35 


AA Pd 2 » 
TX 3 PES YAN KATA AA UR Aj 


4075. Yahya ibnu Zurarah As-Sahmy menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Ayahku menceritakan padaku dari kakeknya Al-Harits ibnu 
Amr, ia berkata: ''Pada waktu Haji Wada' aku bertemu Rasulullah ke- 
tika itu beliau di atas unta Al-'Adlba?, aku berkata pada beliau: ” Wahai 
Rasulullah, memintakanlah aku ampun kepada Allah.” Sabda beliau: 
”Aku telah mengampunimu.”' Kemudian aku berpindah ke samping be- 
liau yang satunya....(dan seterusnya). 

261 


PENGERTIAN TENTANG 'ATIRAH 
(TERNAK YANG DISEMBELIH UNTUK SESAJI 
PADA BULAN RAJAB DI ZAMAH JAHILIYAH 


3 SU Sepeda ba - 
SEN TE TA OLS TE Kaslas 
Tanam na ANE 

12 abis 


4076. Dari Abu Malih dari Nubaisyah berkata: ””Sesegrang Sr 
nya pada Rasulullah saw. Dulu pada masa Jahiliyah kami biasa menyem. 
belih ternak pada bulan Rajab untuk sesaji.” Sabda beliau: ” Sembelih- 


lah ternak untuk Allah pada bulan-apa saja, berbaktilah pada Allah, dan | 


“berilah makanan kepada orang lain.” 


a TAK RKA GL Kera - 


6 | ati ga Nee AA 


Se 


Cer In K3 BASE 
da3 KE A! Gabe 


N 
SN 


CASE LsEnas Igsale1g 


262 


Cho Kran Wa ega 
as SEE 


£- - 

4077. Dari Abu Malih dari Abu Oilabah dari Nubaisyah berkata: 
”Ketika Rasulullah di Mina, ada seseorang memanggil beliau, kemudian 
ia berkata: '” Wahai Rasulullah, pada masa Jahiliyah, kami biasa me- 
nyembelih ternak pada bulan Rajab sebagai sesaji: kini apa yang kamu 
perintah kepada kami?” Sabda beliau: ''Sembelihlah ternak untuk Allah 
pada bulan apa saja, dan berbaktilah pada Allah serta berilah makanan 
kepada orang lain.” Orang itu berkata lagi: '' Pada misa Jahiliyah kami 


telah biasa menyembelih ternak kurban untuk sesaji, kini apa yang kamu 


perintahkan kepada kami.”' Sabda beliau: ''Setiap ternak yang mencari 
makanan sendiri ada-ternak kurbannya, tetapi biarkan ternak kurban itu 
sampai menjadi besar hingga ia kuat mengangkut barang, jika sudah 
besar, maka sembelihlah dan sedekahkan dagingnya.” 


TAN AAA LOR LAKI, era LM 
PN AN Pan ai 
51 WAS KKS S6 Pa 
NATA, ea an 1 
TES Inah SO IS he 


Papan PUPIPAk ea 


pa PA 


era An Iri 3 IA AI Pan 


» 


263 


Web KIE Hae o 
1221696 GELAP 
SA orkes jade denda AD 


agen IA Tau Ke IG) 314 
OOP A13 US ko Elerc 093 


G3 LG KA, 2 
KG UAN ra ha ende deh 


“ 


. 4078. Dari Abu Malih dari Nubaisyah (seorang dari bani Hudzail) 
berkata: ” Rasulullah saw bersabda: ”'Sesungguhnya aku telah melarang 
kamu memakan daging kurban lebih dari-tiga hari agar tidak memberat- 
kan kamu. Kini Allah telah mendatangkan kebaikan bagi kalian, karena 
itu sekarang makanlah, bersedekahlah dan simpanlah sisanya, sesung- 
guhnya hari ini adalah hari kurban, hari untuk makan dan minum dan 
untuk berdzikir kepada Allah?” Orang itu bertanya: ”' Pada zaman Jahi- 
liyah dulu kami biasa menyembelih ternak pada bulan Rajab untuk se- 
saji, kini apakah yang kamu perintahkan kepada kami?” Sabda beliau: 
”Sembelihlah ternak untuk Allah pada bulan apa saja, dan berbaktilah 
pada Allah serta berilah makanan pada orang lain.” Orang itu bertanya 
lagi: ”'Dulu kami juga biasa menyembelih ternak korban untuk sesaji, 
kini apa yang kamu perintahkan pada kami?” sabda beliau: ''Setiap'ter- 
nak yang mencari makan sendiri, ada wajib kurbannya, tetapi biarkanlah 
ternak kurban itu sampai menjadi besar hingga ia kuat mengangkut ba- 
rang. Jika sudah besar, sembelihlah dan sedekahkanlah dagingnya ke- 
pada ibnu sabil. Karena yang demikian itu lebih baik.” 


PENGERTIAN AL-FARA' (ANAK UNTA 
YANG DISEMBELIH UNTUK SESAJI) 


Ge BA Ia san de Kah 
Fe ya selasa ARA 
PEN EYAA TER 3 
(Aa aa, hana HI LUPA 
Ca sera Na At TG 
RK EA pung Sep Ata 
g 


GG” 


War KI ESA “an. Ext 
3 ngan pemain ls S3 
Paman , Pd 

Oa H3 


4079. Dari Abu Malih dari Nubaisyah berkata: ''Seseorang me- 
manggil Rasulullah saw, kemudian ia berkata: ''Pada masa Jahiliyah 
dulu kami biasa menyembelih ternak pada bulan Rajab (CAtirah) sebagai 
sesaji, kini apa yang kamu perintahkan pada kami?'' Sabda beliau: 
''Sembelihlah ternak itu untuk Allah pada bulan apa saja, dan berbakti- 
lah pada Allah serta berikanlah makanan pada orang lain.” Ia bertanya 
lagi: '”Dulu kami juga biasa menyembelih anak unta untuk kurban 
(Fara”)”. Sabda beliau: ''Setiap'ternak yang mencari makan sendiri ada 
wajib kurbannya, tetapi biarkanlah: ternak kurban itu sampai besar hing- 
ga ia kuat mengangkut, jika ia sudah besar, maka sembelihlah dan sede- 
kahkanlah dagingnya. Karena yang demikian itu adalah lebih baik.” 


NBA ES SL LA 


265 


ai ln) 


ASASI 


' 4080. Abu Oilabah menceritakan kepadaku dari Abu Malih, lalu 
aku menemui Abu Malih, dan saya bertanya padanya, maka ia menceri- 
takan padaku dari Nubaisyah Al-Hudzaliy berkata: ?Seseorang berkata: 
kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, dulu pada masa Jahiliyah kami 
biasa menyembelih ternak pada bulan Rajab ('Atirah) sebagai sesaji, 
kini apa yang kamu perintahkan kepada kami”. Sabda beliau: '' Sembe- 
lihlah ternak karena Allah pada bulan apa saja dan berbaktilah pada 
Allah serta berilah makanan kepada orang lain.” 


3 Ha KP Kekeoha be AN €N 


(OI 2 WITA 
Bednds2sb KAA ap ARAran 
1 2 On («s p La da 
Jatisal yaaah War ab 
TE Lada TAG teta 
Pa Pang 19 me as spa Las Gea 
Gan AP LTOM, “A aa 
4081. Dari Waki' ibnu 'Udus dari pamannya Abu Razin ibnu (Lagit 
ibnu 'Amir Al-'Ugaily) berkata: ''Aku berkata pada Rasulullah: ”Wa- 
hai Rasulullah, pada masa Jahiliyah kami biasa menyembelih ternak 
pada bulan Rajab (Atirah), kemudian kami memakannya dan memberi 


266 


makan kepada siapa saja yang datang kepada kami”. Sabda beliau: ”Ti- 
dak mengapa.” Wagi' ibnu 'Udus berkata: ”'Karena itu aku tiada me- 
ninggalkan kebiasaan itu.” 


AA Ta 22 
Ja ha ba 
“ red . 
KULIT BANGKAI BINATANG 
AK AO Ga LAI 
« ,) P La gi Lag ai —w “ AL 
SN JULI sa .9 
aa 14 Lestat A4 ( Ta IA .. 
“ : 
P 44 abi ya aan Ine 
«7 . 
| 4082. Dari Ibnu Abbas dari Maimunah, bahwasanya pada suatu 
hari Rasulullah saw melewati bangkai binatang yang terbuang: beliau 
bertanya: ''Kepunyaan siapa binatang ini?” Jawab orang-orang: ''Ke- 
punyaan Maimunah””. Sabda beliau: ''Mengapa ia tidak mengambil 
kulitnya?” Jawab mereka: "Binatang itu sudah menjadi bangkai.” Sab- 


da beliau: ''Sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah hanya mema- 
kannya.” 


“h )) “ 
Mo Ejieeut abi 36 2 
KE BAB Ask Opa 


Aa s1 Kuta Pi San Pp 14 DL Y 
VM Naa: oa lang ot Papa 


267 


MEA pereand ana 


4083. Dari Ubaidullah ibnu Abdullah dari ibnu Abbas berkata: 
”Pada suatu hari ketika Rasulullah saw melewati bangkai kambing yang 
dulu telah beliau berikan pada Maimunah (istri beliau), maka tanya be- 
liau pada orang-orang: ”'Maukah kalian mempergunakan kulitnya”, ja- 
wab mereka: ”' Wahai Rasulullah, binatang itu telah menjadi bangkai.” 
Sabda beliau: "Sesungguhnya yang diharamkan itu hanyalah memakan 
bangkai.” 


Aj, LI SG | 2 w 23 yaaa 
sei ANU yA lane Oe LA 
NA AN ta) ge 2 let! sara 
dea an ale djo AU IN GL 


4084. Dari Ubaidillah ibnu Abdullah bahwa Ibnu Abbas berkata: 
”Pada suatu hari ketika Rasulullah saw melihat kambing yang telah 
menjadi bangkai milik Maimunah, kambing itu dulu dari sedekah, maka 
beliau bersabda: ”'Andaikan kamu mau mengulitinya, pasti dapat di- 
manfaatkannya.”' Mereka berkata: ''Kambing itu telah jadi bangkai.” 
Sabda beliau: ''Sesungguhnya yang diharamkan itu hanyalah memakan- 
nya.” 


268 


4085.. Dari Ibnu Abbas dari Maimunah mengkhabarkan kepadaku 
bahwa ketika kambingnya mati, maka Rasulullah saw bersabda: ”'Kena- 
pa kamu tidak mengulitinya agar dapat kamu manfaatkannya?”” 


ra, pg ML Ka 
ads Most Na IE sape -4M 
#1 us 1 Iin AS TAN “13 Ea Aap Da ag, 
£ Pe —nA Steta - 
ARK YA YUL, 
4086. Dari Atha' ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: 
"Pada suatu hari ketika Rasulullah saw melewati bangkai kambing milik 


Maimunah, maka beliau bersabda: ''Maukah kamu mengulitinya, ke- 
mudian menyamaknya agar kamu Ca memanfaatkannya?” 


sel NE DB AE SES KERIS AV 
Tana Jaka AG 
Na 

Nalah Kata 


4087. Dari Mughirah dari Asya'by berkata: Ibnu Abbas berkata: 
"Pada suatu hari ketika Rasulullah melewati seekor kambing yang telah 
ag bangkai, beliau bersabda: '' Maukah kamu manfaatkan kulit- 


3 re hatta “Dat Tatt Ta ga Bear, 2 
ea 190) gan PA SA 
& Ana LS ae HER Gala 
“2, NI 
3 - ea 
” 
4088. Dari Ibnu Abbas dari Saudah (istri Rasulullah saw) berkata: 


"Pada suatu hari, kambing kami mati, maka kami menyamak kulitnya 
lalu kami membiarkannya di dalam bejana hingga ia menjadi kering.” 


269 


125 ENG Ta 4 £ G2 9 
€ 


5 loe -&M 
KAN CE 3 toe Ask 


4089. Dari Ibnu Wa'lah dari Ibnu Abbas berkata: ''Rasulullah saw 


bersabda: ''Kulit bagaimanapun bila telah disamak, maka ia telah jadi 
suci.” 


BIS ANE Tes eglae & 
era 251 SI 12K Dia | 

LX 3 33 PJB BAN ah 
IE 3 RE emut sya nda 
SU NT ba LA ESL, ag aa 
Legok BIAN Nina 


4090. Dari Ibnu Wa'lah, bahwasanya ia telah bertanya kepada Ibnu 
Abbas tentang kulit bangkai, jawab Ibnu Abbas: ”'Kami pernah ber- 
perang di negeri Magrib yang penduduknya penyembah berhala, mereka 
memiliki griba (tempat air dari kulit) yang berisi susu dan air. Dan kulit 
yang disamak itu telah jadi suci.” Tanya Ibnu Wa'lah: "Apakah ini pen- 
dapatmu sendiri ataukah kamu mendengar dari Rasulullah.” Jawab Ib- 
nu Abbas: ''Bahkan ini dari Rasulullah saw.” 


aa ad. ' MAL AAL GAS, 9,949 
DI Ga sasa oa “ 
LA aa GAN S , 


SsgssnaaA Yksuicla at 3 


270 


Aam LA ya esa 


4091. Dari Jaun ibnu Gatadah dari Salamah ibnu Muhabbag berka- 
ta: "Pada waktu perang Tabuk, Rasulullah saw meminta air pada se- 
orang wanita: kata wanita: '' Aku tiada memiliki air kecuali yang berada 
di dalam griba yang terbuat dari kulit bangkai?” Tanya beliau: ' Bukan- 
kah kamu telah menyamaknya?” Jawab wanita itu: ''Ya”'. Sabda be- 
liau: ''menyamaknya itu sama dengan menyembelihnya.” 


KI NE let kera KN PEN 
CAME Ie 


4092. Dari Al-Aswad dari Aisyah ra berkata: ''Ketika Rasulullah 
saw ditanya tentang kulit bangkai dari binatang ternak: beliau menja- 
wab: ”'Menyamaknya itu adalah cara mensucikannya.?”' 


SN Jr DELI SG LA 
BIA KA nj 


4093. Dari Al-Aswad dari Aisyah ra berkata: ''Ketika Rasulullah 


saw ditanya tentang kulit bangkai binatang ternak: beliau menjawab: 
Sa itu sama dengan menyembelihnya.” 


2 ifa ja SAS CI - LA 


3 KAKI, 


4094. Dari Al-Aswad dari Aisyah ra dari Rasulullah saw bersabda: 
Pan Keran jalah dengan menyamaknya.”' 


353 II Ae 
Kana ra PLAN pa bana 


Gara o Ai 


CSS wo ale 


4095. Dari Al-Aswad dari Kian ra berkata: ''Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Penyembelihan/pensucian bangkai ialah dengan menyamak- 
nya.” 1 
. 211 


KIS A3 Aa ba 2 


YANG DIPAKAI UNTUK MENYAMAK KULIT 
2 - 
za ETAP n J TrAAka 


as do goa Ul HI LAS LN 
sa Ja Strong 

aa eta Ka au 
ena Dateend ab Maag 
Gank SAI 
BAGAN 


4096. Dari Aliyah binti Subai' bahwa Maimunah (istri Rasulullah 
saw) ra berkata: ''Pada suatu hari beberapa orang Ouraisy lewat di 
depan rumah Rasulullah saw sambil menarik bangkai'ternak milik mere- 
ka. Rasulullah saw bersabda: ”' Andaikan kamu mengulitinya.” Mereka 
berkata: '' Binatang ini sudah jadi bangkai.” Beliau bersabda: Kulitnya 
itu bisa disucikan dengan air dan daun akasia.” 


Mag rn R13 TANI AV 


Sstt KP Ken ne SE 
Solah 3NGs| (ASI 


1 
1997. Dari as Abu ana: dari Abdullah ibnu 'Ukaim berkata: 
"Ketika aku masih muda pernah dibacakan pada kami hadits Rasulul- 
lab saw yang Sebunyi: ” Jangan memakai kulit bangkai yang belum di- 
sertak dan jangan x. ngambil'tulang.” 


Pan 


can Patra Kara On ata 255 LAN 
TON Ans an Ip NIS 
GIS EL KN Ga 

4098. Dari Abdur rahman Ibnu Abu Laila dari Abdullah ibnu 
'Ukaim berkata: ''Rasulullah saw telah melarang kami: ? Jangan mema- 


kai kulit bangkai yang belum disamak dan jangan pula mengambil :u- 
langnya. ,», 


Lae 2 2 Aa TAK 2 NN, 
SE jakukikat Dada 
- en 0 Tt 2:4 
IN Ken inga MN Tpen GT 
PL IA AG LK NN AN Pan 
Is ta yah Gal gada 
n NY Ju “AA 1G 
YAI K3 AI A3 Lagu NA 
rr, 
nah" Sa) 


4099. Dari Hilal Al-Wazan dari Abdullah ibnu 'Ukaim berkata: 
"Rasulullah saw telah berkirim surat kepada Juhainah yang berbunyi: 
Jangan memakai kulit bangkai binatang yang belum disamak dan ja- 
ngan pula mengambil tulangnya.” Abu Abdur Rahman berkata: ''Ke- 
simpulan dari bab ini, ialah kulit bangkai binatang boleh dipakai bila 


sudah disamak.?” 


273 


4 


S315I Peang ea 3 La Ata) 


BOLEH MEMAKAI KULIT BANGKAI BINATANG 
BILA TELAH DISAMAK 


aa Kabur S6 PE ana - 
KAGES Le SOE ME IE BA 
Re DRAW, 2 nga MAT: 
Ng sal or erllda Ps Wat 
“rr Ta Ga 
C3 | PIA IRR 
4100. Dari Muhammad ibnu Abdur. Rahman ibnu Tsauban dari 


ayabnya dari Aisyah bahwasanya Rasulullah saw telah memperoleh di- 
pakainya kulit ai Se bila T disamak.” 


Sa MEMAKAI KULIT BINATANG BUAS 


An ra sat” Eat 4) 


Erreges an 21 
is 


4101. Dari Abu Malih dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw te- 
lah melarang memakai kulit binatang buas. 


| Hn dp let Kari ee 


Ang kanan AU Iga HE 
ur: 13 cag Era 


4102. Dari Khalid ibnu Ma'dan dari Migdam ibnu Ma'dy Karib ber- 
kata: ” Rasulullah saw telah melarang kami memakai sutra, emas dan 


kulit macan tutul. 
sadis G5 BKI IN 
DAS, | EN JI tolada 
Pa aan Keba 2 
AN ASET 


4103. Dari Khalid berkata: ' Migdam ibnu Ma'diy Karib datang ke- 
pada Mu'awiyah, kata Mu'awiyah kepadanya: ?' Aku persaksikan kamu 
pada Allah, tahukah kamu bahwasanya Rasulullah saw telah melarang 
orang memakai baju yang terbuat dari kulit binatang buas dan beliau 
melarang memakai alas dari kulit binatang buas.” 


IE ae el PES OEM 
DILARANG MEMAKAI LEMAK BANGKAI BINATANG 
An Eorirel Soha 4 
Ha Ha 


Pas P3 Let Terate OAPA Teri NE - 
2 


CP 9x09 BA 
PAN Pori Pgtety Lita Irget HAK 
si sa NG EA ana MN 


275 


PA Tem ag 


- 
£ 


An JA saka senga Kadang 
2 2 Ju Lg are Daan KAKI 
Ae TA NITA ra KATA 


4104. Dari Atha' ibnu Abu Rabah dari Jabir ibnu Na bahwa- 
sanya pada'tahun Fathu Makkah i ia telah mendengar Rasulullah saw ber- 
sabda: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan men- 
jual minuman keras, bangkai binatang, babi dan menyembah berhala.” 
Seseorang bertanya: '” Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu 'ten- 
tang lemak bangkai binatang, karena itu dapat dipakai untuk mengoles 
perahu dan meminyakinya, dan bisa dipakai untuk menyalakan lam- 
pu?” Jawab beliau: ''Jangan, itu adalah haram.” Kemudian Rasulullah 
saw bersabda: ”'Allah memerangi orang Yahudi, karena ketika Allah 
mengharamkan lemak atas mereka, bahkan mereka mengambil lemak- 
nya, kemudian mereka menjualnya dan memakan hasil lemak.” 


esa TA Aedes 


LARANGAN MEMANFAATKAN 
APA YANG DIHARAMKAN ALLAH 


4 LAI GG IK oe 

NG Ia spa uya Us ab Feb .&ho 
urta NA 

Kep abu mL 


216 


aa 


GBI end BEA ag balas 


4105. Dari Thawus dari Ibnu Abbas berkata: Aku menyampaikan 
pada Umar, bahwa Samurah menjual minuman keras.” Umar berkata: 
”Allah telah memusuhi Samurah, apakah ia tidak tahu, bahwasanya 
Rasulullah telah bersabda: ”'Allah memusuhi orang Yahudi karena 
ketika lemak diharamkan atas mereka, justru mereka memanfaatkan- 


aa PEN HP 


BILA TIKUS JATUH DIDALAM MINYAK SAMIN 
Ci SA pa PA mA Jaa 


Laggo) Naa rupa “AA 
KEL AAIUS Syea 
UKS 


4106. Dari I smu Abbas dari Maimunah ra, bahwasanya seekor tikus 
telah terjatuh didalam minyak samin yang beku kemudian ia mati, maka 
ketika hal itu ditanyakan kepada Rasulullah saw: beliau bersabda: 
”Buanylah tikus itu dan minyak samin yang berada disekitarnya, se- 
dangkan sisa minyak samin itu boleh dimakan.” 


Ni an ne 
Zina STAN TA ATI WV 


NA aa 2 Pen 


2 SG TAG Laga 


. 8107. Dari Ibnu Abbas dari Maimunah ra berkata: an Rasulul- 


“lah saw ditanya tentang seekor tikus yang jatuh didalam minyak samin 


yang beku, beliau bersabda: ' Ambillah-tikus dan minyak yang disekitar- 
nya, dan buanglah.” 


277 


4108. Dari Abbas dari Maimaunah berkata: '”Ketika Rasulullah di- 
tanya tentang seekor tikus yang jatuh di minyak samin: beliau bersabda: 
"Jika minyak itu beku, maka buanglah tikus itu dan minyak samin dise- 
kitarnya, tetapi jika minyak itu cair, maka buanglah semuanya.” 


P 2-4, 9g At Ant 2g - 3 
Gaga Tip CE MBS AA 
2 59 30 ya C1 pena “. 

an AA Eni ag BATA 


Mpu Jenanna Tae Tr Sa KA SA TPA 
23 2 4 , 

Keane 18 sh ol 

4109. Tsabit ibnu Ajlan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku 

mendengar Ibnu Abbas berkata: ”'Ketika Rasulullah saw bertemu de- 

ngan seekor bangkai kambing, beliau bersabda: '' Mengapa pemilik kam- 


bing ini tidak memanfaatkannya, andaikata mereka mau mengambil 
kulitnya dan menyamaknya.” 


IK 00 » as "2 CI 
g YI 3 2 3 Y ENI 
LALAT YANG JATUH DIDALAM SUATU BEJANA 


Selain Se eagle PIK 


278 


. In & « Ga ny - 
A3 LL 33151 JE KAA ui 
DEL 54 ta 


4110. Dari Abu Salamah dari Abu Sa'id Al-Khudry, dari Rasulullah 
saw beliau bersabda: ''Bila seekor lalat jatuh didalam bejanamu, maka 
benamkan ia didalamnya.” 


2179 


rr SES 
c . 19 “. ta Pe 

KITAB BINATANG BURUAN 

DAN TERNAK SEMBELIHAN 


Atu 0 - SI 3,K 
Oo w : -“ “SL 0 
IMA Ic Aa BP 


PERINTAH MEMBACA BISMILLAH 
KETIKA MELEPAS ANJING PEMBURU 


MA, Kenari KENA 
UG AS EA g Sebaya o Aetaja aba en It 


Ig Bra Mabuk 


3 ES Ta TB) susah 3s pg 2-7 sis 
KE EAI aga nyayak 


, - 


moga gn 2 Aa pal NS Aa 
Se LAS STAN AN Oa 
En 


4111. Dari Asy-Sya'by dari 'Ady ibnu Hatim, bahwasanya ia telah 
bertanya tentang binatang buruan, beliau bersabda: ''Bila kamu melepas 
anjingmu untuk berburu, maka ucapkan dengan membaca bismillah, bila 
kamu mendapatkan anjing buruan itu membawa hasil buruannya yang 
belum mati, maka sembelihlah hasil buruan itu dengan menyebut asma 
280 


Allah. Tetapi bila kamu dapatkan hasil buruan itu telah mati, dan anjing 
buruan tidak memakannya, maka makanlah hasil buruan tersebut, 
karena ia telah berburu untukmu. Jika kamu dapatkan hasil buruan itu 
telah dimakan sebagian dari anggota badannya, maka janganlah kamu 
makan sedikitpun hasil buruan tersebut, karena anjing itu telah berburu 
untuk dimakannya sendiri. Dan jika anjing buruanmu bersama dengan 
anjing-anjing yang lain, kemudian mereka membunuh binatang buruan 
bersama-sama tetapi mereka tidak memakan hasil buruan itu sedikitpun, 
maka jangan pula kamu memakannya, karena hamu tidak tahu anjing 
yang mana yang telah membunuh binatang buruan itu.” 


KIM LAU SEGI 
ale di 
LARANGAN sa Wa HASIL BURUAN YANG DITANGKAP 


OLEH ANJING PEMBURU YANG DILEPASKAN 
TANPA "BISMILLAH 


LN YEAS ata AA AI 
NAN an ag PBL 


“ 


YA UT TAKE ISA 


arane NG 
AS Lp SS Keraa SY 
tara KANE NA LN I 
24 - Pr 2 1-3 

IS KIE MAN JS 


ad 


4112. Dari Asy-Sya'by dari 'Ady ibnu Hatim berkata: ”' Aku berta- 
nya kepada Rasulullah saw tentang berburu dengan mempergunakan 
anak panah yang tanpa bulu?” Jawab beliau: ''Bila kamu mengensi bi- 
natang buruan itu dengan mata anak panahmu, maka makanlah: tetapi 
bila kamu mengenainya dengan pangkal anak panahmu, maka buruan 
itu sama dengan mati terpukul.” Kemudian aku bertanya tentang anjing 
pemburu. Jawab beliau: ''Bila kamu melepas anjing pemburumu, kemu- 
dian ia kembali dengan hasil buruannya tanpa memakannya, maka ma- 
kanlah :hasil buruan itu, karena menangkap buruan dengan anjing pem- 
buru sama dengan menyembelihnya. Dan jika anjingmu bersarna anjing 
yang lain kemudian kamu khawatir ia telah membunuh buruan itu ber- 
sama anjing yang lain, maka janganlah kamu makan :hasil buruan itu, 
meskipun kamu melepas anjingmu dengan membaca bismillah, tetapi 
kamu tidak tahu apakah anjing yang lain dilepas dengan ucapan 'Bismil- 


lah”.” 
PN NS 
AK Ktee beta oiplde AN 
TENUN AA Aas A6 PN AP TA PANAI ka 
6 Sega KS AI JS AI 
KATA NELAYAN Ly Pura 
KILIAIE eia3 Leg 
FE WS den GUSI SI 


4113. Dari Hammam ibnu Harits dari ' Ady ibnu 1 Hatim, bahwa ia 


telah berkata pada Rasulullah saw: '' Wahai Rasulullah, bagaimana bila 
aku melepaskan anjing yang sudah terlatih kemudian ia mendapatkan 


282 


hasil bruan??? Jawab beliau: ”'Jika kamu melepaskan anjing yang terla- 
tih dengan menyebut 'Bismillah' kemudian ia menangkap hasil buruan, 
maka makanlah hasil buruan itu meskipun ia telah mati.” Aku bertanya: 
”Bagaimana bila aku memanah binatang buruan dengan anak yang tan- 
pa bulu?” Jawab beliau: ''Bila anak panah itu menembus binatang 
buruan dengan ujungnya, maka makanlah binatang buruan itus tetapi 
bila panah itu mengenainya dengan pangkalnya, maka janganlah kamu 
makan binatang buruan itu.' 


£ Pat 
Kg 5 Pa AN! Paid 
ad se dna 
HASIL BURUAN DARI HASIL ANJING TIDAK TERLATIH 


sai IE Exa anis San UE RK 
A ah P3 Lai Saga 1 


AA yahh At Jaw Lb 


Peru PN Api bas 


SE aah Peran -. 
ag. 3 AD 2 aa 2 ANA 9 
KS S63SS, Tan rena 


4114. Diberitakan oleh Abu Idris ('Aidzullah) ia berkata: Aku men- 
dengar Abu Tsa'labah Al-Khusany berkata: ''Aku bertanya kepada Ra- 
sulullah: ''Wahai Rasulullah, aku pernah berada di daerah pemburuan, 
kemudian aku berburu dengan busur panah, dengan anjing yang sudah 
terlatih dan anjingku yang tidak terlatih.” Sabda beliau: ”'Bila kamu 
melepas anak panah dengan ucapan bismillah, maka hasil buruannya 
halal, dan bila kamu melepas anjingmu yang terlatih dengan ucapan 
?Bismillah', maka makanlah hasil buruannya dan bila kamu melepaskan 
anjingmu yang belum terlatih, kemudian kamu mendapatkan hasil buru- 


283 


hg “ 


an yang belum mati, dan kamu sempat menyembelih hasil buruan itu, 
maka boleh kamu makan dari padanya.” 


Sian 


BILA ANJING PEMBURU 
MEMBUNUH BINATANG BURUANNYA 


Mal SA pos lo 
GE 7. “7 Alia Si sena ARA 
Kasam Lenggay 
LES PES LES 
PAT SEE 
Punya SAN SKS 


4115. Dari Hammam ibnu Harits dari 'Ady ibnu Hatim berkata: 
? Aku bertanya kepada Rasulullah: ” Wahai Rasulullah, bagaimana bila 
aku melepaskan anjing-anjingku yang sudah terlatih, kemudian mereka 
menangkap binatang buruan untukku, bolehkah aku memakannya?” Ja. 
wab beliau: ''Bila kamu melepas anjingmu yang terlatih, kemudian me- 
reka menangkap binatang buruan untukmu, maka makanlah buruan 
itu? Aku bertanya lagi: '' Bagaimana bila anjing-anjing itu telah mem- 
bunuh buruan itu?” Jawab beliau: ''Ya, meskipun mereka telah mem- 
bunuhnya: selagi mereka tidak bersama dengan anjing yang lain”. Aku 
bertanya: ''Bagaimana bila aku berburu dengan anak panah yang tanpa 
bulu, kemudian anak panah itu mengenai sasarannya dengan ujung- 


284 


nya?” Jawab beliau: ''Bila anak panahmu mengenai sasarannya dengan 
ujungnya, maka makanlah hasil buruan itu, tetapi bila ia mengenai sasa- 
rannya dengan pangkalnya, maka janganlah kamu makan hasil buruan 


itu.” 
Me ana - Aha 
AIEEIN AKA Te 


BILA ANJING IA BERBURU 
DENGAN ANJING LAIN YANG DILEPAS 
TANPA 'BISMILLAH' 


Ms Pen sasa IN Beta dea AN 

TANI yana Lansia SN -5 

AN AA ing SN NEGUK LK 
Kia 


4116. Dari ' Amr Asy-Sya'by dari 'Ady ibnu Hatim, bahwasanya ia 
pernah bertanya kepada Rasulullah tentang :hasil buruan. Jawab beliau: 
”Bila kamu melepas anjingmu, kemudian anjingmu bercampur dengan 
anjing-anjing lain yang dilepas tanpa ucapan 'Bismillah', maka jangan- 
lah kamu makan hasil buruannya, karena kamu tidak tahu anjing mana 


yangtelah membunuh binatang buruan itu.” 


Heal 
BILA SESRORANG MENDAPATKAN ANJINGNYA 
BERSAMA ANJING LAIN 


SIG BEI GESEK ay 


283 


As en as Ye 
NEK ELANG ES 


4117. 'Amir Para kepada kami dari 'Ady ibnu Hatim ber: 
kata: ''Aku bertanya kepada Rasulullah tentang anjing pemburu.' 
Jawab beliau: ''Bila kamu melepaskan anjingmu dengan menyebut Bis- 
millah, maka makanlah: hasil buruannya, tetapi bila kamu mendapatkan 
anjing lain bersamanya, maka janganlah kamu makan hasil buruannya, 
karena meskipun kamu melepaskan anjingmu dengan ucapan 'Bismil- 
lah'-tetapi mungkin anjing yang lain dilepas'tanpa ucapan 'Bismillah'.” 


1 PARI: : Gina UAS “IM 

TA TA “. 2 na 1 yA Usa KAN EA 

TEE Sok 

SE get LA Las 
aa Par 


4118. Asy-Sya'by menceritakan kepada kami dari 'Ady Hatim ber- 
kata: ''Kami mempunyai tetangga dan tamu yang binatangnya diikat di 
antara dua sungai, kemudian ia bertanya kepada Rasulullah saw: ”' Aku 
melepas anjing pemburuku, tiba-tiba aku dapatkan anjingku bersama 
dengan anjing lain, dengan membawa:hasil buruan, sedangkan aku tidak 
tahu, anjing mana yang telah membunuh buruan itu?” Jawab beliau: 
"Jangan kamu makan buruan itu, karena meskipun kamu melepaskan 
anjingmu dengan ucapan "Bismillah" tetapi mungkin anjing yang lain di- 
lepas tanpa bismillah yang berhasil membunuhnya.” 


286 


ANA Bass A an 


4119. Dari Asy-Sya'by dari 'Ady ibnu Hatim dari Rasulullah saw 
bersabda: ”... (haditsnya seperti hadits di atas).” 


16 TAN AN 
BE pa Ai 


SKA Pd 


231 J9 RA 
NET EN AKN JA YON KAMI 
BIEBOKAH ga aa 


Tap 


-. 
ra NP 


ALA PAHANYA OI 


1 as ur. 4, 

. He JEKa 
4120. Dari ' Amir Asy-Sya'by dari ' Ady ibnu Hatim berkata: '' Aku 

bertanya kepada Rasulullah saw: ''Bagaimana cara aku melepaskan 

anjing pemburuku?” Jawab beliau: ''Bila kamu melepas anjingmu de- 
ngan membaca 'Bismillah', maka makanlah :hasil buruan, tetapi bila ia 
telah makan hasil dari buruan itu, maka janganlah kamu memakannya, 
karena ia menangkap buruan untuk dirinya sendiri. Bila kamu melepas 
anjingmu kemudian kamu mendapatkannya bersama dengan anjing yang 
lain, janganlah kamu makan hasil buruannya, karena meskipun kamu 
melepaskan anjingmu dengan ucapan 'Bismillah', tetapi mungkin anjing 
yang lain dilepas tanpa ucapan 'Bismillah' yang berhasil memburunya'”. 


287 


LYERA NE ATANN Li 4 ha SINI 
ae KL OA AP AL Gery an PAN 


- 


P3 se Fa LGA an C4 

hand Ts Je Ika ks gai IL 

ana At 4, IL 

DI m9 SL, ae 
4121. Dari Asy-Sya”by dari 'Ady ibnu Hatim berkata: ”' Aku pernah 
bertanya kepada Rasulullah saw: ”'Bila aku melepaskan anjingku, tiba- 
tiba aku mendapatkan anjingku bersama anjing yang lain dengan mem- 
bawa hasil buruan, sedangkan aku tidak tahu anjing mana yang telah 
membunuh hasil buruan itu, bolehkah aku memakannya?” Jawab be- 
liau: ”'Jangan kamu makan hasil buruan itu, karena meskipun kamu me- 


lepaskan anjingmu dengan ucapan 'Bismillah” tetapi mungkin anjing 
yang lain dilepas tanpa ucapan 'Bismillah” yang berhasil memburunya”. 


MI GAS UI 


ANJING YANG MEMAKAN SEBAGIAN HASIL BURUANNYA 
Ip IE PE EN AN 
BAL ea fa tj ab 
lag: KG ga AAN NGK 1 
ELSA NI Ket 
ng, KELAPA ELIA GE KS abi 


288 


3836 BE AA, 161 ha. 1:3 SF SEP 
HE GEA dan Siang Ula KESE 


Aan HTC sena 


4122. Dari Asy-Sya'by dari 'Ady ibnu Hatim berkata: ?' Aku bertanya 
kepada Rasulullah saw tentang berburu dengan anak panah yang: tanpa 
bulu”. Jawab beliau: ''Buruan yang mati karena terkena ujung panah- 
nya, maka makanlah buruan itu, adapun buruan yang mati karena terke- 
na pangkalnya anak panah, maka matinya sama dengan mati terpukul.” 
Kemudian aku bertanya lagi tentang anjing pemburu. Jawab beliau: 
”Bila kamu melepas anjingmu dengan menyebut 'Bismillah', maka 
makanlah hasil buruannya””, Aku bertanya: "Meskipun buruan itu telah 
mati, tetapi jika anjingmu telah memakan sebagian dari buruan itu, 
maka janganlah kamu memakan hasil buruan itu: begitu pula, bila kamu 
mendapatkan anjingmu bersama dengan anjing lain dengan membawa 
hasil buruan yang telah mati, maka janganlah kamu makan hasil buruan 
itu, meskipun kamu melepaskan anjingmu dengan ucapan 'Bismillah', 
tetapi mungkin anjing yang dilepas tanpa 'Bismillah' itu: yang mem- 
bunuhnya.” 


Ui EGA ana AN 
HA IG JAN Sekar Kei ab Opa 
IS (3 aheaba KBK 
BA NAS mean 

KEKE 


.. 


» 


4123. Dari Asy-Sya'by dari 'Ady ibnu Hatim Ath Tha'i bahwasa- 
nya ia telah bertanya kepada Rasulullah saw tentang anjing pemburu. 
Jawab beliau: ''Bila kamu melepaskan anjingmu dengan membaca 'Bis- 


289 


millah', kemudian ia menangkap hasil buruan dan membunuhnya tetapi 
ia tidak memakannya, maka makanlah buruan itu, dan bila ia telah me- 
makan sebagian dari hasil buruan itu janganlah kamu memakannya: 
karena ia menangkap buruan itu untuk dia sendiri dan bukan untukmu.” 


PERINTAH MEMBUNUH ANJING - ANJING 


IL AT Enya Aan 
Debae IIA TE Keaanka ab 
Mn 
SE YES Aya Has busa 
JA IRI Jr AIA 


4124. Ibnu Sabbag mengkhabarkan kepadaku, ia berkata: meng- 
khabarkan kepadaku Maimunah ia berkata: "Jibril telah memberitahu- 
kan Rasulullah saw: ''Kami tidak mau masuk rumah yang didalamnya 
ada anjing atau gambar.” Maka sejak itu Rasulullah saw membunuhi 
anjing-anjing hingga beliau menyuruh membunuhi juga anjing kecil.” 


Ket Ia a32 Le SAN BA -No 
Men GR PN, KU EA 


4125. Dari Nafi? dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah telah me- 
nyuruh membunuhi anjing, kecuali anjing-anjing tertentu. 


290 


KANAN PU aga CEK AN 


n » 3 Pa S A & 'y7 
An aa Uye lah) & mia 
Kek Yi “kas 122 5 / si 
4126. Salim ibnu Abdullah menceritakan kepadaku dari Sanga 
berkata: ''Aku telah mendengar Rasulullah berseru dengan suara keras 


ketika menyuruh membunuhi anjing-anjing. Maka pada.hari itu, semua 
anjing dibunuh, kecuali anjing pemburu atau anjing penjaga binatang 


an ” 


ia KENA aa SE Boi gnar eta -AN 
PASAR ASLINYA & 


4127. Dari 'Amr dari Ibnu Umi: bahwasanya Rasulullah saw me- 
nyuruh Inem bunuh anjing-anjing, kecuali anjing buruan atau anjing 


SAN SK, 


CIRI - CIRI TA Tn DIPERINTAH MEMBUNUHNYA 


Je. Jaa Bab SEA AKA 
PA LP apa AT PA ATAN 


pg tr 
AA uap, 


IA siga iga 2, SN 
angs TON MPAI Age A33 ranah 


291 


MAKAR Da AA KN AB 


4128. Dari Al Hasan dari Abdullah ibnu Mughaffal berkata: ”'Ra- 
sulullah saw telah bersabda: ”' Andaikan anjing-anjing itu bukan bagian 
dari makhluk Allah, niscaya aku akan perintahkan untuk membunuhi 
anjing-anjings maka bunuhlah anjing yang hitam pekat.” Kaum mana- 
pun yang memelihara anjing, yang bukan anjing penjaga kebun, atau 
anjing pemburu atau anjing penjaga ternak, maka setiap hari pahalanya 
akan berkurang satu girath. 


AA aya sada 3 ea 


MALAIKAT TIDAK MAU MASUK jak 
YANG DI Nana ADA 2g Pa 


Kera AA KE ANA KA YabUa Ke AM 
repherine NA 
PA PTN 4 Nay, MA AA sy 


YO KL . 


4129. Dari Abdullah ibnu Nujay dari ayahnya dari Ali ibnu Abu 
Thalib, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: ?'Malaikat berkata: 
”Kami tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada gambar atau an- 
jing atau ada orang yang junub.”” 


api MERE Gus Ea, 


- 


KAA (RL TON AA P1 0 01 “Ja Le 
SNN JSI Kenanga Ah 


SL) Lx 


4130. Dari Ibnu Abbas dari Abu Thalhah ra berkata: Rasulullah 
saw bersabda: ”Malaikat tidak mau memasuki rumah yang di dalamnya 
ada anjing ataupun gambar.” 


25 Tapi J6 Kang HN 
Ka er Peran aai 
DI ABS GA 
mere sea HURSEKGAN 

5 Lagi Her ora 


GUS GEN ah 
TA 


IA AO nga La ANA PA 
MEI Ui Esa Senar sanak 
NA LATAR Ye ATAU) 
Aa an Jana 
II NYA 


293 


4131. Dari Ibnu Abbas berkata: Mengkhabarkan kepadaku Maimu- 
nah (istri Rasulullah saw) berkisah: '' Pagi-pagi Rasulullah saw kelihatan 
murung. Aku bertanya: '' Wahai Rasulullah, sejak pagi kamu kelihatan 
sangat gelisah, kenapa?” Jawab beliau: Jibril telah berjanji akan me- 
nemuiku tadi malam, tetapi semalam ia tidak datang kepadaku: demi 
Allah ia tidak pernah mengkhianatiku.?” Begitu pula pada hari itu Jibril 
belum datang, hingga beliau menyesali dirinya sendiri, ternyata dibawah 
kolong tempat tidur kami ada seekor anjing yang bersembunyi, maka 
beliau segera menyuruhku mengusirnya. Kemudian beliau mengambil air 
dan menyiram bekas tempat anjing itu. Setelah sore, ketika Jibril datang 
menemuinya, maka beliau berkata kepada Jibril: '' Semalam, kamu telah 
berjanji padaku untuk menemuiku, tetapi mengapa kamu semalam tidak 
datang?” Jawab Jibril: ''Benar, memang kami telah berjanji, akan 
tetapi kami tidak mau masuk di dalam rumah yang didalamnya ada an- 
jing atau gambar”. Maka sejak itu Rasulullah menyuruh orang untuk 


LI KIA: Kala LAN 


BOLEH MEMELIHARA ANJING UNTUK PENJAGA KEBUN 


Pel Las Sa 2 Te EU 


bebesa aspek adas MEA 
DNS LN KN 


x 


4132. Dari Handhalah ia berkata: Aku mendengar Salim dari Ibnu 
Umar berkata: ”'Rasulullah saw bersabda: ''Barang siapa memelihara 
anjing, maka setiap hari pahalanya berkurang 2 girath, kecuali anjing 
pemburu atau anjing penjaga ternak. " 


MESIN 


234 


2 "— ————————--— : 


WI 5 BAE, BIN as Gia 
FA. ea La 2 
AYAT GELAS GE oa Kenal Gi Pap De 
A31 f9. ae P LK 
KANAN PPA 3. 
SAE nd Ab Jaan da WE EN 
AAA yA ga 
SE lah 53 Ka yg 


4133. Dikhabarkan oleh Sa-ib ibnu Yazid dari Sufyan ibnu Abu Zu- 
hair Asy-Syanaiy berkata: Rasulullah saw bersabda: ''Barang siapa 
memelihara anjing dan tidak digunakan untuk menjaga kebun ataupun 
untuk menjaga ternak, maka setiap hari amalnya akan berkurang satu 
girath'”. Sa-ib bertanya kepada Sufyan: '”Wahai Sufyan, adakah kamu 
mendengar sendiri hadits ini dari Rasulullah?” Jawab Sufyan: ''Ya, 
demi Tuhan pemilik masjid ini.” 


. 1 at PS ox 
Jarak TI LAI 


BOLEH MEMELIHARA ANJING UNTUK BERBURU 
ee red Fa 


Sh patas OA Sepah art 
CS Aa ade Pen inha Mb9525 
PES EKA EKA 


4134. Dari Nafi” dari Ibnu Umar, bahwasanya ia telah mendengar 
Rasulullah saw bersabda: ''Barang siapa memelihara anjing, --selain 
anjing pemburu ataupun anjing penjaga: ternak--, maka setiap-hari paha- 
lanya akan berkurang dua girath.” 

295 


Bo rotan Ten fi Lo ga IL fp, 220 
Ja ds AA Geg Laba Ao | PIA 
24 Pri Ag PL NI 1G 2 
CP KN 7| 2 Ang te 
KA Sei 09 ka LYILS G3, d 4137. Dari Abu Salamah dari Abu ng dari Rasulullah saw 
ii Sasa - 2 beliau bersabda: ”'Barang siapa yang memelihara anjing, --selain anjing 
n TA 0... 1 di 2 pemburu atau anjing untuk menjaga kebun atau anjing menjaga ter- 
18) 19 . 0. HA nak--, maka setiap hari pahala amalnya berkurang satu girath.” 
“ - 
1 Cat! P : ' | 1 Pane 4 Sega Pa Ta 
— 4135. Dari Salim dari ayahnya, dari Rasulullah saw beliau bersabda: ny 2 bs 
"Barang siapa memelihara anjing, --selain anjing pemburu ataupun an- LS OA KLIK PAN Y: # .. Jay - RAYA 
jing penjaga ternak--, maka setiap hari pahalanya akan berkurang dua L 4. f tan 1g G. » 34 
girath.” Bandit C3 Hap pnp me 
ane 2 P3 2 5 2, SAI 11 23, 
Doni NN NATA ANJING PNP, “4 Ta 7... 
. Oo | 
UNTUK MENJAGA KEBUN | au abal LA 
eng CI aa Tea HN 4138. Dari Sa'id ibnu Musayyab dari Abu Hurairah ra, dari Rasu- 
3 ag Ob Pa uya : ge T lullah saw telah bersabda: ”'Barang siapa yang memelihara anjing, --se- 
A AN 25 lain anjing pemburu atau anjing penjaga ternak atau anjing penjaga 
C4 (oi “Ie Kan par 4 Aku kebun--, maka sesungguhnya pahalanya setiap hari berkurang dua 
3 In CS Y : girath.”” | 
Bintan Kon da TA MANA | | 
o : 21 12 11 
Dn alan SAAD gn AS ae SE TES GE aNtaE ae AM 
— 4136. Dari Al-Hasan dari Abdullah ibnu Mughaffal, dari Rasulul- pan 4, IN (DA 
lah saw, beliau bersabda: ”'Barang siapa memelihara anjing, --selain an- “ Aka Ea oa ya kas Kak ta Lio 
jing pemburu ataupun anjing penjaga ternak ataupun anjing penjaga NE , Ah ae 
kebun--, maka setiaphari pahalanya akan berkurang satu girath.'” FA PNG: YEAR Imo. Le 
In Aa 2D YA | 
| aa k | | 
Kab 3 US 0 SAI Ketta 2S -&NV 4139. Dari Salim ibnu Abdullah dari ayahnya berkata: ”Rasululial: 
59x “5 PN an saw bersabda: ''Barang siapa yang memelihara anjing, --selain anjing 
Rara Tuna Yi MAh gs A Ty para penjaga ternak atau anjing pemburu-—, maka setiap:hari pahala amal ke- 
baikannya berkurang dua girath.” 2 | 


297 


Lena au | 
LARANGAN HASIL saga ANJING 
aa ena EN 


Paten en Pat EP 
KUN PUN Gelas Cf 


Maa Laga “pa 
ME SIKA 


4140. Dari Abu Bakar ibnu Abdur Rahman ibnu Harits ibnu Hi- 
syam bahwasanya ia mendengar Abu Mas'ud Ugbah berkata: ”'Bahwa- 
sanya Rasulullah saw telah melarang memakan :hasil penjualan anjing, 
hasil pelacuran, ataupun:hasil perdukunan.” 


z Sak, EA KAA 
Jaa aa AE 
Ana AE £ 2 


4141. Bahwasanya Ali ibnu Rabah Al-Lakhmy Ke 
bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata: ” Rasulullah saw bersab- 
da: "Tidak dihalalkan hasil penjualan anjing, hasil perdukunan dan 
hasil pelacuran.” 


1G Pu PA, te Oa AI An 
SI NA, Sistufa AD Iga, 
Ka 


4142. Dari Sa-ib ibnu Yazid dari Rafi? ibnu Khadij berkata: ”'Rasu- 
lullah saw bersabda: ?'Seburuk-buruk penghasilan ialah hasil pelacuran, 
hasil penjualan anjing, dan hasil pembekaman.'” 


“lk Pd Ka 5 25 
BOLEH MEMAKAN HASIL PENJUALAN ANJING PEMBURU 
y 
“ 2 Pd S, 
Pj db Ogan Pete Ken alas UK 
Dena Dae arena 
. 4143, Dari Abu Zubair dari Jabir ra, bahwasanya Rasulullah saw'te- 


lah melarang memakan hasil penjualan senjata perang, dan hasil pen- 
jualan anjing, kecuali jika hasil penjualan anjing pemburu. 


1S Petasan, Page Ke 
ajah Seda, Kn aetnda GNI 


NON ICU selang aan 


Diasas ee use LE 
Sl JEAECASGI KIngsaLa dengan 
3G 5, gp .. TER GI KEE 


.. 


299 


4144. Dari ' Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa- 
sanya seseorang telah datang kepada Rasulullah saw, ia berkata: 
”Wahai Rasulullah, aku memiliki anjing-anjing pemburu, berilah aku 
nasehat dalam memelihara anjing-anjing itu.” Sabda beliau: ''Binatang 
buruan yang ditangkap anjing-anjing pemburu untukmu, maka makan- 
lah hasil buruan itu.” Ia bertanya: ''Bagaimana jika anjing-anjing itu 
telah membunuhnya?" Jawab beliau: '' Meskipun anjing-anjing itu telah 
membunuhnya.” Ia berkata: ”'Berilah nasehat padaku bagaimana cara 
berburu dengan panah.” Sabda beliau: ''Binatang buruannya yang di- 
tembus oleh anak panahmu, maka makanlah hasil buruan itu.” Ia ber- 
tanya: ””' Bagaimana jika aku tidak mengetahui matinya?” Jawab beliau: 
"Meskipun kamu tidak tahu saat matinya, kecuali jika kamu dapatkan 
didalam tubuhnya ada bekas anak panah yang bukan milikmu, atau 
kamu mendapatkannya:telah busuk baunya.” 


PA LG LK 
BINATANG JINAK YANG LIAR 
oto yA To ADA 2 
Gor AN berdebg Gleba .lto 
aa Park Tha Iga KAN BAG 
HN AE 2 asap 
| KAB Dela resdo.tuf 


SL J- RAGA IL 
Sapa SG KN PE NTAYAN an Ngp39 


ar Pan na, Aa SAS 
Ina Nana Te Lp 


SPA 


BER AS 


4145. Dari 'Abayah ibnu Rifa'ah ibnu Rafi” ibnu Khadij berkata: 
”Di dalam perjalanan kami bersama Rasulullah, ketika kami sampai di 
daerah Dzul Hulaifah di Tihamah (nama tempat), tiba-tiba para sahabat 
yang berjalan duluan hasil berhasil memanah unta dan kambing. Saat itu 
Rasulullah masih tertinggal jauh di belakang bersama sebagian sahabat. 
Para sahabat yang berada di depan segera menyembelihnya dan mema- 
saknya di dalam periuk. Tidak lama kemudian Rasulullah saw datang, 
setelah daging itu masak, beliau menyuruh mengangkat periuknya, ke- 
mudian beliau menuangkan dagingnya dan membaginya di antara kese- 
puluh sahabat itu dengan adil dari daging kambing dengan daging unta 
itu. Pada saat demikian tiba-tiba seekor unta kami lari, dan yang ter- 


CN Ea Ie A 4 Pa 
Sate “513 - Gt - Kaha Fi, 
PT NEMYALN ART USA : 


tinggal di antara kami hanyalah seekor kuda yang kurus, para sahabat 


mengejar unta tersebut hingga mereka lelah: akhirnya seorang sahabat 
melemparnya dengan anak panah hingga ia mati. Sabda Rasulullah: 
Sesungguhnya binatang-binatang ternak ini punya sifat liar sebagaima- 
na binatang buas, karena itu jika kamu tidak mampu mengatasinya, 
maka panaslah ia.” 


sU NEYA TANPA ea 


BIN naa BURUAN YANG TERPANAH 
Ps IA JATUH KE DALAM AIR 


Lane ba EP NOTA IT SA 
BEE Saka 
Ap NAN PA POR Biang 


301 


Cu z9 ALAN UPN AG YG s3 335 KP: 


4146. Dari Asy-Sya'by dari 'Ady ibnu Hatim berkata: ”' Aku pernah 
bertanya kepada Rasulullah saw tentang binatang hasil buruan. Jawab 
beliau: '”Bila kamu melepas anak panahmu dengan menyebut 'Bismil- 
lah', maka makanlah binatang buruanmu, meskipun kamu dapatkan ia 
telah mati: kecuali jika kamu dapatkan ia jatuh ke dalam air, karena ka- 
mu tidak tahu apakah ia mati karena air ataukah karena anak panah- 


Tapa TPA 3 
HN NAN gets : Aetnka pon ia 


are ke Lana 


LA IE 5015 PANAI 
ASN Naa 


4147. Dari ' Amir Asy-Sya'by dari 'Ady ibnu Hatim, bahwasanya ia 
pernah bertanya pada Rasulullah saw tentang hasil buruan. Jawab be- 
liau: ''Bila kamu melepaskan anak panahmu dan anjingmu dengan me- 
nyebut 'Bismillah”, kemudian anak panahmu mengenai binatang buru- 
an, maka makanlah binatang buruan itu.” Ia bertanya: '' Bagaimana bi- 
la binatang buruan itu baru kudapatkan setelah lewat satu malam, wahai 
Rasulullah?” Jawab beliau: ''Bila kamu dapatkan anak panahmu pada 
buruan itu, dan selain itu tak ada bekas apapun di tubuhnya, maka ma- 
kanlah ia, kecuali bila ia jatuh ke dalam air, maka janganlah kamu me- 
makannya.” 


302 


KELEBLAN GENG 


BINATANG BURUAN YANG TERPANAH, 
KEMUDIAN LARI MENGHILANG 


LEE NE Keran apaan p AU 
Kang Yaa Aa TNO 


“ Kh LIL LA Ate 29 -A 
pr 133 . 
AG A2 Oa N Lea 
aa 
- 2 N Neko 
43 art Gis SS Marten 9 se, 


”J AJ “8 PO bu p ag PP P / an Za 
4 AN NA A au ad . laa “ny 
4148. Dari Sa'id ibnu Jubair dari ' Ady ibnu Hatim berkata: '' Aku 
bertanya kepada Rasulullah saw tentang seseorang yang memanah bina- 


tang buruan, tetapi kemudian binatang itu lari dan hilang selama sema- 


lam atau dua malam, maka orang itu mencari jejaknya, tetapi ia menda- 
patkannya telah mati dengan anak panah di tubuhnya.” Jawab beliau: 
”Bila kamu mendapatkan anak panahmu di'tubuhnya dan tidak ada be- 
kas gigitan binatang buas, serta kamu yakin bahwa anak panahmu telah 
membunuhnya, maka makanlah ia.” 


Ia “9 


mel yan Keh dae AA 
aa HA Dam Sans 
Ke 


4149. Dari Sa'id ibnu Jubair dari 'Ady ibnu Hatim, bahwasanya 
Rasulullah saw telah bersabda: ”'Bila kamu mendapatk in anak panah- 
mu pada binatang buruan dan kamu tidak melihat adr bekas lain di ba- 


303 


dannya serta kamu yakin bahwa anak panahmu yang telah membunuh- 
nya maka makanlah ia.” 


Pu Pet Let NT NU Let, 


2 12 AO 7 w 

JA SN Tanya 

#. A 14 

BL 1E 03355 MEA sah Tea 
Nan ten arora unta 


4150. Dari Sa'id ibnu Jubair dari 'Ady ibnu Hatim berkata: ”' Aku 
bertanya pada Rasulullah saw: '' Wahai Rasulullah, bagaimana bila aku 
memanah binatang buruan, kemudian aku mencari jejaknya setelah satu 
malam?” Jawab beliau: ''Bila kamu mendapatkan anak panahmu di tu- 
buhnya dan ia sama sekali belum dimakan oleh binatang buas, maka ma- 
kanlah buruan itu.” 


Sele 


BILA BINATANG HASIL BURUAN DITEMUKAN 
DALAM KEADAAN BUSUK 


Yaa 3d “)J ” 


as OS daa IE NE - Wol 


LA IS 


Hendak fa ee 
aa ME NS 


4151. Dari Abdur Rahman ibnu Jubair ibnu Nufair dari ayahnya 
dari Abu Tsa'labah, bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: ”Bila 
seseorang mendapatkan binatang hasil buruan setelah tiga hari, maka ia 
boleh makan hasil buruan itu kecuali jika ia telah membusuk.” 


sea GESS: APA NG eh 
Aa | ab BAE ASPS 
Kana AS Apa LAN 
Jaa PA Pa KET APA SUNAN 


4152. Dari Simak ia berkata: Aku mendengar Murry ibnu Oathary 
dari 'Ady ibnu Hatim berkata: ””Aku bertanya kepada Rasulullah saw: 
"Wahai Rasulullah, bagaimana bila aku melepas anjingku kemudian ia 
menangkap buruannya, sedangkan aku tidak mendapatkan alat untuk 
menyembelih burunan itu, sehingga aku menyembelih dengan batu gib 
(batu yang putih mengkilat) dan dengan tongkat?” Jawab beliau: ” Alir- 
kan darahnya dan bacalah 'Bismilah' ketika menyembelihnya.” 


Gelas Pt oa 


ND DENGAN AA ANAK PANAH TANPA BULU 
MWA MO TANYA oh 

sg KELANA TISI 

KEK sal Mara 
Ke bunganya 

$: BABA PPU 


uu 


Bs 3S GA Clan yel Lea 2 SITE: 


305 


1 As “ Aa “4 

SEE d2 Lol 
4153. Dari Hamam dari 'Ady ibnu Hasim berkata: '' Aku bertanya 
pada Rasulullah saw. Wahai Rasulullah, bagaimana bila aku melepas- 
kan anjing-anjing yang terlatih, kemudian mereka menangkap binatang 
buruan untukku, bolehkah aku memakan hasil buruan itu?” Jawab be- 
liau: ''Bila kamu melepaskan anjing-anjingmu yang terlatih itu dengan 
mengucapkan "Bismillah, kemudian mereka menangkap binatang bu- 
ruan untukmu, maka makanlah buruan itu.” Aku bertanya: ''Bagai- 
mana jika mereka telah membunuh binatang hasil buruan itu?”, jawab 
beliau: "Meskipun mereka telah membunuh binatang hasil buruan itu, 
selagi mereka tidak berkongsi bersama anjing lain.” Aku bertanya: 
”Bila aku memanah binatang buruan dengan anak panah tanpa bulu, 
kemudian aku berhasil mengenai binatang buruan itu, bolehkah aku me- 
makannya?” Jawab beliau: ''Bila kamu memanah dengan anak panah 
tanpa bulu dengan membaca 'Bismillah' kemudian anak panah itu me- 
ngenai sasarannya dengan ujungnya, maka makanlah hasil buruan itu te- 
tapi bila anak panah itu mengenai sasaran dengan pangkalnya, maka 

janganlah kamu makan binatang hasil buruan.” 


soil Sea LA 


BINATANG BURUAN si N TERPANAH 
DENGAN PANGKAL ANAK PANAH 


NT 3 ee ce AAN MAAN “lot 
1 Bi Jina 


33 SIS be MO SI Sia KOIL GLS 
KEKE 


CA 


AR 


4154. Dari Asy-Sya'by berkata: Aku mendengar 'Ady ibnu Hatim 
berkata: ”' Aku bertanya kepada Rasulullah saw tentang memanah bina- 


tang dengan anak panah yang tanpa bulu.” Jawab beliau: ''Bila anak 


panah mengenai binatang itu dengan ujungnya, maka makanlah ia: teta- 
pi bila anak panah mengenainya dengan pangkalnya hingga ia mati, 
maka matinya sama dengan mati terpukul, karena itu janganlah kamu 
memakannya.” 


sale Jala 


BINATANG BURUAN YANG TERPANAH 
DENGAN UJUNG ANAK PANAH 


Pra 


IEEE Ao 
CE WA Parma 
Ia Bj an La is 


” 


4155. Dari Asy-Sya'by dari 'Ady ibnu Hatim berkata: ”'Aku berta- 
nya kepada Rasulullah saw tentang memanah binatang buruan dengan 
anak panah yang tanpa bulu.”' Jawab beliau: "Bila anak panah menge- 
nai binatang itu dengan ujungnya, maka makanlah ia, tetapi bila anak 
panah itu mengenainya dengan pangkalnya, maka janganlah kamu me- 
makannya.” 


AL IEp Keygat ES AG - tot 


AA 


DA Ju sell 25 Kas otaho 
Tana, Ika KSeia 


307 


4156. Dari Asy-Sya'by dari 'Ady ibnu Hatim berkata: ''Aku ber- 
tanya kepada Rasulullah saw tentang memanah binatang buruan dengan 
anak panah yang tanpa bulu”. Jawab beliau: ''Jika kamu mengenai bi- 
natang itu dengan ujung anak panah, maka makanlah ia: tetapi bila 
kamu mengenainya dengan pangkalnya, maka matinya adalah karena 
terpukul oleh panah itu, karena itu janganlah kamu memakannya.” 


| “Gizi 
- 0... 


MENGEJAR BINATANG BURUAN YANG LARI 


Ge 1G CL AI ya ea 
ka GE en EN EA ENI AN 


| 

Lan LAGU MB AN 
fa | . ix , dua | Pati 

ai Gerak - 7 2 3- 
LAI Ae eP ak PAKA ad Ga “h A5: 
Bali H3 & Ely jak 


4157. Dari Wahab ibnu Munabih dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah 
saw beliau bersabda: ''Barang siapa yang tinggal ditengah padang pasir, 
maka ia akan kasar tabiatnya, barang siapa yang mengejar binatang 
buruan yang sedang lari, maka ia telah lengah, dan barang siapa meng- 
ikuti penguasa, maka ia akan tertimpa ujian.” 


HUKUM MEMAKAN DAGING KELINCI 


La “In PAN, NET 2 ML La 
BELA Sa ERE NAN LES “AN 
7 


Ah po CA g Pe 31 Pd c, " 
SI eka tks GIA ES aa 
Ti aw AN 2 
Taja HS BABA Teen PLS 


Ea 
NS 


» tt 


. 7 , 

HA ea AA JAS aah 
AL “ 2 4 se # P 
nan PAN ea 


HabaA - Tu syara 5» u Tek 
Sy 3 ia Gap l BA og) 


NX 
X4 
1 


es 


4158. Dari Abdul Malik ibnu Umair dari Musa ibnu Thalhah dari 
Abu Hurairah ra berkisah: ”'Pada suatu hari seorang Badui datang ke- 
pada Rasulullah saw dengan membawa daging kelinci yang telah dipang- 
gang, ketika Badui yang memberi daging itu meletakkannya dihadapan 
beliau, maka Rasulullah saw hanya memegangnya, tetapi beliau tidak 
memakannya, kemudian beliau menyuruh grang-orang untuk memakan- 
nya. Ketika beliau melihat si Badui tak ikut memakan daging itu, maka 
beliau bertanya: Apa yang menghalangi untuk memakan daging kelin- 
ci?” Jawab si Badui itu: ”' Aku sedang berpuasa selama tiga hari setiap 
bulan.” Sabda beliau: "Jika kamu berpuasa setiap bulan, maka puasa- 
lah pada:hari putih (setiap tanggal 13, 14 dan 15).” 


KIMIA labu Sasatk AA 


309 


Sans akun asa 


(&3 ANTA "ANK BSA Gansenha ah ada) 


. 
# 


HEYU kakak IKA 


pad 


yoko LAN 


ES 
s : 
8 
ST 
IA 
2 
En 
2 
N - x 
G- 
N 
IX 

Ng 
AN 
KN 
& 
NX 

N 

& 


4159. Dari Musa ibnu Thalhah dari Abu Hautakiyah berkata Umar 
ra berkata: ''Siapa yang ikut hadir bersama kami pada hari Gahah)?” 
Abu Dzar berkata: Aku”. Ketika itu Rasulullah saw diberi daging ke- 
linci, maka orang yang membawa daging kelinci itu berkata: ” Aku telah 
melihat kelinci itu masih berdarah”. Maka Rasulullah saw tidak mema- 
kannya, tetapi ketika beliau menyuruh orang-orang memakannya, maka 
seseorang berkata: ”'Aku sedang berpuasa”. Tanya beliau: '”Puasa 
apa?” Jawabnya: "Setiap bulan aku berpuasa selama tiga hari”. Sabda 
beliau: '' Mengapa kautu tidak berpuasa di hari putih saja, yaitu setiap 
tanggal 13, 14 dan 15?” 


BN ska & 
LAN aa ME 


Le Lan (TK 1 


Panen Stan 


ILK 


KADE por 


1) Nama suatu tempat antara Mekkah dan Madinah. 


310 


4160: Dari Hisyam ibnu Zaid berkata: Aku telah mendengar Anas 
ra berkata: ''Pada suatu hari, aku dikejutkan oleh seekor kelinci yang 
melompat di atas punggung sewaktu kami berada di Marra Dhahran, 
maka aku menangkapnya dan aku menyerahkannya pada Abu Thalhah. 
Abu Thalhah menyembelihnya, kemudian ia mengirim dua pahanya ke- 
padaku dan pinggulnya untuk diberikan kepada Rasulullah, dan Rasu- 
lullah mau menerimanya.” 


FI OWAN AAA AAN 
ae aa SARI NI A3 
KA SEO EN Sya YA 


4161. Dari Asy-Sya'by dari Ibnu Shafwan berkata: ''Pada suatu 
hari, aku menangkap dua kelinci, tetapi akutidak mendapatkan alat me- 
nyembelih mereka, maka aku menyembelihnya dengan batu gib (bagu 
putih mengkilat). Kemudian hal itu aku tanyakan kepada Rasulullah, 
maka beliau mengizinkan aku untuk memakan dagingnya.” 


A5 £ If 
HUKUM MEMAKAN DAGING BIAWAK 
(p, PAPAN Te 1. ra 2 2 . 
aw Ou pon IN 
LSTE NE N 9S Fast 
PI AL 
LAN 


4162. Dari Abdullah ibnu Dinar dari ibnu Umar ra, bahwasanya 
Rasulullah saw ketika ditanya tentang hukumnya daging biawak: beliau 
bersabda: ''Aku tidak memakannya “tetapi aku tidak mengharamkan- 
nya.” 


311 


Kedua Magang AT 
PL AJA laten, dB 


4163. Dari Nafi' dan Abdullah ibnu Dinar dari Ibnu Umar, bahwa- 
sanya seseorang bertanya: '' Bagaimana pendapatmu tentang daging bia- 
wak?” Sabda beliau: ''Aku tidak memakannya dan aku juga tidak 
mengharamkannya.” 


Maa Mekar Taratugig AU 
Santana Mu Ganda 
Aa MAA RAI TAN ET 1 Bengal 
Lana GAN SAS aa 
Pena ASI SS Alai 


beneset, 7 daa An su 
PE Aset 


4164.-Dari Abdullah ibnu Abbas dari Khalid ibnu Walid, bahwasa- 
nya ketika Rasulullah saw diberi daging biawak yang telah dipanggang, 
maka beliau menarik daging itu untuk dimakan, tanya beliau: '' Daging 


apa ini?” Jawab Khalid: ” Wahai Rasulullah, itu daging biawak”. Maka 


beliau segera melepaskan daging itu. Tanya Khalid: '”Wahai Rasulul- 
lah, apakah daging biawak itu hr ram?” Jawab beliau: '"Tidak, tetapi 
biawak tidak ada di daerahku, se :ingga aku tidak biasa memakannya.” 


312 


Maka Khalid segera menarik daging itu dan memakannya, sedangkan 
#esulullah saw melihatnya.” 


LANANG db: Sl oslas Ksealas - - Wo 


RENA Hara gn Anies 11 
kada dala, Lg an 
CE PA aga BAN ATAP TI : s3 
Ig 56nEI Jis gas Ans IE BUAS 
Pee See Ktu Papa! Aula abi 
Akad Iga SEN EAKS 
Dini BS Abas Na Hana | 
Ia Adaa AD ANTA 
EA 


4165. Dari Ibnu Abbas bahwa dia mengkhabarkannya bahwa 
Khalid ibnu Walid berkisah: ''Pada suatu hari ia bersama Rasulullah 
saw, datang ke rumah Maimunah binti Harits (bibi beliau). Ketika itu 
Rasulullah saw diberi hidangan daging biawak, tetapi Rasulullah saw 
tidak mau memakan sesuatu sebelum beliau tahu daging apa itu. Seba- 
gian dari para wanita berkata kepada yang lain: '' Beritahu pada Rasulul- 
lah saw tentang daging yang akan beliau makan”. Setelah salah seorang 
dari mereka memberitahu pada beliau, bahwa ia daging biawak, maka 
beliau meninggaikannya. Aku (Khalid) bertanya: '”Wa'-ai Rasulullah, 
apakah daging biawak itu haram?” Jawab beliau: "Tic ,k,tetapi biawak 


313 


itu'tidak ada di daerahku, sehingga aku tidak biasa memakannya.'' Ka- 
rena itu aku menarik daging biawak itu dan memakannya. Sedangkan 
Rasulullah saw menyaksikan aku makan.” 


LA beta Pakai PARA 
Eauenta PRP Isak 
1g ST aa ea 1: 
BIKE: sang SA Jaa, 

Gea AN PPN ARAG ga 


4166. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas berkata: ”'Bibiku 
menghidangkan keju, minyak samin dan daging biawak kepada Rasulul- 
lah saw: Maka beliau memakan keju dan samin, tetapi beliau tidak mau 
memakan daging biawak, karena beliau tidak suka, sedangkan kami me- 
makannya, andaikata daging biawak itu haram niscaya daging itu tidak 
akan termakan oleh kami dihadapan beliau.” 


SPAN ME Sekjen Para AN 
) za. 2 £ ed ran 12 ia 
Kla Sg IP IA SWA) 


Mean page Intan 


Tagana es KABAG 
et Akasia d3 


4167. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas, bahwasanya ketika ia 
ditanya tentang mer “kan daging biawak, jawabnya: '” Ummu Khufaid 
pernah menghidangkai samin, keju dan daging biawak kepada Rasulul- 


314 


'2h saw, maka beliau hanya memakan samin dan kejunya saja, sedang 
daging biawaknya tak dimakan oleh beliau, sebab beliau tidak suka. Se- 
Tang kami diperbolehkan memakannya, andaikan daging biawak haram 
tiscaya tidak akan termakan oleh kami, dihadapan Rasulullah dan be- 
liau tidak akan menyuruh kami memakannya.” 


Ca Urga Nb ana BNN 
Ig 3 png kantenda abda pole 


AL GARA MATA) aan 
ASI AAA bone Ba 


.. 2 A alas aa c ZA His Ha iya 7 sNGNF 


ta use Gas 


4168. Dari Zaid ibnu Wahab dari Tsabit ibnu Yazid Al-Anshari ber- 
kata: Ketika kami didalam perjalanan bersama Rasulullah, maka kami 
turun istirahat. Sebagian orang dari kami menangkap biawak, maka aku 
mengambil dagingnya dan memanggangnya. Setelah itu aku bawa da- 
ging itu pada Rasulullah saw tetapi tiba-tiba beliau mengambil tongkat 
dan menghitung jari-jarinya, kemudian beliau bersabda: "Di antara 
umat Bani Israil ada yang wajahnya dirubah oleh Allah dan diserupakan 
dengan binatang melata di bumi, tetapi aku tidak tahu binatang apa itu. 
Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, orang-orang telah memakan daging 


biawak ini.? Tetapi beliau tidak menyuruh memakannya dan tidak pula 
melarangnya.” 


315 


Ba ON CE AYO pa PARU 


£ Pd 
Tara t» APP: “4 PA Ah ta 3 
tip ai k PTN PAN At Abi 


apa) sda 
Ph 


Kena BEN SA 2 2S, 


“7 2 «3 14 

4169. Dari Tsabit ibnu Wadiah berkata: ''Seseorang datang kepada 
Rasulullah saw dengan membawa biawak: maka Rasulullah saw mem- 
perhatikan daging biawak itu dan membolak baliknya. Kemudian beliau 
bersabda: "Sesungguhnya di antara Bani Israil ada yang telah dirubah 
bentuknya oleh Allah dan diserupakan kedalam binatang melata, tetapi 
aku tidak tahu binatang apa itu, dan aku ragu, barangkali biawak ini 
dari golongan mereka.” 


SAP “ Kal TG AL 
ME enno aka AV, 


. 


1 9 Kai (ks Te Di Dae aR ErHA Lah 
A “| MAMA PS 3 | 
sanga dn dipo z 3 


2 


AS | 


4170. Dari Al-Bara' ibnu 'Azib dari Tsabit ibnu Wadiah, bahwasa- 
nya seseorang datang kepada Rasulullah saw dengan membawa seekor 
biawak. Maka beliau bersabda: ''Sesungguhnya di antara umat yang ter- 
dahulu, ada yang telah dirubah bentuknya oleh Allah dan diserupakan 
dengan binatang melata.” 


222 : || 
HUKUM MEMAKAN BINATANG 
YANG SEJENIS ANJING HUTAN 


/ gen. SE AG La - 
AMA pe | OR (Bu (GE - UV) 


-.- 


LAPANG aU 
AP BerpatA Metula abal -7 Pe KANG 


4171. Dari ibnu Abu Ammar berkata: ”'Aku bertanya kepada Jabir 
ibnu Abdullah tentang hukum memakan binatang yang sejenis anjing 
hutan, ia menyuruhku untuk memakannya, aku bertanya: ”' Apa ia bina- 
tang buruan?” Jawabnya: ''Ya””. Aku bertanya: ” Adakah kamu mende. 
ngar dari Rasulullah”. Jawabnya: ?'Ya”. 


Pn o » -A FA Ie 
2 Sea 
» HARAM MEMAKAN San BUAS 


SIA pe LgateSe Am 
£ 1G f aonnane dea. Aenla 


4172. Dari 'Ubaidah ibnu Sufyan dari Abu Hurairah ra dari Has 


aa saw bersabda: "Setiap binatang buas yang bertaring haram dima- 


GI SN EN TAS anak AV 


4173. Dari Abu Idris dari Abu Tsa'labah Al-Khusyany, bahwasanya 
Rasulullah saw telah melarang orang makan setiap binatang buas yang 


bertaring.” 
No BI ASI 35 5 Peng AM 
hana 2. IN P Urai 

| TA isat 


4174. Dari Jubair ibnu Nufair dari Abu Tsa'labah berkata: ''Rasu- 
lullah saw bersabda: ''Tidak halal makan harta dari hasil perampasan, 
tidak halal binatang buas yang bertaring, dan'tidak halal pula bangkai.” 


jun aa (3537 
BOLEH MEMAKAN DAGING KUDA 
Petak RA: HS Pare paka - No 
Sis pi aan Kenakan abi 
Fa ' 
Aa 


— 4175. Dari Muhammad ibnu Ali dari Jabir ra berkata: Pada pe- 
rang Khaibar, Rasulullah saw telah memperbolehkan makan daging 


PAT HERE san POS va 
asa Mag JI benak 


4176. Dari 'Amr dari Jabir berkata: aa saw pernah mem- 
beri makan kami daging kuda, tetapi beliau melarang memakan daging 


Khimar.” 


318 


Ia Aa Jo KARET Ss SE AW 
perna Sy IE Fa 


4177. Dari Atha' dari Jabir ra berkata: ''Pada perang Khaibar, Ra- 


sulullah saw memberi makan kami daging kuda, tetapi beliau melarang 
memakan daging khimar.” 


JI BIEE IEEE AM 
Kesakinka bo yaa 


4178. Dari Atha' dari Jabir ra berkata: '' Pada masa Rasulullah saw. 
kami pernah memakan daging kuda.” 


INI EA ic 


HARAM MEMAKAN DAGING KUDA 
#3 Ta NA “IVA 
PE UAP AT AAL ANA POR La era 
83 Rear SENI SAP Hana 


4179. Dari Sholeh ibnu Yahya ibnu Migdam ibnu Ma'dikarib dari 
ayahnya dari kakeknya dari Khalid ibnu Walid, bahwasanya ia telah 
mendengar Rasulullah saw bersabda: ''Tidak halal makan Bana kuda, 
bighal dan khimar.” 


319 


Sen PEN aSI: JS AN 

af Lo “9 “4 

Senada sid Har Ketakae AR) 
S3 Haa: JA an Ka 
ray Ak 

4180. Dari Sholeh ibnu Yahya ibnu Migdam ibnu Ma'dikarib dari 


ayahnya dari kakeknya dari Khalid ibnu Walid, bahwasanya Rasulullah 


saw'telah melarang memakan daging kuda, bighal, khimar dan setiap bi- 
natang buas yang bertaring.” 


LE 3sl3s “AI 
SIaiEe & 


4181. Dari Atha' dari Jabir berkata: ”Dulu pada jaman Rasulullah 
kami telah memakan daging kuda.” Aku (Atha”) bertanya pada Jabir: 
Bagaimana dengan daging bighal?. Ia menjawab: ''Tidak pernah.'” 


11 Se Papa ah 
HARAM MEMAKAN DAGING KHIMAR JINAK/PIARAAN 


Komara Sya Hm ada An 


Ae 9 


ASp3 


“ 


4182. Dari Hasan ibnu Muhammad dan Abdullah ibnu Muhammad 
dari ayah mereka berkata: ”' Ali berkata kepada ibnu Abbas, bahwasanya 
pada perang Khaibar Rasulullah saw telah melarang kawin Mut'ah dan 


memakan daging khimar jinak. Ji 
PANEN AN 
Ank an GE Jian BESI 


or & £ P4 JA “41 

31 aa 21 Nata 29, 
PE ab TEA Aas 4 
“ mn 


Be 


Ae) 


4183. Dari Hasan dan Abdullah ibnu Muhammad dari ayah mereka 
dari Ali ibnu Abu Thalib, bahwasanya pada perang Khaibar Rasulullah 
saw telah melarang kawin Mut'ah dan daging khimar jinak.” 


Panen uaramafe Aka “1 


Yun “dala A9 


DAA AN SEA 


4184. Darj Nafi? dari Umar, bahwasanya Rasuluilah saw telah mela- 
rang memakan daging khimar jinak, pada perang Khaibar. 


Take SSS KE Nine No 
£, P 


A Sabung ter TENYYA P AE 5 ps Weda 
- . Dea P4 ek pe 


rd 


321 


4185. Dari Asy-Sya'by dari Al-Bara' berkata: ''Pada perang Khai- 
bar Rasulullah saw telah melarang memakan daging khimar jinak baik 
yang sudah masak maupun yang masih mentah.” 


Sdn ea ' 
Be ae Apu NAN 
aje Ad anbdatnka : Ga pimope 


” 


ERA pare Tenan 
IMB 


4186. Dari Abu Ishag Asy-Syaybani dari Abdullah ibnu Abu Aufa 
berkisah: ''Pada perang Khaibar, kami telah memanah khimar di luar 


perkampungan, kemudian kami memasaknya. Tiba-tiba seorang saha- 
bat Rasulullah saw berkata: ”' Sesungguhnya Rasulullah saw telah meng- 
haramkan daging khimar, karena itu tuangkanlah isi periuk itu, maka 
kami segera menuangkannya.” 


p Pad HAN 


Hua Ara Bonnajasa -&IAV 
Gee Rani peanan Pem anrde 
Hata 5 (MeFI 
IN saman PEG 


FA Pen anda SO Joan 


An Aw PANAI! OA 


- 


SAS LE TA 
3 la ata “y 


Dana pu anji Pena 
LN AG 


4187. Dari Muhammad dari Anas berkisah: La kami bersama 
Rasulullah saw'tiba di daerah Khaibar ketika hari masih pagi: penduduk 
Khaibar keluar menuju ke tempat kami dengan membawa alat pertani- 
an, tetapi setelah-mereka melihat kami, mereka berkata: '' Ada Muham- 
mad beserta pasukannya.” Kemudian mereka lari kembali ke dalam ben- 
teng mereka. Atas kemenangan ini, Rasulullah saw mengangkat kedua 
tangan beliau sambil diiringi dengan ucapan 'Allahu Akbar Allahu 
Akbar”. Kemudian beliau bersabda: ''Bila kami datang ke daerah 
musuh, maka musuh akan ketakutan”. Setelah itu kami bersama me- 
nangkap seekor khimar dan menyembelihnya, kemudian memasaknya: 
tiba-tiba salah seorang sahabat berkata: ''Sesungguhnya Allah dan 
Rasul-Nya telah melarang kamu memakan daging khimar jinak, karena 
itu adalah suatu perbuatan keji.” 


ALE EA AM 
Diknisah Iker sang Fs 
man et santan oa 
AAN ANN AT SAYA LAGI 
Ea, MU ICA 


.- 


323 


Se Keba S JA 


4188. Dari Jubair ibnu Nufair dari Abu Tsa'labah Al-Khusany ber- 
kisah: ''Bahwasanya ketika para sahabat yang bersama Rasulullah saw 
menaklukkan daerah Khaibar, merasa lapar dan mereka tak mampunyai 
bekal, selain hanya seekor khimar jinak yang mereka dapatkan. Mereka 
segera menyembelihnya dan memasak dagingnya. Ketika Nabi mende- 
ngar berita itu, maka beliau menyuruh Abdur Rahman bin Auf untuk 
berseru kepada umum: "Sesungguhnya daging khimar jinak diharam- 
kan bagi setiap orang yang beriman pada Rasulullah.” 


2 ESA ABIS AN 
Kat, Papa PERAN AMAPAR| 
ES KA, 


4189. Dari Abu Idris Al-Khaulani dari Abu Tsa'labah Al Khusyani, 
bahwasanya Rasulullah saw telah melarang memakan setiap binatang 
buas yang bertaring, dan juga beliau melarang memakan daging khimar 


aa PA En 


BOLEH MEMAKAN DAGING KHIMAR LIAR 


SIKA IE, BEE 
JL Enak, LIA 


4190. Dari Abu Zubair dari Jabir berkata: ''Pada perang Khaibar 
kami telah memakan daging kuda dan khimar liar, sedangkan Rasulul: 
lah saw-telah melarang kami daging khimar jinak.” 


324 


Lai HE Ie adbuy Kisi AN 
SEN nb NASI 
Cena & EA Ne Pon Ai 5 
-g Mae INA AP Pm PA PA TUNAI 
p an dee aya - 

Bela Esa Yeba aS 2 AD 

“ eren PE, ap | 


NA 7 art 
Gn era pe 

4191. Dari 'Isa ibnu Abu Thalhah dari aa ibnu Salamah Adi- 

Dlamry berkisah: ''Tatkala kami bersama Rasulullah saw tiba di ' Atsaya 

Rauha', sedang sebagian orang sedang berihram. Tiba-tiba ada seekor 

khimar yang terluka kena panah: sabda Rasulullah: ''Biarkanlah ia." ' 

Ketika pemiliknya ragu-ragu untuk menangkapnya, tiba-tiba datang se- 

orang dari Bani Bahz dan menangkapnya, dialah yang memanah khi- 

mar itu, ia berkata: '” Wahai Rasulullah, ambillah himar ini”. Kemudian 

Rasulullah saw menyuruh Abu Bakar untuk membagikan dagingnya ke- 
paca orang-orang.” 


$ 


Ce SAN SA EME IN 


NAME aan maka s6 
NN 7 IN 1 


Ain du role nlijaa fe ab dgu SAAT Pukad teh PIA 
PA CANON EN 25 


325 


GIE NPN AL APA sean da Fa ed: 
P 23 


3 aa 


“ 

4192. Dari Ibnu Abu Oatadah dari ayahnya dari Abu Oatadah ber- 
kata, bahwasanya ia telah memanah seekor khimar liar, kemudian ia 
membawa khimar itu kepada kawan-kawannya yang saat itu mereka se- 
dang berikhram, kemudian kami memakan dagingnya. Tiba-tiba sebagi- 
an dari mereka berkata kepada yang lain: ''Bagaimana kalau kita ber- 
tanya kepada Rasulullah tentang hukum memakan khimar liar ini.” Se- 
telah mereka bertanya, jawab beliau: ''Tidak apa-apa memakannya.” 
Kemudian beliau bertanya: ''Apakah kamu masih punya sisa daging- 
nya?” Jawab mereka: ''Ya”. Sabda beliau: ''Berilah aku dari daging 
itu.” Ketika mereka memberikan sisa daging itu pada beliau, maka be- 
liau memakannya, padahal saat itu beliau sedang dalam keadaan 


ikhram.” 
Pa Ia 
BOLEH MEMAKAN DAGING AYAM 
sa SPARE LE 3-2 
SICK pa NS aara: 
ISINYA 


Pad PR" A 21 
Kangen kasceampnag & ag 
Gr 2 Ax Ker 


Sek  y KA EGA NAN 


4193. Dari Abu Oilabah dari Zahdam, bahwasanya ketika Abu 
Musa diberi daging ayam, tiba-tiba seorang dari kaumnya menjauhi da- 


326 


ging itu dan ia berkata: '' Aku pernah melihat ayam itu memakan sesuatu 
yang menjijikkan, karena itu aku bersumpah untuk tidak memakan da- 
gingnya””. Kata Abu Musa: ”Mendekatilah kesini dan makanlah daging 
ini, karena aku pernah melihat Rasulullah saw pernah memakannya”. 
Dan Abu Musa menyuruh orang itu membayar kifarat sumpahnya.” 


Kos 2 PA ARE CA UK 


mana san bag AP 
263 Pa PN Aug 


1(I1 12242 


NEKAT JB Ls 
AK Ata Pa 


4194. Dari Al-Gosim At Taimiy dari Zahdam Al Jirmi berkisah: 
”Ketika kami bersama Abu Musa, maka dihidangkan makanan. Di an- 


tara-hidangan itu ada daging ayam, sehingga seseorang dari Bani Taimul. 


lah yang bernama Akhmar menjauhi daging itu, maka Abu Musa berka- 
ta: "Makanlah daging ini, karena aku pernah melihat Rasulullah saw 
memakannya.” 


PB HE PAP pe & 
jan ganda NApA 65 Data. 
nb 529 


4195. Dari Sa'id ibnu Jubair dari ibnu Abbas, bahwasanya pada pe- 
rang Khaibar, Rasulullah saw telah melarang memakan daging burung 
yang bercakar kuat dan binatang buas yang bertaring.'" 


327 


Or 3 $ (4 Pa k 
BOLEH MAKAN DAGING BURUNG 
Ptk Lal 


PERNNEE a AAA 
4 Sg (cz Na Tenant, | 


na 


IS NET MR alas pe 
AAN Hana AA 


1g Ta Aha 
An Dalan 9 
4196. Dari Shuhaib (Maula ibnu Amir) dari Abdullah ibnu 'Amr, 
bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: ''Tiada seorangpun yang 
membunuh seekor burung tanpa memberikan haknya, melainkan kelak 
pada hari kiamat Allah akan menuntut hak burung itu terhadap orang 
itu”, para sahabat bertanya: '' Apakah haknya?” Sabda Rasulullah: 


”Menyembelihnya, kemudian tak membuang kepalanya sia-sia dan se- 
lanjutnya ia memakan burung itu.” 


mi AL 
— 


BAB HALALNYA BANGKAI LAUT 


94 ha 2 


PERAN Jai AV 


De AG Alila Kesakeind 


II 


“2 
. 


- 


4197.D ari Al-Mughbirah bin Abu Burdah dari Ahu Hurairah, bah- 


wasanya Nabi saw ketika membahas tentang air lau, beliau bersabda: 
” Air laut suci airnya dan bangkainya halal.” 


Neduson is Loose IM 
Ca San Kasas HI ANA 
NA 
Let | SA sap UIGA AN LING an 
Au Kata ig KASN 


AAU: 


kerna Ate 23036 


4198. Dari Wahab ibnu Kaisan dari Jabir ibnu Abdullah berkata: 
Nabi saw pernah mengutus kami yang berjumlah tiga ratus orang, 
kami hanya membawa perbekalan sedikit dan ketika perbekalan yang 
kami bawa habis, hingga jatah kami untuk masing-masing orang hanya 
satu kurma setiap hari. Dari musibah tersebut kami memperoleh hik- 
mahnya, pada suatu hari kami pergi ke laut, tiba-tiba ditepi laut kami 
menemukan bangkai ikan paus yang terdampar di tepi dan kami mema- 
kan ikantersebut:hingga mencukupi 18:hari.” 


Ab Ie an aa Ilang J3, FU an 
LKS Kau Tatar Kertas 
SEA UI BL 3 


329 


UI EA gk TER AS 
45557 sala 2 ADA EKA 
Jalan TELAT It bard “3 


FEE NYA ES 


tegas ph IA Lan 
NPL ae 


Han SAKa NA gr 


» Pel “. 


PP £ 
Pra 5 persnl F NEK, 
He SEN AA AAN 


a raya nga ALS 
La La 
45535208193 pp ARE JEtS 
NAN den SEN PA RATA 


AS 


ANE Lee AN za 
HE ina tap KE 


4199. Dari ' Amr berkata: Aku mendengar Jabir berkisah: "Tatkala 
Rasulullah mengutus kami yang terdiri 300 orang yang dipimpin oleh 
Abu 'Ubaidah ibnu Jarrah. Misi kami adalah menjaga kafilah dagang 
Ouraisy. Selama itu kami tinggal di pantai, di sana kami tertimpa kela- 
paran yang sangat, hingga kami makan daun-daunan. Tiba-tiba air laut 
menghempaskan ikan paus yang besar, sehingga kami dapat memakan 


330 


dagingnya selama setengah bulan dan mengambil minyak dari lemak 
ikan itu, sehingga badan kami pulih kembali. ubaidah mengambil seruas 
tulang rusuknya yang panjangnya lebih dari unta dan lebih panjang dari 
seorang yang paling tinggi diantara pasukan. Kemudian ia berjalan se- 
panjang tulang rusak. Ketika karni terasa lapar kembali, maka seorang 
memotong tiga potong besar. Demikianlah setiap mereka lapar, maka : 
seorang memotong kiga potong besar. Akhirnya Abu 'Ubaidah mela- 
rangnya. Dalam riwayat Abu Zubair dari Jabir ada tambahan: ''Ketika 
hal itu kami sampaikan pada Rasulullah, beliau bertanya: '' Adakah 
kamu masih punya sisanya?” Maka kami mengeluarkan lemak dari ke- 
dua matanya untuk beliau. Lubang matanya itu dapat memuat empat 
orang. Dalam riwayat lain: Abu 'Ubaidah membawa jirab (wadah) 
yang berisi kurma: dalam perjalanan itu, ia memberikan segenggam kur- 
ma itu pada kami: setelah kami kehabisan perbekalan kami, ternyata 
kami mendapatkan hikmahnya.” 


A5 LEE ESA SN GALS kata 
P Pa 2 SEA er 


CF 651 ISS - pera Gp 


(£ See 2 AT 32 7 & . 2J 
Bs US (5G Ta, Sibikay 
@ eat) 3-3 za : AA EKAA 
Kental AJ IEEE ISI 
A.A Gatra RAN AA. 
Gelesya Wa Lol UKS in yasas 
Z LAGI MLS IAI 
Pe aa AU VA “Sir Gro C0 
ANN INN AGEN kengeh3 Sada, 
» & 21.9 9 
Gate 
4200. Abu Zubair menceritakan kepada kami dari Jabir ra berkisah: 


"Rasulullah saw pernah mengutus kami dalam satu pasukan yang di- 
pimpin oleh Abu 'Ubaidah, tiba-tiba perbekalan kami habis: kemudian 


331 


kami menemukan bangkai seekor ikan paus yang terdampar di tepi :aut. 
Ketika kami hendak memakannya 'Ubaidah melarang, tetapi kemudian 
ia berkata: ''Kita adalah utusan Rasulullah saw, yang sedang berjuang 
fisabillah: Dan kini kita dalam keadaan terpaksa karena itu makanlah 
ikan itu.” Kami memakannya selama berhari-hari. Setelah kami kem- 
bali, kami menyampaikan hal itu pada Rasulullah saw. Beliau bersabda: 
” Jika kamu masih punya sisanya, berilah kami.” 


Jo dipan see PEN AN 
Fara, SU Ina TANYA keortoa 
Ea 2566 1S A55 AAL Asasi x 

AG peran IN HL KAN) 
Cara AA KAA TENANG 


AI LAI ar A11 Area 
ATP yo & kau F Mean oa apa 3) 


“ “ , 
- 


BEN papa. Nae (area LAN ya 
S3 
Lean Mena - TEA 2, SS 
ia TN mena Aa Tagana 
CK San Ja Gs K 
P3 KA aa ah pala - 
EMAK: 


Jana 
Pe AE 


KALA NN ME ERA IA mim ga 

9 ye Aa 210 0 
baja Deny 
ane MI KUALA 


si gile agak "4 SP ah Li 
aa TANGAN Sta yna 


ai KENEA FP, AAN TS 
“ AY UPL 


4201. Dari Aou Zubair dari Jabir ra berkisah: ”' Rasulullah pernah 
mengutus kami « ari satu pasukan yang berjumlah 300 orang lebih di ba- 
wah pimpinan A. u 'Ubaidah, beliau memberi bekal kami sekarung kur- 
ma, maka Abu 'Ubaidah setiap-hari membagikan kurma itu pada kami, 
setiap orang segenggam, setelah kami hampir kehabisan bekal, maka ia 
memberi kami masing-masing orang satu biji kurma tiap hari, sehingga 
kami hanya men,:hisap kurma itu sebagaimana anak kecil ketika meng- 
isap Furma, kemudian kami meminum air. Setelah kami kehabisan be- 
kal, ma ca kami memakan daun-daunan dengan cara menumbuknya ke- 
mudian meminum airnya karena itu kami dijuluki pasukan daun. Ketika 
kami melewati pantai, tiba-tiba kami menemukan seekor ikan paus sebe- 
sar bukit pasir yang terdampar di pantai: Abu 'Ubaidah berkata: ”Itu 
bangkai, janganlah kamu memakannya.” Tetapi kemudian ia berkata: 
"Kita adalah pasukan perang Rasulullah yang sedang berjuang fisabilil- 


lah, dan kini kita dalam keadaan darurat (terpaksa) oleh karena itu ma- 


kanlah ikan itu dengan nama Allah”. Maka kami memakan ikan itu dan 
kami memotong dagingnya menjadi beberapa bagian. Lubang mata ikan 
itu dapat memuat 13 orang. Ketika Abu 'Ubaidah mengambil seruas 


tulang rusuknya, maka ia dapat melintasi dibawah lengkungan tulang 


rusuknya yang sebesar tubuh unta. Setelah kami kembali kepada Rasu- 
lullah saw, beliau bertanya: '' Apa yang menghalangi kalian sehingga ka- 
lian datang terlambat.” Jawab kami: ''Kami menyelidiki barang da- 


333 


gangan milik kaum Ouraisy”. Kemudian ketika kami sampaikan kepada 
beliautentang kisah ikan paus itu, maka sabda beliau: "Itu adalah rezeki 
Allah yang diberikan pada kalian”. Kemudian beliau bertanya: '' Apa- 
kah kamu masih ada sisanya?” Jawab kami: ''Ya””. 


Pn UN 
Saga 
HUKUM MEMAKAN KATAK 


ME, EA Yus PAN 
Ana ss TA Pan AO Kg 
a53e Lanang: nee Faas 


4202. Dari Sa'id ibnu Al Musayyab dari Abdur Rahman ibnu 
Usman, bahwasanya ketika ada seorang dokter dihadapan Rasulullah 
menyebutkan tentang katak untuk pengobatan, maka Rasulullah saw 
melarang membunuhnya. 


Aha 
HUKUM MEMAKAN BELALANG 
EBT Ma AN 3) 
Kingea Lana SU Jala mabaa 
Sg TK 


4203. Dari Abu Ya'fur ia mendengar Abu ibnu Abu Aufa berkata: 
”Kami pernah ikut berperang bersama Rasulullah saw sebanyak tujuh 
kali, dalam salah satu peperangan itu kami pernah makan belalang.” 


334 


Pd 


250 SAI Pera LI 991 
KE TAN stan IgngOlanang NK 
Pe at, KAI (3 12 2 rat ( 
Sa, Pil) LPSE SA ada NS 


(114 


Te Haag EPA AP abi Jan up 


4204. Dari Sufyan ibnu 'Uyainah dari Abu Ya'fur berkata: '' Aku 
pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Abu Aufa tentang hukumnya 
membunuh belalang. Jawabnya: ”' Aku pernah berperang bersama Rasu- 
lullah sebanyak enam kali dan di dalam peperangAl itu kami pernah Ina- 


kan belalang.” 
| o £ 1 ha 
e- 


HUKUM MEMBUNUH SEMUT 
ID 1-4 a A9 
Law Se EA SJ pa “No 
7 LAI Ca 
Pan Mug, za daa Huda 5 abi 


Sai nga meja 
Ya "da Li 24 
4 SN es ra ic ag TAG 


4205. Dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah ra, dari Rasu. 
lullah saw, beliau pernah berkisah: ” Dulu ada seekor semut yang telah 
menggigit seorang Nabi, hingga Nabi tersebut menyuruh membakar sa- 
rang semut: maka Allah Ta'ala menurunkan peringatan kepadanya: 
” Apakah hanya dikarenakan kamu digigit seekor semut, sehingga kamu 
membinasakan segolongan umat yang senantiasa bertasbih.” 


335 


PAS 
N 
Sg 
— 
eN 
an 
.. 
SAN 
LN 
SL 
Ii 
1 
BA 
Aa 
1 
#eN 
i 
Na 
PA 


His Sc datar £ 


My 


4206. Diberitakan oleh Nadler ibnu Syumail memberitakan kepada 
kami, ia berkata: Asy'ats memberitakan kepada kami dari Hasan berki- 
sah, bahwasanya dulu ada seorang Nabi yang istirahat di bawah sebuah 
pahon, tiba-tiba seekor semut menggigitnya, hingga ia menyuruh mem- 
bakar seluruh sarang semut bersama seluruh penghuninya, maka Allah 
memberi peringatan padanya: ''Apakah hanya dikarenakan seekor 
semut yang menggigitmu, maka kamu membunuh semut-semut lain yang 
terus bertasbih?” 


aa 


KITAB KUBA 


saga an KN oke Ta HE AN 


si MN 3 Ia Ar Hasta 2 


ME ENAN PIPA TAG SERA 
“- 4 2 


4207. Dari Sa'id ibnu Al-Musayyab dari Ummu Salamah dari Rasu- 
lullah saw bersabda: ?' Barang siapa melihat bulan Dzul-Hijah dunia-hen- 
dak berkurban, maka janganlah ia memotong bulu binatang kurbannya 
ataupun kukunya hingga ia menyembelihnya.” 


Ba ena Pep ae SA 


Pol 
2 Hk pen “ | IA gu Ii. 
, db. 01712 91. Sama Iga d 
MY “ LN Go) PETI aj 
Pi 


4208. Dari Ibnu Musayyab bahwa Ummu Salamah (istri Rasulullah 
saw) berkata: Rasulullah saw bersabda: ''Barang siapa yang hendak 
berkurban, maka setelah masuk dalam 10-hari yang pertama dari bulan 
Dzul-Hijah, janganlah ia memotong kuku ternak kurbannya dan jangan 
pula ia memotong bulunya sedikitpun.” 


337 


07. 7 P Pd ws pad Pa Li 
Tea Man EBYEY Uas NA 


AL. LK - 
LA Yg SE LT IA 22an 
Ia ae senat 


“ “ 
“I Aan 9 3S TA Par ea at a: 
YI lks AA Ko abi Yao 7 
dh, 2. 3-8, L DAA 2 
SMA Awan jajan 
: 0... 
4209. Dari Usman Al-Ahlafi dari Sa'id ibnu Al-Musayyab berkata: 
” Barang siapa yang hendak menyembelih kurban, maka setelah mema- 
suki sepuluh hari pertama bulan Dzul-Hijah, janganlah ia mencukur 
bulu kurbannya dan jangan pula memotong kukunya. Ketika hal itu aku 
sampaikan kepada Ikrimah, maka ia berkata: ”' Hendaklah pada hari itu 
(saat ikhram) ia harus menjauhi kaum wanita dan meninggalkan minyak 
wangi.” 
AI, Ta 


sun dala SANG : Ie AN 
41213 Hei AJ 4 anda au 
TANPA IT, YNA AN 3 


4210. Dari Sa'id ibnu Al-Musayyab dari Ummu Salamah ra, bahwa- 
sanya Rasulullah bersabda: ”'Bila salah seorang dari kamu hendak me- 
nyembelih kurban, maka bila telah memasuki 10 hari pertama dari bu- 
lan Dzul-Hijah, janganlah ia memotong bulu ternak kurbannya dan ja- 
ngan pula memotong kukunya.” 


338 


A1 


FE at arak 
Ao Ag 


BILA SESEORANG TIDAK MENDAPATKAN 
TERNAK KURBAN YANG MEMENUHI SYARAT 


MN non yaaa 4 P 29970 
SEE BSAN Na Sesete AN 


PN pantai 


LI GENRE ea 
en HSNI 
NA SEK scan ai 
Asi PEN TPI 


age ja 


- Na LA gk MEA 
Hias ie ata , 


-. Cd 


1 
et 


42'1. Dari ibnu Hilal Ash Shadfi dari Abdullah ibnu 'Amr ibnu 
Ash, bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepada seseorang: ”' Aku te- 
lah diperintahkan supaya menjadikan:hari kurban ini untuk hari Raya se- 
bagaimana yang telah ditentukan oleh Allah untuk umat ini.'' Orang itu 
bertanya: ''Bagaimana jika aku tiada mendapatkan ternak kurban ke- 
cuali ternak betina, bolehkah aku berkurban dengannya?” Jawab be- 
liau: ””Tidak, hanya saja cukurlah rambutmu, potong kukumu, cukur 
kumismu dan cukurlah rambut kemaluanmu: yang Sean itu adalah 
kesempurnaan kurbanmu menurut Allah.” 


339 


Ana PA PA EN gs Sa 


RASULULLAH SAW MENYEMBELIH TERNAK KURBANNYA 
DI SEKITAR TEMPAT SHALAT IDUL ADHA 


Na aa Sa 
ia NASA AN ana Ah 


4212. Dari Nafi' bahwa Abdullah ra memberitahu, bahwasanya Ra- 
sulullah saw biasa menyembelih ternak kurban di tempat shalat Idul 


Jadul Bai HIS pa 36 AI 


rb 


DS 439 PAN SN anak 
PPA AN EPL 


.. 4213. Dari Nafi” dari Abdullah ibnu- Umar ra, bahwasanya pada 
hari Idul Adha di Madinah, Rasulullah menyembelih unta atau kambing 
kurbannya ditempat shalat Idul Adha. 


Sa 3 sa 


ORANG - ORANG YANG Se Smua 
TERNAK KURBANNYA DI SEKITAR TEMPAT 
SHALAT IDUL ADHA 


Je Ke alah Io abi 


340 


NA EPA KELA cmn Y» 59 Sg AN 


Pn UP 1 2 2 je 


aa la ma 


PE AKA MUI 4 Gitu Cg : 

ME LSN MAIN AA, 
ud . tuo v c “4 1 

Sadang KALA TA 
pan Nah 


Karel pa 


4214. Dari Al-Aswad ibnu Oais dari Jundub ibnu Sufyan berkata: 
” Aku pernah ikut shalat idul Adha bersama Rasulullah saw. Setelah se- 
lesai shalatnya, ketika beliau melihat seekor kambing yang sudah disem- 
belih: maka beliau bersabda: "Siapa yang menyembelih kurban sebelum 
shalat Idul Adha, maka-hendaklah ia menyembelih seekor kambing lain 
sebagai gantinya: dan siapa yang belum menyembelih kurbannya, maka 
hendaklah menyembelihnya atas nama Allah.” 


Al “ol Gi . Bond s 
ia ia AN 
CACAT YANG TIDAK BOLEH ADA PADA TERNAK KURBAN: 
TERNAK KURBAN YANG BUTA SEBELAH MATANYA | 


GE SIP Ae ISA GE Klo 


IP Ant 


elf Ah AYI SAS 
TO APA TEA ab Aa Aa 


Ao SA LAN AKA Ay HAN rai Tata 
Angin Tara 
Sean TK GTA ANYAN Seda II 
Ae BI3 A15 RE LE H6 


— 

4215. Dari Abu Adl Dlahhak 'Ubaid ibnu Fairuz (Maula bani Syai- 
ban) berkata: ''Aku bertanya kepada Al Bara” tentang ciri-ciri pada bi- 
natang ternak yang lain boleh dipakai untuk berkurban. Ia menjawab: 
”'Rasulullah saw berdiri dan bersabda: ” Ada empat cacat pada binatang 
yang tidak boleh dipakai berkurban, yaitu buta sebelah matanya, sakit, 
pincang dan kurus badannya.”' Aku bertanya kepada Rasulullah: ''Ba- 
gaimana bila aku tidak suka binatang ternak yang ekornya kurang pan- 
jang dan giginya kurang sempurna??? Jawab beliau: ''Apa yang kamu 
tidak menyukainya, Unggalkonlah, tetapi itu tidak diharamkan bagi 


orang lain.” 
1 serai 
s . 


bana KURBAN YANG PINCANG 


AAA Pa bara AIA -AN 


as" 
DE fake Arakan 


Teten ai NAN ANTA PERAK 
PA LEG 2 Ngga 

maa TE YICANANIG GIRANG, 

La ag IIA 


JIE VGA La 5 J6 


4216. Dari 'Ubaid ibnu Fairuz berkata: ''Aku bertanya kepada Al 
Barra' ibnu Azib tentang ciri-ciri binatang kurban yang tidak boleh di- 
pakai untuk kurban. Ia menjawab: '' Rasulullah saw pernah bersabda de- 
ngan memakai isyarat tangannya: ''Ada empat ciri pada binatang yang 
tidak boleh dipakai berkurban, yaitu buta sebelah matanya, sakit, pin- 
cang dan kurus badannya.” Aku (Al Barra?) bertanya kepada Rasulul- 
lah: Bagaimana bila aku tidak menyukai binatang ternak yang ekor 
dan telinganya kurang sempurna?” Jawab beliau: ?Apa yang kamu 


tidak menyukainya tinggalkanlah, tetapi itu janganlah mengharamkan 


bagi orang lain.” 
A.A - 5 H3 Pd 
AA 
TERNAK KURBAN YANG KURUS BADANNYA 
Eni ana KV 
Aa Haag, 
Tah “ aa adobe PA NA 
nang USA Kaya Dona Er 
KAPAL AA AAA apa 
ear naa 


4217. Dari 'Ubaid ibnu Fairuz dari Al Barra? ibnu 'Azib berkata: 
''Saya mendengar Rasulullah saw bersabda (sambil mengisyaratkan de- 
ngan jarinya dan memendekkan diantara jarinya): ''Ternak kurban ti- 
dak boleh buta sebelah matanya, pincang kakinya, sakit dan kurus ba- 
dannya.” 


343 


Kg KE Gs ahSlka SG 


TERNAK KURBAN YANG TERPOTONG EKORNYA 
nana HARI Pa Hamas - 
Pa 3 lanagenfs daa 


DD SY ca 

AG EN LEL 5 Arya 
“2. 
pe 


4218. Dari Syuraih ibnu Nu'man dari Ali ra berkata: ” Rasulullah 
saw menyuruh kami supaya memperhatikan mata dan telinga ternak 
kurban yang hendak disembelih untuk kurban, dan beliau melarang 
kami menyembelih ternak kurbanyang “terputus telinganya, “terputus 
ujung telinganya, terputus anggota badan lainnya atau yang lubang teli- 


nganya cacat.” 


(3 Hadapi ps Sad 


TERNAK TEBAK YANG TERPUTUS UJUNG TELINGANYA 
AN AMA AN 
Lita Sopas aki Lal LA “sa 


Ganas era 


4219. Abu Ishag berkata dari Ali ra berkata: "Rasulullah saw me- 
nyuruh kami memperhatikan mata dan telinga binatang kurban yang 


hendak digunakan untuk kurban dan beliau melarang kami menyembe- 


lih ternak kurban yang buta sebelah matanya.atau terputus semua teli- 
nganya atau:hanya terputus ujung telinganya atau sobek telinganya atau 
yang cacat lubang telinganya.” 


(-3 
isa 
NOS 
TERNAK KURBAN YANG CACAT Maa TELINGANYA 


oi besi Janin yaa KAI 
ENG MAAN GEA NAN ar 


“2 


CL Len K An t- P 
Kg Ja-9 Ar SEE Apala3 Iafokaa 


4220. Dari Syuraih ibnu Nu'man dari Ali ibnu Abu Thalib ra berka- 
ta: Rasulullah saw telah melarang kami menyembelih ternak kurban 
yang terputus telinganya, terputus ujung telinganya, sobek daun telinga- 
nya, cacat Be anak atau yang terpotong:hidungnya.”” 


pi & 2 . PO 
65 dagaia hina 29 2ala FA | 

TERNAK KURBAN YANG SOBEK DAUN TELINGANYA 

£ TT 4 3w ai y. 10 9 

Ge yilbs Hae, inti AN 
La LSG NA “In I Ae 
EA OAT TA blajar erat 
PES EN Yaklaas 


345 


4221. Dari Syuraih ibnu Nukman dari Ali ibnu Abu Thalib ra, bah- 
wasanya Rasulullah saw telah bersabda: ''Jangan menyembelih ternak 
kurban yang terputus ujung telinganya, yang sobek daun telinganya, 
yang cacat lubang telinganya atau yang buta sebelah matanya.” 


Ga Ia 


Aa 1 AKAL aa aa AAN 
ANGEL ANA 


4222. Dari Hujayyah ibnu 'Ady ia berkata: Aku mendengar Ali ra 
berkata: "Rasulullah saw telah menyuruh kami memperhatikan kesem- 
purnaan mata dan telinga ternak kurban.” 


fo. er 
AA 


TERNAK KURBAN YANG PECAH TANDUKNYA 


GEA SALA KY 
03 Ka RIAS Ls fa ea MAP ENYA YO 
ae 105 KN, ana 2 


4223. Dari Juray ibnu Kulaib berkata: ”' Aku telah mendengar Ali 
mengatakan Rasulullah saw telah melarang kami menyembelih ternak 
kurban yang pecah tanduknya.” Ketika hal itu aku tanyakan kepada 
Sa'id ibnu Al-Musayyab, maka ia menjawab: Benar”. Kecuali jika ter- 
nak kurban itu hanya pecah separuh 'tanduknya.” 


346 


PER N peda 


TERNAK KURBAN YANG BERUMUR DUA TAHUN LEBIH 


DAN YANG SETAHUN LEBIH 
Is A1 325I ag sea AN 


2 


2£ Aa aka SAE IK pen HA Ken Banget 
Knp FERI 


4224. Dari Abu Zubair dari Jabir ra berkata: "Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Jangan kamu menyembelih ternak kurban kecuali yang telah 
berumur dua tahun lebih, jika kamu tidak mendapatkannya, maka sem- 
belihlah domba yang berumur setahun lebih.” 


ab Ng, Lai PO ATANS CI ss Ato 
PASARAN bi 
NESIA Gakamks ab Jauh nan 


CA 


4225. Dari Abu Khair dari 'Ugbah ibnu 'Amir bahwa Rasulullah 
saw telah memberiku beberapa kambing untuk kubagikan kepada para 
sahabat, kemudian yang-tersisa hanyalah seekor domba kecil: ketika: 
itu aku sampaikan pada Rasulullah saw, beliau bersabda: "Sembelihlah 
domba itu untuk kurbanmu, karena ia telah cukup usia untuk disembe- 
lih. 1, 


347 


(£ 1G 33 PLT Hee 1992 
. 


SI Aloe REA Jennie IN 
PG 94002 PE PN Ea IL 
CS HE Kaada MO 
2 Pa Lai Te HC PA "Tete Men Te Jaa Ketat 
ob di Joan Gala Kerta 2 


aa SEA na 


4226. Dari Ba'jah ibnu Abdullah dari Ugbah ibnu 'Amir, bahwasa- 
nya Rasulullah saw telah membagikan beberapa kambing kurban kepada 
para sahabat, dan aku mendapatkan domba yang berumur satu tahun le- 
bih: aku berkata pada Rasulullah: '' Wahai Rasulullah, aku-hanya men- 
dapat bagian domba yang berumur satu: tahun lebih ini”. Beliau bersab- 
da: ?'Sembelihlah domba itu untuk kurban, karena ia telah cukup 
umur. ”, 


TKA NE Semdoe AV 
SAK ai Ha 
Kania PAT EPS La imalebe- Ia 


Maa Is 9, Ne 


4221. Dari Ba'jah ibnu Abdullah Al-Juhaniy dari Ugbah ibnu 
?'Amir berkata: ''Rasulullah saw membagi ternak kurban kepada para 
sahabat. Dan aku hanya mendapatkan domba yang berumur setahun le- 
bih: karena itu aku berkata pada beliau: '' Wahai Rasulullah, aku:hanya 
mendapatkan domba yang baru berumur setahun lebih.” Sabda beliau: 
?Sembelihlah domba itu untuk kurban, karena itu telah cukup usia buat 
dikurbankan.” 


KEL LA jabla op Gaga ANA 


PENA NN 


NA 


4228. Dari Mu'adz ibnu Abdullah ibnu Khubaib dari Ugbah ibnu 
'Amir berkata: ”'Ketika kami bersama Rasulullah, kami telah menyem- 
belih domba untuk kurban yang berumur satu tahun lebih. 


appa be, ulae 3S ANA 
Kisi ola Para LA 
aeaN on Sh - Ke ani 
pasa TI PM LA 0 Ep apa! Lea 2 

ay Sia Ph 2IN UN SA B3” 
KE ENII MEI, EN Als RIS 


27 PA PETA Inead z 


KAS Berkas dian 


“ 


4229. Dari Ashim ibnu Kulaib dari ayahnya berkata: '”Ketika kami 
berldhul Adha dalam perjalanan kami, seorang di antara kami ada yang 
ingin menukar dua atau tiga ekor ternaknya yang masih berumur satu ta- 
hun dengan satu ekor ternak yang berumur dua tahun lebih. Tiba-tiba 
seorang Bani Muzainah berkata: ''Dulu ketika kami merayakan Idul 
Adha di tengah perjalanan bersama Rasulullah, ada seorang di antara 
kami yang menukarkan dua ekor atau tiga ekor ternaknya yang masih 
berumur satu tahun lebih dengan seekor ternak yang berumur dua tahun 


349 


lebih, setelah Rasulullah tahu, beliau bersabda: ”'Sesungguhnya ternak 
yang berumur setahun lebih sudah mencukupi,syarat untuk kurban, se- 
bagaimana ternak yang telah berumur dua tahun lebih.” 


Io we Ja 


SAS ANE eU ea NX. 
SAY saka SEN 
Da hg Spa YO ALL AN LK oa 
5 Luh Aas an uan 


Iu “2 
SA | 


K3 
.. 


4230. Dari 'Ashim ibnu Kulaib berkata: Aku mendengar ayah ber- 
cerita dari seseorang berkata: ''Pada masa Rasulullah dua hari sebelum 
hari Raya Adha kami menukarkan dua ekor yang masih berumur se- 
tahun lebih dengan seekor ternak yang berumur dua tahun lebih, kemu- 
dian Rasulullah saw bersabda: ''Sesungguhnya seekor ternak yang ber- 
umur setahun lebih itu telah mencukupi syarat sebagaimana ternak yang 
berumur dua tahun lebih.” 


" Okys 
AS | 
DOMBA/KAMBING GIBAS UNTUK KURBAN 
Oky III, | rs 3 AK 
“ui an @ au 9 un “- Ta 
Angan Pan) Lina d Eu) | 9) 
bk oi . La Padi xp ? 
1 LG : w £ AG P4 97 
« “ 
“. -“ |) TE 9S 
4231. Dari Abdul Aziz ibnu Shuhaib dari Anas ra bahwa Rasulullah 


saw pernah menyembelih dua ekor kambing gibas untuk kurban dan aku 
juga menyembelih dua ekor kambing gibas.” 


350 


, / 4,4 G6 1ag. & 2. 
Indo At NA PB AE Sa NY 
JEANS, Arah 


4232. Dari Tsabit dari Anas ra berkata: ” Rasulullah saw pernah me- 
nyembelih dua ekor gibas putih untuk kurban hari Raya Idhul Adha.” 


o' Par Ka 7 5.1 (Cat 
da SEE sampah -NY 
ja AAN OLI SEA Ka sa 
Aa et “ 2. “63 
Para “ag Sana 99 

4233. Dari Gatadah dari Anas ra berkata: ”'Rasulullah saw pernah 
menyembelih dua ekor gibas putih yang bertanduk lurus, beliau me- 
nyembelih sendiri kedua ternak kurban itu dengan membaca ?bismillah 


dan takbir”, pada saat menyembelih beliau meletakkan kakinya disam- 
ping leher ternak kurban itu.” 


NE ass: atif B3 AAN: 
PAN aga enfa PE ara ig 
| PAGI 1 # 29an KAKI 


4234. Dari Muhammad ibnu Sirin dari Anas Ta Malik berkata: 
”Pada hari Idhul Adha Rasulullah saw lebih dulu berkhutbah, kemudi- 


an beliau menuju ke dua ekor gibasnya yang putih, lalu beliau menyem- 
belihnya untuk kurban.” 


FE HP ERA UE YEL Yo 


| Aya, LG er0 ana PA «1 “5 L, 


3J P ke) pes aer KA - YP | 


351 


LAOS HB Af PAKA NA TAS 
“8 la 2 
SAI Ha Janda IG 3 Kelak aa 


Pa Pa 
£ 5 CARA 
. ea 


4235. Dari Abdur Rahman ibnu Abu Bakrah dari ayahnya berkata: 
”Pada hari Idhul Adha Rasulullah saw menuju kedua kambing gibasnya 
yang putih, kemudian beliau menyembelih keduanya, setelah itu beliau 
menyembelih seekor gibas yang berumur setahun lebih, kemudian beliau 
membagikan daging kurbannya kepada kami.” 


Te un Re dag 


jan : ATAP MP2 


MA Asa L3 PUMA: 


4236. Dari Ja'far ibnu Muhammad dari ayahnya dari Abu Sa'id 
berkata: ?'Rasulullah saw telah menyembelih seekor gibas yang bertan- 
duk SN Baki kakinya-hitam dan sekitar matanya:hitam.” 


TA Bs A - 23 
NILAI SEEKOR oneka DALAM KURBAN IDUL ADHA 
mL 


5 Inegabu #Ael nh alsse -V 
a| LA: e10 on Saka SO 9 ega 
KAA Kal Pa 


4237. Dari Abayah iba Rifa'ah ibnu Rafi” dari kakeknya (Rafi' ib- 


nu Khadij) berkata: '' Dalam hal k' rban Idul Adha Rasulullah saw telah 


menentukan sepuluh ekor kambi' g yang nilainya sama dengan seekor 


Lian CN PMS Eropa Sa -IVN 
ne App A3) 4353 Kena nda abi 
AA ANA Tn ng PA 


4238. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: "Ketika kami meraya- 
kan Idul Adha bersama Rasulullah saw, kami berkurban seekor unta 
'buat 10 orang, sedang sapi buat 7 orang.” 


n “. 2 veraa uh 
NILAI SEEKOR SAPI DALAM KURBAN IDUL ADHA 
- MAA EA « P Bal 4 pny. : 
Se Ka pa SJ pa ah 5e aya 
er Ne aa LIL GKI OA ot 


DES 9 dat KOTA TI EKSp PARA 


4239. Dari Atha' dari Jabir berkata: ”'Ketika kami melakukan haji 
Tamattu' bersama Rasulullah saw, kami menyembelih seekor sapi untuk 
kongsi 7 orang dari kami.” 


ANIS 5S 


MENYEMBELIH TERNAK KURBAN SEBELUM 
SHALAT IDUL ADHA 


AE Mr EA EP ed says “Ng 


e) 


PG AMAN AS 


353 


G AN KG AAL ur 6 Ta Than 

SEA ENS Aa 3 23 

) 3 AG area u Kan HE AA 

DATE SALE AO 
“4 


Al JEANS ALE 


Fa 9 A01 “In « PASAL 
Cesig Mung alan jua AU ga CYen 


AN 
N 
“ 


4240. Dari Asy-Sya'by dari Al Barra' berkata: ”'Pada hari Idul 
Adha Rasulallah saw berdiri berkhutbah: ''Barang siapa berkiblat 
dengan kiblat kami, shalat sebagaimana shalat kami, dan beribadah se- 
bagaimana beribadah kami, maka janganlah ia menyembelih ternak kur- 
bannya sebelum shalat Idul Adha”. Pamanku berdiri dan bertanya: 
” Wahai Rasulullah, aku telah mempercepat penyembelih ternak kurban- 
ku untuk memberi makan kepada sanak kerabatku, keluargaku dan te- 
tanggaku.” Sabda Rasulullah saw: ”'Ulangilah menyembelih kurban 
yang lain.” Jawab pamanku: ” Aku hanya memiliki seekor kambing be- 
tina yang masih menyusu dan ia lebih kusukai daripada dua ekor kam- 
bing yang berumur satu tahun yang kaya daging.” Sabda beliau: ''Ka- 
rena itu sebaik-baik kurbanmu, dan tetapi ternak seperti ini tidak dapat 
memenuhi syarat bagi orang sesudah kamu.” 


Pa 1 Pa 

PPP ANA LAS LAN SAP NN KESAN 

(7nd 2 haha Pat 3g Pat La Kh ag 
. 2 4 w | « | “ - 


1G MN EL 
ABANG RAS Tuk ti oa 
L 2» JUS al AGYA GOR 


aa 244 “114 Hm “3 - 
TIENS Bas d5 


IN KING AK af AAA Ae Aa 
TG Sean Ora Tang KAN LA 
ot) NI LI AA, tt 

Inka Joo Dls 3 L AHP 


rr. 
IAI rana (ii 2 GAS ML AAA 
v0 AJE CewiseBB LEUA, 
LL yA Ka LA AA Pa Ly AA 
$ A 5 “wu #8 nh al 
NA Pri 
PMA 
$ Da 


4241. Dari Al Barra? ibnu "Aazib berkata: Pada hari Raya Idul 
Adha Rasulullah saw berkhutbah sesudah shalat Id”. Beliau bersabda: 
"Barang siapa yang shalat seperti shalat kami dan berkurban sebagaima- 
na kurban kami, maka ia telah mendapat pahala berkurban. Tetapi ba- 
rang siapa yang menyembelih-ternak kurbannya sebelum shalat Id, maka 
hasil penyembelihan sebagai daging biasa. Abu Burdah berkata: ” Wahai 
Rasulullah, aku telah menyembelih ternak kurbanku sebelum shalat Idul 
Adha, karena aku tahu bahwa hari ini adalah hari makan dan minum, 
maka dari itu aku mempercepat penyembelihannya agar aku bisa makan 
dan memberi makan sanak keluarga dan tetanggaku?”. Sabda Rasulul- 
lah: ”'Itu dianggap kambing biasa (bukan sebagai daging kurban)”. Abu 
Burdah berkata: ''Tetapi aku masih mempunyai seekor kambing betina 
yang berumur dua tahun lebih, ia lebih aku sukai daripada dua ekor 
kambing: adakah kambingku itu memenuhi syarat untuk kurbanku?” 
Jawab beliau: ''Ya, tetapi ternak kurban seperti ini tidak dapat meme- 
nuhi syarat bagi orang lain sesudahmu.” 


355 


. ri “PD g.. 


anna Pa PRA NN 


ed 


pa (Gr Urea La” 
Jaa SNI 3 £AU6, Sapa panas 


“. 4 g LG sala CP 
BAM Ea 4 


Pak on 


has PAPAN UNTUK ne, | 
IA “ 
ira ara TA ASN, aras 


A3 1221 


as) lee 6 36 SA gak AS 


(KE, SESI Ka FI sisa is ge 


4242. Dari Muhammad dari Anas ra berkata: ''Pada hari Idul 
Adha, Rasulullah saw bersabda: ”' Barang siapa yang menyembelih ter- 
nak kurban sebelum shalat 'Ied, hendaknya ia mengulanginya””. Sese- 
orang bertanya: ”” Wahai Rasulullah, ini adalah hari untuk menikmati 
daging, karena para tetanggaku adalah kaum miskin, maka aku telah 
menyembelih ternak kurbanku sebelum shalat 'Ied”. Mendengar alasan- 
nya ini, seakan-akan Rasulullah saw membenarkannya. Orang itu berka- 
ta: ”'Aku masih mempunyai seekor kambing betina yang berumur dua 
tahun lebih, ia lebih aku sukai daripada dua ekor kambing.” Rasulullah 
saw memberi rukhshah baginya untuk menyembelih kambing itu sebagai 
kurban, tetapi aku tidak tahu, apakah rukhshah ini juga berlaku bagi 
orang lain ataukah tidak. Setelah itu beliau menuju ke dua ekor kam- 
bingnya, lalu beliau menyembelih kedua kambing itu dengan tangan be- 


liau sendiri.” 
tadi na, 4 Pa 9 24314 
sa 2ejia anlagikane “NN 


2. 
Linda Ker 1.14 LAS "apa er P3 s- w AN 
356 


. , “. - ai 
WM La “ 
. Gw “3 Ny “ Pa pe Pi 
3 Ilas SE AN M2 MEP 
- Log , 5 na 
PP 2ter3 PA £ Pa wa 
d0, dc KY 


AO) 


4243. Dari Busyair ibnu Yasar dari Abu Burdah ibnu Niyar bah- 
wasanya ia telah menyembelih ternak kurbannya sebelum shalat 
'Ied, maka Rasulullah saw menyuruhnya mengganti ternak yang sudah 
disembelih itu. Ia berkata: '' Aku masih mempunyai seekor kambing be- 
tina yang berumur dua tahun: ia lebih aku senangi daripada dua ekor 
kambing yang berumur satu tahun”. Sabda beliau saw: ”'Sembelihlah 
kambing itu?. Dalam riwayat Abu Ubaidillah, bahwasanya orang itu 
berkata: ''Aku tidak mempunyai kambing lagi, selain seekor kambing 
betina yang berumur duatahun””. Maka Rasulullah saw menyuruh orang 
itu menyembelihnya untuk kurban.” 


Setagiak Aa AN AN 
2 (2 4 


Han Kennea sbdga EDG 
3 Cuka EA AA Siak 


1 “9 


ara audit - ah, IYA 
BRA YNA AS TBIFA 
SANA NOW LELANG SKK 
7 Ketat et L 


29 ? 


357 


4244, Dari Al-Aswad dari Ibnu Oais dari Jundub ibnu Sufyan ra 
berkata: "Pada suatu hari Idul Adha, kami menyembelih terhak kurban 
kami bersama Rasulullah saw, tiba-tiba sebagian orang telah menyembe- 
lih ternak kurbannya sebelum shalat 'Ied. Ketika Rasulullah tahu, bah- 
wa mereka telah menyembelih ternak kurban sebelum shalat 'Ied: beliau 
bersabda: ''Barang siapa yang sudah menyembelih ternak kurbannya se- 
belum shalat 'Ied, hendaknya ia menggantinya dengan ternak kurban 
yang lain. Dan barang siapa yang belum menyembelihnya sampai setelah 
selesai shalat 'Ied, hendaknya ia segera menyembelihnya dengan me- 
nyebut Asma Allah.” 


sae 45 Pajang 


BOLEH MENYEMBELIH BINATANG DENGAN BATU GIP 
(BATU YANG PUTIH MENGKILAT) 


Lets “dr SAS GE hanolee Xto 
83 STA AAN PP ai KESAGA BAY 
S da Ap SATA Sha Aa RN 


Pad 

Pane PPP 9 “A1 Beat AA -. 

II 14 Ka “ m| A3 CA 2 “5 | 
- 0 | 


4245. Dari 'Amir dari Muhammad ibnu Shafwan berkisah: ''Ketika 
aku mendapatkan dya ekor kelinci di Marwa, aku tiada mendapatkan 
alat yang tajam untuk menyembelihnya, maka aku menyembelih dua 
ekor kelinci itu dengan batu gip yang tajam. Kemudian aku datang kepa- 
da Rasulullah saw dan bertanya: ” Wahai Rasulullah, ketika aku berburu 
aku mendapatkan dua ekor kelinci: karena aku tiada mendapatkan pisau 


untuk menyembelih, maka aku menyembelih kelinci itu dengan tajam-. 


nya batu gip: apakah boleh aku memakannya?” Jawab beliau: ''Makan- 
lah kelinci itu.” 


358 


Sin IE MI Na HIS K0 
at n, 


. 


ENY Haga LA PPA NY GPR AI 
TKP, er, 


. 4246. Hadlir ibnu Al Muhajir Al Bahiliy menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Sulaiman ibnu Yasar dari Zaid bin 
Tsabit, bahwasanya seekor srigala telah menerkam seekor kambing, ke- 
mudian pemiliknya menyembelih kambing itu dengan tajamnya batu 
gip: setelah hal itu ditanyakan pada Rasulullah, beliau mengizinkan 
kambing itu dimakan.” 


sad ma 


BOLEH MENYEMBELIH DENGAN TONGKAT 
2 2n/3 SEP ALI Ia AN 
ASI: PAPAN AE pasak | 
BALA AE aa La Dada ga 


Kena Paaga Husna 


4241. Dari Simak ia berkata: Aku mendengar Murry ibnu Outhary 
dari ' Ady ibnu Hatim berkata: ”' Aku bertanya pada Rasulullah: '' Wahai 
Rasulullah, bila aku melepas anjing pemburuku, kemudian aku meng- 
ambil hasil buruannya, tapi aku tiada mendapatkan pisau untuk me- 
nyembelihnya, bolehkan aku menyembelih buruan itu dengan batu gip 
dan tongkat?” Jawab beliau: ”Alirkanlah darahnya dengan alat apa sa- 
ja yang kamu kehendaki, dan ucapkan 'Bismillah' ketika kamu menyem- 
belih.” 


GA 101 - 2 nh Car 
NATA CA Ae Din J3 DLL 


359 


PA NI 2 ed W, PP Re Gap du La 
KTA 152 231 santan 


- - 
“34 z1 La an TEA sd 
0935 JE3G 3 
pe AK ra Sela Sala Ke 

Uerijar-aa & Ke pa 


Ani HANYA Ta (£ (Phd ga #. 
(ad anda Peak 2 ryan 
A3 
peri 

4248. Dari Atha' ibnu Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudry berkata: 
"Seorang dari sahabat Anshar (yang bernama Zaid) memiliki unta yang 
biasa digembalakan di balit bukit Uhud, pada suatu hari ketika unta itu 
jatuh hampir mati, maka ia segera menyembelih untanya dengan sebuah 
tongkat”. Aku bertanya pada Zaid: '” Tongkat itu dari kayu atau batu?” 


Jawabnya: ”'Dari kayu”. Kemudian ia datang kepada Rasulullah saw 
dan menanyakan hal itu, ternyata beliau menyuruhnya memakan unta 


tersebut. 
AL uan 


LARANGAN MENYEMBELIH DENGAN KUKU 


Pa AN IPA ta 


3 pera Ig Hawa sea 1 Pena 
Sy KA 


4249. Dari 'Abayah dari Rafi “ Rifa'ah ibnu Khadij ra bahwa 
Rasulullah saw bersabda: ''Setiap alat yang dapat mengalirkan darah bi- 
natang yang disembelih dengan ucapan 'Bismillah', maka makanlah da- 
ging sembelihan itu, kecuali jika ia disembelih dengan gigi ataupun 
kuku.” 


360 


s 
Tah mall 3G 
Cp HERI 306 
LARANGAN MENYEMBELIH Jaa GIGI 


Pa Lah 


Sea Onyik IS Ros 
PAPAN LNG Ula Hae pa Hi 
Ra PA en da as saa 2 
Kelana Mean 55 ipa 
KENA, petang 


4250. Dari 'Abayah ibnu Rifa'ah dari ayahnya dari kakeknya (Rafi' 
ibnu Khadij) ra berkata: ?' Aku bertanya pada Rasulullah: '” Wahai Rasu- 
lullah, bila besok kami dapatkan binatang buruan, sedangkan kami tidak 
membawa pisau, lalu apa yang dapat kupergunakan untuk menyembe- 
lihnya?” Jawab beliau: Setiap alat yang dapat mengalirkan darah bina- 
tang yang disembelih dengan ucapan 'Bismillah', maka makanlah sem- 
belihan itu, selagi ia tidak disembelih dengan gigi ataupun kuku. Karena 
gigi adalah bagian dari tulang: adapun kuku, ia adalah pisau orang Ha- 
basyah/orang kafir.” 


SAS IIS 


PERINTAH MENAJAMKAN MATA PISAU 
UNTUK MENYEMBELIH 


17114 4 Fl «29 
SE ua3ley Nge eaE Valee “Wol 
Ad 4 IE oh IL AINI 
NG Bea Sea PT Nhakar and 


361 


P4 Tiara PAMA AA oa 
' 2 mali ja 9 “ | « 
IS Puasa den y CS 


Ip Aa IG 7m 4 “s2 “ingatan 
2 KO KENA Pa PA PA KEK US 
Sina 


. nan 1G 


4251. Dari Abu Asy'ats dari Syaddad ibnu Aus berkata: ”' Ada dua 
nasehat dari Rasulullah saw yang selalu kuingat, beliau bersabda: 
'"Sesungguhnya Allah mewajibkan kita berlaku baik dalam setiap hal. 
Karena itu jika kamu membunuh (yang patut dibunuh), maka bunuhlah 
dengan cara yang baik: dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah 
dengan cara yang baik, dan hendaklah salah seorang dari kamu mena- 
jamkan pisaunya bila menyembelih dan hendaklah ia meringankan bina- 
'tang sembelihannya.” 


Ld 


NAN PAPL POTO 
PMN UAA GApoon et 
BOLEH MENYEMBELIH BINATANG YANG HALAL DIMAKAN 
21151 At CO 
FILA NC ALLE SG “Yoh 
: g g : 3 AB Aa DA ME 
Parnloaliaha AN Jgn dede Lu 0 GA 
/ NG, 
OK Ia 


da PPU AP, 


4252. Dari Fatimah binti Al-Mundzir dari Asma' binti Abu Bakar ra 
berkata: "Pada masa Rasulullah saw kami pernah menyembelih kuda, 
kemudian kami memakannya.” 


: 
K3 
$ 
€ 2 


ar Pa 
BA Gps ara sk 
| 3 S3 sGh 
- mL ae « 
MENYEMBELIH BINATANG YANG DITERKAM 
BINATANG BUAS 


4253. Dari Zaid ibnu Tsabit, bahwasanya seekor srigala telah me- 
nerkam seekor kambing, kemudian mereka (pemilik kambing) menyem- 
belih kambing itu dengan tajamnya batu gip (batu yang putih mengki- 
lat). Setelah hal itu ditanyakan pada Rasulullah, beliau membolehkan 
memakannya.” 


an PP A o2,, Be. £ in Ie ifa 
ka end IAI SL 50153 
BINATANG TERNAK TERJATUH DI SUMUR 


YANG TIDAK DAPAT DISEMBELIH 
PADA TENGGOROKANNYA 


) LD NI LA 7 ix 3 pi - 
Bp GBI AN GEA CAN IE “Hot 
ad MA te TA A NP KAU NC) Tg La: 
Sab EKA GE 31 BI SEL 
Len AA 
SN Yhas 


4254. Dari Abu Usyara' dari ayahnya berkata: '' Aku bertanya pada 
Rasulullah tentang binatang yang terjatuh di sumur, bukankah cara pe- 
nyembelihan harus pada tenggorokan?” Jawab beliau: Jika kamu da- 


363 


pat menikam binatang itu, maka hal itu sudah memenuhi syarat penyem- 
belihan.” 


KI UR ES 
TERNAK YANG TERLEPAS DAN TIDAK BISA DITANGKAP 
KG Fa se bdura Denga la -Noo 

SALdes Aa SAY Elabi 


2 Da BELA penak 1) 


Sana ananda abi Mbasur 


Jago 513 K3 asep 


pal a36 KAANG KAN BLU 


4255. Dari 'Abayah ibnu Rafi” dari Rafi” berkata: ”'Aku ber- 
tanya pada Rasulullah: '' Wahai Rasulullah, bigaimana bila aku men- 
dapatkan binatang buruan, sedangkan aku tidak membawa pisau untuk 
menyembelihnya?”' Jawab beliau: ''Segala alat yang dapat mengalir- 
kan darah binatang, kecuali gigi dan kuku, maka makanlah sembelihan- 
nya.” Pada suatu hari ketika Rasulullah mendapat harta rampasan 
perang, tiba-tiba seekor unta dari hasil rampasan itu lari, maka sese- 
orang sahabat memanahnya hingga mati: maka Rasulullah bersabda: 
"Sesungguhnya binatang ternak itu (unta) memiliki sifat liar sebagai- 
mana binatang buas, karena itu, jika kamu tidak bisa menangkapnya, 
maka lakukanlah seperti ini!” 


364 


“. 


SE SAI de or dakaha KA 


. # 


SANA PP! Ae | 


A ANAK 


7 4 Giabagar ar IA JG #J 
Gap agama 
KA, EKAKA NE NT CIA 


3-1 an: ap" Doo 93 “7 
BN las dm : 


Km Na Jam OLI Ran aa 
Buk, ANN DAD ET. oa pia 


MEBNI EA KEGG 


4256. Dari 'Abayah ibnu Rifa'ah dari Rafi” ibnu Khadij berkata: 
” Aku bertanya kepada Rasulullah saw: '' Bagaimana bila aku mendapat- 
kan binatang buruan, sedangkan aku tidak membawa pisau untuk me- 
nyembelihnya?” Jawab beliau: ”' Segala alat yang dapat mengalirkan da- 
rah binatang kecuali gigi dan kuku, maka makanlah hasil sembelihannya. 
Kuberitahukan padamu tentang larangan menyembelih dengan gigi dan 
kuku, karena gigi adalah bagian dari tulang, sedangkan kuku adalah 
pisaunya (alat penyembelihan) orang Habasyah (kafir).” Pada suatu kali 
ketika kami bersama Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang 
yang berupa unta atau kambing, tiba-tiba ada seekor unta dari harta 
rampasan itu lari, sehingga seorang sahabat memanahnya dan unta itu 
jatuh hingga mati. Maka Rasulullah saw bersabda: ?'Sesungguhnya unta 
ini memiliki sifat liar sebagaimana binatang buas lainnya, karena itu, 
jika kamu tidak bisa menangkapnya, maka lakukan seperti ini yaitu me- 
manahnya.” 


365 


: 3 5 
CAN Sega KE ATA Sal GS -NoV 


Ge PAGI TAN YANG Pn A7 
BE gas Kena dering 8 3 


pn Ian ae (KKU 
pangan 2 102,114 


4 Ian 
4 PB KATA 33 5 
NS Bis 04 SARA 
SG 


4257. Dari Abu Asy'ats dari Syaddad ibnu Aus berkata:  Akutelah 
mendengar Rasulullah saw bersabda: '' Sesungguhnya Allah mewajibkan 
(kita) berlaku baik di dalam segala sesuatu: karena itu jika kamu mem- 
bunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik: dan jika kamu menyem- 
belih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah salah se- 
orang dari kamu menajamkan mata pisaunya bila ia hendak menyem- 
belih, dan hendaknya ia memberi kelonggaran pada binatang sembelih- 


annya.” al P- 
eh 


Mon DENGAN CARA YANG BAIK 


26 Menpan T.. 
bay Ah Kena andai Tam dede 
28 SL AE YA 


“ 1 :33 2S 4 Fr 
KAA PA Ak AN UT 


366 


4258. Dari Abu Asy'ats Ash-Shan'any dari Syaddad ibnu Aus ber- 
kata: '”Rasulullah saw bersabda: ''Sesungguhnya Allah mewajibkan 
(kita) berlaku baik di dalam segala sesuatu: karena itu jika kamu mem- 
bunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik: dan jika kamu menyem- 
belih, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula: dan hendaklah 


. salah seorang dari kamu menajamkan pisaunya bila ia hendak menyem- 


belih, dan hendaknya ia memberi kelonggaran pada binatang sembelih- 
annya.” 


Lanud JAE SENI NA 
nba kanak Ba 
22 59 PEP 
Bagas! Peer mareagi 13) 

Nona “3 Dea naa 7 
Ka 


4259. Dari Abu Asy'ats dari Syaddad ibnu Aus berkata: '' Aku'telah 
mendengar tentang dua perkara dari Rasulullah saw, yaitu sabda beliau: 
”Sesungguhnya Allah mewajibkan kita berlaku baik di dalam segala hal: 
karena itu jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang 
baik: dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang 
baik: dan hendaknya salah seorang dari kamu menajamkan mata pisau- 
nya bila ia hendak menyembelih, kemudian hendaknya ia meringankan 
binatang sembelihannya.”” 


LI AK ac 2, 18 
MA B3 BESAR 


PANEN "ga ap 359 
2 ya 1 NA 1g 


Dn 23 9 hh 


4260. Dari Abu Asy'ats dari Syaddad ibnu Aus berkata: '' Ada dua 
hal dari Rasulullah saw yang selalu aku ingat, yaitu sabda beliau: ”'Se- 
sungguhnya Allah mewajibkan kita berlaku baik di dalam segala hal: ka- 
rena itu, jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik: 
dan bila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik: 
dan hendaklah salah seorang dari kamu menajamkan mata pisaunya bila 
ia hendak menyembelih, dan hendaknya ia meringankan binatang pe- 
nyembelihannya.'” 


WA "EA YA IS EKA 


MELETAKKAN KAKI SEJAJAR 
DENGAN LEHER BINATANG SEMBELIHAN 


AN Ie Je Lila a33 3£ NM 
san LAN kekal SEK Meesasnha 


" you 


Ana JARAK, 
Pena Ar raat 


4261. Dari Gatadah ia berkata: Aku mendengar Anas ra berkata: 
"Rasulullah saw pernah mengurbankan dua ekor kambing gibas putih 
yang bertanduk lurus, beliau menyembelih keduanya dengan tangan 
beliau sendiri dengan membaca takbir dan basmalah sambil meletakkan 
kaki beliau sejajar dengan lIeher binatang sembelihan”. Aku (Oatadah) 
bertanya pada Anas: ” Adakah kamu men yak aKaNAya sendiri dari Rasu- 
lullah?” Jawabnya: ”Ya”. 


368 


GW 
" - . s / y . “ 9 
2 en 
MEMBACA 'BASMALLAH' KETIKA MENYEMBELIH 
BINATANG KURBAN 


MA ena berat: AN 
? Tegu HE Sea Boga par 


Er Apa 123 2 eng 25 PRA NI 


Pa aan 


4262. Dari Oatadah berkata: Anas ibnu Malik ra menceritakan ke- 
pada kami, ia berkata: ” Rasulullah saw pernah mengurbankan dua ekor 
kambing gibas putih yang bertanduk lurus: beliau menyembelih kedua- 
nya dengan tangan beliau sendiri sambil membaca Basmalah dan takbir 
sambil meletakkan kaki beliau sejajar dengan leher binatang sembelih- 


y 
| ia ANN PP oo 
“ SI 
MEMBACA 'TAKBIR' KETIKA MENYEMBELIH 
BINATANG KURBAN 


FI | Ne DN AEg £ 
asa s2Aalot perak "aren “js 


An ada 


id 0 


4263. Dari Gatadah dari Anas ibnu Malik berkata, bahwasanya 
Rasulullah saw pernah mengurbankan dua ekor kambing gibas putih 
yang lurus tanduknya, beliau menyembelih keduanya dengan'tangan be- 


369 


liau sendiri dengan meletakkan kaki beliau sejajar dengan leher binatang 
kurban, sambil membaca 'basmalah dan takbir. 


SETEL 
Adi KN 


MENYEMBELIH BINATANG KURBAN 
MILIKNYA SENDIRI 


da at peapanira Da RI 
Base parang ah ea 
- BTA Ialaalios 3g 


4264. Dari Gatadah bahwa Anas ibnu Malik ra berkata: ” Akutelah 
melihat Rasulullah saw menyembelih dua kambing gibas putih yang 
lurus tanduknya untuk kurban, beliau menyembelih keduanya dengan 
tangan beliau sendiri dengan meletakkan kaki beliau lurus dengan leher 
binatang sembelihan, sambil membaca 'Basmalah' dan 'takbir?.” 


"“ “ “. “or 
Inem KE KAI 
Koo . SI 
Peta BINATANG sen 


an AN 
ah an 9 Ca Pee kata aan 


Ser ala An ea, Sa “Vo 
MAAN Ak Kenba ada 


ITA N AL 


01 apaan 9 


4263. Dari Ja'far ibnu Muhammad dari ayahnya dari Jabir ibnu 
Abdullah ra bahwasanya Rasulullah saw pernah penyembelih sebagian 


370 


unta beliau untuk dengan tangan beliau sendiri, sedangkan sisanya yang 
lain disembeli orang lain.” 


Iu Pa 


(ana 


MENYEMBELIH BINATANG YANG HALAL DIMAKAN 


Ma PE AAA -NN 


Lega sang ana 
# (H 13 
LAKK Pera 


4266. Dari Fatimah dari Asma' ra berkata: ”'Pada masa Rasulullah 
saw kami pernah menyembelih kuda, kemudian kami memakannya”. 
Dalam riwayat Outaibah: ? Kemudian kami memakan dagingnya.” 


c HE SEA LEE RV 

Hide I BAL Ga ya 014, 2 

(ex: KILAS AA ep anita ab Jaa 
4267. Dari Fatimah dari Asma' ra berkata: ”'Pada masa Rasulullah 


saw, ketika kami berada di Madinah, kami pernah menyembelih kuda, 
kemudian kami memakannya.” 


Let Aa kes oo“ 
Kaah bilas 
MENYEMBELIH BUKAN ATAS NAMA ALLAH 
ran Gg 2 Ne bata e” ” 
dorsotel KA inga KU 


Kenends siar 4 Kan Ek “9 Drag Mang Dong 


371 


“ LA “ad 


Ka KTA NA 
TE SEMEN N IS 
TAN Fera ET Ma AS 55 
Hati A3 AM A53 AI 55 2s GA 
EN KE Ae 35 Ghea Ga 


4268. Dari Manshur ibnu Hiban dari ' Amir ibnu Watsilah berkisah: 
”Seseorang bertanya kepada Ali ra: ”'Pernahkah Rasulullah saw me- 
nyampaikan sesuatu padamu dengan rahasia yang beliau tidak menyam- 
paikannya pada orang lain?” Karena mendengar pertanyaan ini, maka 
marahlah Ali sehingga wajahnya merah padam, ia berkata: ”'Beliau saw 
tidak pernah menyampaikan sesuatu padaku dengan rahasia dan beliau 
tidak menyampaikannya pada orang lain: hanya saja beliau pernah 
memberitahu aku tentang empat perkara, ketika aku dan beliau sedang 
di rumah: beliau bersabda: ” Allah melaknat orang yang melaknat orang 
tuanya sendiri, Allah melaknat orang yang menyembelih bukan atas 
Nama Allah, Allah melaknat orang yang membantu orang lain berbuat 
dosa, dan Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah hak 
milik.” 


372 


Se SI TPA 
Kn SISA 


LARANGAN MEMAKAN ATAUPUN MENYIMPAN 
DAGING BINATANG KURBAN 
SETELAH TIGA HARI DARI PENYEMBELIHANNYA 


Kana Saha ab - AP S 


EN aan Len 
“ 
SS 

2 


4269. Dari Salim dari Ibnu Umar ra, AG Rasulullah saw: 2 
lah melarang memakan daging binatang kurban setelah 'tiga hari dari 
hari penyembelihannya.” 


ME gass Se GA AV. 


Kaonn AAN IEEE 


TA kat 


Peri aa YAN, 
c EN Gekasas Mak Take adan, AAN ge Ab 


4270. Dari Az-Zuhry dari Abu 'Ubaid (maula Ibnu 'Auf) berkata: 
”Pada hari Idul Adha, aku melihat Ali melakukan shalat Ied sebelum 
khutbah, ia shalat tanpa adzan dan igamat, setelah shalat ia berkhutbah: 
? Aku telah mendengar Rasulullah saw melarang seseorang menahan se- 
suatu dari daging kurban selama lebih dari tiga hari.” 


373 


PP | PA (aa “1 
GEN Je olga Aga KV 
Pa 


4271. Dari Ibnu Syihab bahwa Abu 'Ubaid mengkhabarkannya, 
bahwa Ali ra berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw telah melarang 
kamu memakan daging kurbanmu Ha dari tiga hari.” 


Aa NT 


HADITS YANG MEMBOLEHKAN MENYIMPAN 
DAN MEMAKAN DAGING KURBAN 
SELAMA LEBIH DARI TIGA HARI 


se udi 


AA lah 2 ena 3 ae ANA AW 
KEREN) fe: GG kana . Tks PA 
WAR LK EP 3636 


4272. Dari Abu Zubair dari Jabir ibnu 2 bahwa dia meng- 
khabarkannya, bahwa Rasulullah saw pernah melarang memakan da- 
ging kurban lebih dari tiga hari: kemudian beliau bersabda: '”' Makanlah 
daging kurban itu, dan ambillah bekas dari padanya serta simpanlah.” 


KN Ga esa jp AW 
SENI Kaha 3 Kal 
era Ak Es G3 


374 


KENTANG PA Pa EA PRA 
TMS 


LO 


A 
PAN INA OR FG 
Cabut nge RIP IS 4, 
abs Hajat nga Kadis 
pad 


4273. Dari Ibnu Khabbab, yakni Abdullah ibnu Khabbab berkisah: 
”Ketika Abu Sa'id Al-Khudry baru tiba dari bepergian, tiba-tiba keluar- 
ganya menghidangkan padanya sisa daging kurban, maka ia berkata: 
"Aku tidak akan memakannya sebelum aku menanyakan tentang hu- 
kumnya pada seseorang”. Kemudian ia pergi ke rumah saudaranya 
seibu, yaitu Oatadah ibnu Nu'man, seorang pejuang yang ikut perang 
Badar. Setelah ia menanyakan hal itu padanya: jawab Oatadah: ”Sung- 
guh, 'sepeninggalmu telah terjadi suatu perubahan, jika dulu grang- 
Orang dilarang memakan daging kurban lebih dari tiga hari, maka kini 


mereka diperbolehkan.” 


Aas, al anita Se ae - V4 
Kana LEK AAA 

Andal Key MOYATA 
1 TA 2 pa KENA TER UA IAIN —g 


ARA EA PP 4 23 uh 4 
A23 Soon A5 | dana 2g dala Al 
53 La Ae ho UNS 3 91 
KAN pa Nee sa hgesa 
2aN Enak NG Pe Nas “4 

- 375 


4274. Dari Zainab dari Abu Sa'id Al-Khudry, bahwasanya Rasulullah 
saw pernah melarang memakan daging kurban, setelah lebih dari tiga ha- 
ri. Maka dari itu, ketika orang-orang menghidangkan padanya (Abu 
Sa'id) sisa daging kurban, ia berkata: ''Bukankah Rasulullah saw telah 
melarang hal ini?” Kemudian ia pergi ke rumah saudaranya seibu, yaitu 
Oatadah ibnu Nu'man, seorang pejuang yang ikut perang Badar, setelah 
ia menanyakan hal itu pada Oatadah, Oatadah berkata: ''Sesungguhnya 
telah zrjadi suatu perubahan dalam hal ini: dulu Rasulullah saw pernah 
meldrang kita memakan daging kurban lebih dari tiga hari, tetapi ke- 
mudian beliau memberi rukhshah pada kita untuk memakannya dan 
menyimpannya.” 


Pinfe atas, pam arah - 

Ar Ne aa & Ka Boa 
EME 6333 iss an 

Pn rar Panai si 


AAN pepun Pre £: laa SA 


KANE tts Papa Hug 


4275. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya berkata: ”' Rasulullah saw 
bersabda: ?”'Dulu aku telah melarang kalian dari tiga perkara, dan kini 
aku membolehkannya, yaitu aku telah melarang kalian dari berziarah 
kubur, kini berziarahlah kalian ke kubur, supaya karena ziarah itu 
kalian akan berusaha menambah amal kebaikan kalian: aku pernah me- 
larang kalian mendekati daging kurban setelah tiga hari, sekarang ma- 
kanlah daging itu dan simpanlah sesukamu: dan aku pernah melarang 
kalian minum dengan wadah-wadah tertutup, sekarang minumlah de- 
ngan wadah apa saja yang kalian kehendaki, tapi janganlah kalian me- 
minum sesuatu yang memabukkan.” 


376 


Dalam riwayat Muhammad ibnu Ma'dan ibnu 'Isa, ia tidak menyebut- 
kan ag 'dan simpanlah?.”” 
7 Pd 


alan 1132 23 NE An op “AVI 
2 0 1 - Kla ? 2 ye 

NG Kena I 

PA anna Pain Ea 


Pa 


| re Pena AI Lali 
Pd  ANSE U3 


rana 


4276. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya berkata: "Rasulullah saw 
bersabda: ''Dulu aku telah melarang kalian memakan daging kurban 
lebih dari tiga hari, meminum air anggur, dan berziarah ke kubur: kini 
makanlah daging kurban itu sekehendakmu dan ambillah untuk bekal 
serta simpanlah: dan barangsiapa yang hendak berziarah kubur, maka 
berziarahlah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkanmu pada akhi- 
rat, dan minumlah sesukamu, tetapi Ja anuan semua yang memabuk- 


| SEN 


MENYIMPAN DAGING KURBAN 
LEBIH DARI TIGA HARI 


Sa TAGS AW 

TPL Ketik Un UML 
(AJE AGYA 
2 TA aan £ ae Ind Bana 
saga ESA SN Fasa 


377 


Aa Mina alatdaanh 
jEas LI “2 Tai Ka APA TEA “3 e 
A3 Pang, INOK 
Na Sana 74 ina. NI ULANG 


4277). Dari Amrah dari Aisyah ra berkata: ''Pada hari Idul Adha, 
ketika orang-orang Badui datang ke Madinah untuk meminta daging 
kurban: maka Rasulullah saw bersabda: ''Makanlah dan simpanlah da- 
ging itu selama tiga hari saja.” Setelah itu para sahabat berkata: ”” Wahai 
Rasulullah, orang-orang banyak yang memanfaatkan daging kurban itu, 
mereka mencairkan lemaknya dan mengambil minyaknya.” Tanya 
beliau: ”'Kenapa itu diributkan?” Jawab mereka: Bukankah engkau 
telah melarang menyimpang daging kurban?” Jawab beliau: ''Sesung- 
guhnya aku hanya melarang orang-orang Badui yang datang ke Madi- 
nah. Kini' makanlah daging kurban itu dan simpanlah serta sedekahkan- 


lah.” 
HN SE ea AM 
SAN Pa ES SIKA 
pereneen Ml pra SA 


2 


“ pepaulaa In Darat “ ti 
“- 
Kana: 4 TE ESA NAN Ata ea 
Inda Jadi abal Lincah 21 
2 NG 14 LESES Ao KA 


378 


4278. Dari Abdur Rahman ibnu ' Abis'telah mendengar ayahnya ber. 
kisah: ''Pada suatu:hari, aku datang pada Aisyah, dan bertanya: ''Ada- 
kah Rasulullah saw telah melarang mendekati daging kurban lebih dari 
tiga hari?” Jawab Aisyah: ”'Ya, karena ketika itu orang-orang sedang 

tertimpa paceklik, maka Rasulullah saw mengharapkan agar orang-orang 
kaya memberi makan orang-orang miskin”. Dan sungguh aku (ayah Ab- 
dur Rahman) pernah melihat keluarga Rasulullah saw memakan kaki 
(kikil) binatang kurban setelah lima belas Dzul Hijjah. Ketika hal itu 
kutanyakan pada Aisyah, ia hanya tertawa, kemudian ia berkata: ''Ke- 
luarga Muhammad saw belum pernah kenyang memakan roti yang 
diberi lauk pauk selama tiga hari berturut-turut, sampai beliau ber- 


pulang ke rahmatullah.? 
SY Jaa ena sah 


KI Ta asa l 
KEKE se ma 


4279. Dari Abdur Rahman Pe 'Abis dari ayahnya berkisah: 
"Pada suatu hari, aku bertanya pada Aisyah tentang hukum menyimpan 
daging kurban selama lebih dari tiga hari”. Jawabnya: ''Kami pernah 
menyimpan kaki (kikil) binatang kurban untuk Rasulullah saw selama 
sebulan dan beliau mau memakannya.” 


Male Ghana 3. 
.. 7 Koni SINGA) pe pesan ian feabil nga 


PAN AU PAS aa 
379 


4280. Dari Ibnu Sirin dari Abu Sa'id Al-Khudry ra berkata: ”Rasu- 
lullah saw pernah melarang menyimpan daging kurban selama lebih dari 
tiga hari. Tetapi kemudian beliau bersabda: »”Makanlah daging kurban 
itu dan sedekahkanlah.” 


EPA Fa PI SU 


SEMBELIHAN ORANG YAHUDI 
An Penata “ KE Nae “3 1" - SNI 


no ca TengNYa nga 
'. ea Tared Pp Pa aa 
Tank Ado GESER Ap 


Pan kena Sia 


4281. Dari Humaid ibnu Hilal berkata: Abdullah ibnu Mughaffal 
menceritakan kepada kami, ia berkisah: ''Pada perang Khaibar, ada 
satu jirab (sekantung) lemak milik orang Yahudi dilelehkan, dan aku 
menjaganya sambil berkata: ?' Aku tidak akan memberikan lemak haram 
ini pada siapapun””. Ketika aku menoleh tiba-tiba Rasulullah saw telah 
berada di dekatku sambiltersenyum.”” 


€ “0Jo0 Da 
A3 FEE 


SEMBELIHAN ORANG YANG TAK DIKENAL 


Pd Nge yag La KN 
” 6 


AN CP Say IS Pas AN BISA 


380 


» PE ra Ank AN Ita das Vila As 
Nae Aa SIK AD 


4282. Dari Hisyam ibnu Urwah dari ayahnya dari Aisyah ra berkata. 
”Orang-orang Badui sering datang pada kami dengan membawa daging, 
sedangkan kami tidak tahu, adakah mereka menyembelihnya dengan 
membaca 'Basmalah' ataukah tidak? Karena itu Rasulullah saw ber- 
sabda: ”'Bacalah 'Basmalah' atas daging itu, kemudian makanlah. 


“4 


Jangan i TEKAN 
SUK, 


TA'WIL FIRMAN ALLAH: WA LAA TA'KULUU MIMMAA 
LAM YUDZKARISMULLAAHI 'ALAIHI 


KG 2 In OI “IL - 3120) Kaji AN 


ANA P3 PAK 
Aa NINA Ie En gaa 


IEEE AN A KE: Aap xA 
: PRAAAS Pen ARENA LA Ai Gala 


4283. Dari Harun ibnu Waki' (Harun ibnu 'Antarah) dari ayahnya 
dari Ibnu Abbas berkata: ”'Firman Allah: '” Wa laa ta'kuluu mimma lam 
yudzkarismullaahi 'alaihi (Dan janganlah kamu memakan daging bina- 


tang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya)”', ayat ini 
turun ketika kaum musyrikin memerangi kaum muslimin, dan mereka 


mengatakan: ''Binatang yang disembelih dengan nama Allah, janganlah 
kamu makan: dan makanlah binatang yang kamu sembelih sendiri.'” Ka- 
rena itu Allah menurunkan ayat di a' 


381 


an d : LA 


Abi Pa BANGKAI 
an JAE NK ES A Ka AN 
sean LAI Kim ada ati 


4284. Dari Jubair ibnu Ken dari Abu Tsa'labah berkata: ? Rasu- 
lullah saw bersabda: "Tidak dihalalkan memakan daging bangkai.” 


Langganan ap LES ho 
Gear JOSS NG SE 
CAN EA ANA AB sat 


. s “| 

4285. Dari Syu'bah dari Hisyam ibnu Zaid berkata: ”'Ketika aku 
dan Anas datang pada Hakam ibnu Ayyub, tiba-tiba di rumah Amir ini, 
kami melihat orang-orang menjadikan seekor ayam sebagai sasaran 
panah mereka: maka Anas berkata: ””Rasulullah saw telah melarang 
menjadikan binatang-binatang sebagai sasaran dalam latihan mema- 
nah.” | 

/ 3x, 
21 1L9L AI U SAN mw 1739 
“ , 
Ae pam) #5 SP 09 SA mu 


Pa AGE Kenakan BOB yaaa 
SEL EYE PENA 


4286. Dari Mu'awiyah ibnu Abdullah ibnu Ja'far dari Abdullah 
ibnu Ja'far berkisah: ''Pada suatu hari, Rasulullah saw bertemu dengan 


382 


orang-orang yang sedang berlatih memanah dengan menjadikan seekor 
kambing sebagai sasaran panah-panah mereka, maka beliau tidak 
menyukai hal itu dan bersabda: ”'Janganlah kamu menjadikan bina- 
tang-binatang sebagai sasaran dalam latihan memanah.” 


EA Ka pa Sae Banana AN 
: Hua Beta Aemdi abb 
Cai 


4287. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Umar berkata: ”' Rasulullah 
saw telah melaknat orang yang menjadikan makhluk yang bernyawa se- 
5. sasaran dalam latihan memanah.” 


Crepe NA “RAI k ATA asa 


Ra br He kenakan 52 1 
-. (t0, AI a03, 
O Job jan Ai MAA, Panas ihA ab 


4288. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Umar ra berkata: ” Akutelah 
mendengar Rasulullah saw bersabda: ” Allah melaknat orang yang men- 
Ta Nan Den sebagai sasaran dalam latihan memanah.” 


Anal SA layasa 20 AN 
aa BEN Jek. 


4289. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas ra bahwasanya Rasu- 
lullah saw bersabda: " Janganlah kamu menjadikan makhluk yang ber- 
nyawa sebagai sasaran dalam latihan memanah.” 


TAN Kas AN JEkaeas 


2 Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas ra bahwasanya Rasu- 
lullah saw bersabda: ”'Janganlah kamu menjadikan sesuatu yang ber- 
nyawa sebagai sasaran dalam latihan memanah.” 


KEEnI. 01 Bh 


SESEORANG YANG MEMBUNUH BURUNG PIPIT 
TANPA MEMBERIKAN HAKNYA 


CEK Ea Ea ata AN 
Ke 3 (sr, ag KAWAN 
GUY 
Pe 


4291. Dari Shuhaib dari Abdullah ibnu 'Amr berkata: ”' Rasulullah 
saw bersabda: ”' Barangsiapa yang membunuh burung pipit atau yang le- 
bih besar tanpa memberikan haknya, maka pada hari kiamat kelak, 
Allah akan menanyakan padanya tentang hak itu”. Para sahabat berta- 
nya: Wahai Rasulullah, apakah haknya burung itu?” Jawab beliau: 
"Yaitu menyembelihnya dan jangan sampai kamu memutuskan leher- 
nya, kemudian kamu melemparkannya secara sia-sia.” 


La Lan Jen 2 Alya Apa -NY 
Naaah Kh: sal ak 
LIA ena 


Ad 


Ea darat 


p 
4292. Dari ' Amr ibnu Sa ia berkata: Aku na Syarid ber- 
kata: ?' Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: ” Barangsiapa 
yang membunuh burung pipit dengan sia-sia, maka pada hari kiamat 
kelak burung itu akan mengadu kepada Allah: ”Wahai Tuhan, si Fulan 


KA Te 3 tas Tas, Pte Kan 
Ag Olah 


telah membunuhku dengan sia-sia, dan ia telah membunuhku bukan un- 
tuk suatu “iga 


NINA ESA 


LARANGAN KAA DAGING UNTA 
daan KOTORAN 


an 32 


2015212 PA NEY YARIS AV 


CE gab AAN TOGA CP 


Ht 2 23 pn Doko D3 
AB SAS AS 
CSS 


4293. Dari Muhammad ibnu Abdullah ibnu 'Amr dari ayahnya dan 
kakeknya berkata: ''Pada waktu perang Khaibar, Rasulullah saw telah 
melarang kami memakan daging khimar jinak dan daging unta pemakan 
kotoran dan melarang mengendarainya.” 


NE 


LARANGAN MEMINUM SUSU UNTA 


PEMAKAN KOTORAN 
yA 3 p “Ts cad 
Ai Ia er Jbus suede K3 


385 


BIS SO TAN ea meja 
PAK 


4294. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra berkata: "Rasulullah saw te- 
lah melarang kami memakan bangkai, meminum susu unta pemakan ko- 
toran dan beliau melarang kami meminum air dari mulut wadah yang 
tertutup.” 


386 


Ba Be ee an nan Sena Aa Inna ea SEA na BN | 
kd - 


Oo JA r Pa 
£sa wu 
“. 
| KITAB JUAL BELI 


SI EH, 


ANJURAN SUPAYA BEKERJA 


2 Is Senar Mera Led kat “IA 
MEME SE TNI Ro 
NY AN HL e 
123 edit Tari didgand 
Nan / Pa 
IS Sa JAS IOS Ar Oa 
4295. Dari Umarah ibnu Umair dari bibinya dari Tn ra berkata: 
”Rasulullah saw bersabda: ?'Sesungguhnya, sebaik-baik makanan yang 


dimakan seseorang ialah hasil dari usahanya sendiri dan sesungguhnya 
Pa adalah dari hasil usahanya.” 


4113 KE ES »I 9 
NG 


apa Jaa AA 


Ta aa ANN 
mesnliako 


LA 
25) Ii Kan 


4296. Dari Umarah ibnu Umair dari bibinya dari Aisyah ra bahwa 
Rasulullah saw bersabda: ''Sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik- 


baik hasil dari usahamu, karena itu makanlah hasil dari usaha anak- 
anakmu.” 


Pe 


ai Age BEBAN gay 


387 


Ata KIA SEE 3 meng 
biona9 


4297. Dari Aswad dari Aisyah ra berkata: NA saw ber- 
sabda: "Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang ia. 
lah hasil dari usahanya sendiri dan sesungguhnya anaknya adalah salah 
satu hasil dari usahanya.” 


sy ape Eupag AMPAT 


4298. Dari Aswad dari Aisyah ra berkata: ” Rasulullah saw bersab- 
da: ”' Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang ialah 
dari usahanya sendiri dan sesungguhnya anaknya adalah satu dari hasil 


usahanya.” 
. Lu. LN MU 
mon | 0 1 
Sl bi Ta . 


MENJAUHI HAL - HAL YANG SYUBHAT 
(YANG TIDAK JELAS) DALAM BEKERJA 


EK HA EA AM 


ena Karena abidoas "Ta 
PTPA OA Oaratatt 
MENPAN KANAN Sal 


IN Sp NA Oi 


Ha 2 Da NE EKE AK | Lar 1 Ta 
REI TA AAN TT 
FE, Han 
PA Ona Aur NI 32 
GEA, PPN PIN OPINI 
Tb Dengan ena 
BPI 


4299. Dari Asy-Sya'by berkata: Aku mendengar Nu'man ibnu 
Basyir berkata: ”' Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: ”'Se- 
sungguhnya yang halal itu-telah jelas dan yang haram itupun: telah jelas. 
Sesungguhnya di antara keduanya ada hal-hal yang tidak jelas. Dan aku 
akan memberikan padamu dengan sebuah perumpamaan tentang itu. 
Dan perumpamaan apa yang diharamkan oleh Allah itu bagaikan suatu 
daerah terlarang yang tidak boleh dilanggar kedaulatannya. Barangsiapa 
menggembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang itu, maka ia di- 
khawatirkan akan terperosok ke dalamnya, karena itu barangsiapa yang 
bergaul dengan hal-hal yang tidak jelas hukumnya, maka ia dikhawatir- 
aj ank ke dalam hal yang haram.” 


1, See Sejak 
JBL Pang re a 
Pa rd TENIS MU SL 


X 


z 


389 


4300. Dari Al Magburi dari Abu Hurairah ra berkata: ”' Rasulullah 
saw pernah bersabda: ”'Akan tiba suatu masa, yang manusianya tidak 
peduli lagi tentang sumber usahanya, dari sumber yang halal ataukah 


5 sumber yang baram.” 
Ag BEJES FTA YAAA 


7 Da 
LAKI ta “ - Lb MS 9 Lot - 
SE Bat fana 
Lp IA IL H 71, 
so) DARA AG 
4301. Dari Al-Hasan dari Abu Hurairah ra berkata: ” Rasulullah 
saw bersabda: ”'Akan tiba suatu masa pada manusia, pada saat itu ke- 


banyakan dari mereka memakan harta riba: barangsiapa yang tidak mau 
memakan. harta riba, maka ia akan terkena debunya riba.” 


SET, 

PERDAGANGAN 
Aga SEE ia Arsa Dg AS 
Sai ya ak da 
IE Kes AA ES AA, IS 
AA TP Papa 


In “ B1 Era 


INN ENI A3 


. 4302. . Dari Al-Hasan dari 'Arnr ibnu Taghlib ra berkata: ”'Rasulul- 
lah saw bersabda: "Sesungguhnya di antara tanda-tanda -hari kiamat 
ialah adanya harta yang melimpah ruah, perdagangan tersebar di mana- 


390 


mana, dan ilmu pengetahuan makin maju, seseorang yang menjual ba- 
rangnya pada orang lain, tapi ia tak dapat menjual barangnya kecuali 
dengan cara yang serba sulit dan harus dengan uang riba, dan waktu itu 
seseorang akan sulit menemukan seorang penulis/pencatat hutang- 
piutang yang adil, walaupun dicarinya di tempat umum yang ramai 
populasinya.” 


ee Ea Ike2 


SYARAT YANG HARUS DILAKSANAKAN 


OLEH PARA PEDAGANG 
DALAM JUAL - BELI MEREKA 
4 NA 1 NIA “Sy 
Ker Haa Bo kete NN 
4 wi 3 an, . .- Tp 6 
Has NA Pena dngan An uahi 
pin P 


4 


“9 
: 1g 53 
: “. dp AP 


4303. Dari Abdullah ibnu Harits dari Hakim ibnu Hizam berkata: 
?” Rasulullah saw bersabda: ''Penjual dan pembeli sama-sama bebas me- 
nentukan jual-belinya selagi keduanya belum berpisah: jika keduanya 
jujur dan berterus-terang, maka jual-beli mereka akan diberkahi Allah, 


2225 - NGAGL (3 Pa ate da 
Fa Ak 2 Pai Ga 2 Ca 2 EN EKa 
9 (1 “ ol LN abah o, 3 YM 


tetapi jika keduanya saling mendustai dan curang, maka berkah dalam 


jual beli mereka itu akan terhapus.” 


391 


“en TX 5 PPU P Asta 
Kh EL aa Lai 
DI “ rp - - 
SESEORANG YANG MENAWARKAN DAGANGAN 
DENGAN SUMPAH PALSU! 


at BINA ARE AL 
Ke ang ba BA Nk 


FP? La 


1 MA PELA KAA Fa 1. az st? 
ena SELAN 
SeaaWS Anda ab 
SSL den SA Adi 

prparan 


4304. Dari Kharsyah ibnu Al-Hurr dari Abu Dzarr ra dari Rasulullah 
saw bersabda: ”'Ada tiga macam orang yang pada hari kiamat kelak, 
Allah tidak akan berbicara dengan mereka, Dia tidak sudi melihat me- 
reka, dan Dia tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka disedia- 
kan siksa yang pedih”. Kata Abu Dzarr: ''Alangkah meruginya mere- 
ka”, kemudian sabda beliau: ''Mereka ialah seorang yang memanjang- 
kan kainnya sampai di bawah mata kaki karena congkak, seorang yang 
menawarkan barang dagangan dengan sumpah palsu, dan seorang yang 
mengungkit-ungkit pemberiannya.” 


IS NN Saya SAE Ato 
5 TAS ALAN sn SPA 


LES 33 NS KAI 


392 


P Rt ud “LS (BA 
GI Kal 1: SPA Bap 


4305. Dari Kharsyah ibnu Al-Hurr dari Abu Dzarr ra dari an 
saw bersabda: ”'Ada tiga macam orang yang pada hari kiamat kelak, 
Allah tidak mau melihat mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan 
bagi mereka adalah siksa yang pedih. Mereka adalah: Seorang yang 
tidak menyedekahkan sesuatu melainkan ia mengungkit-ungkitnya, 
orang yang memanjangkan kain sarungnya sampai di bawah mata kaki 
karena congkak, dan seorang yang menawarkan barang dagangannya 
dengan sumpah palsu.” 


SEN EA INA 3 KA 
14 ya bag AN NU 5 ad Jaan Kanal TAfen Pri) 
SE SERA SA AS SG 


4306. Dari Ma'bad ibnu Ka'ab ibnu Malik dari. Abu Gatadah Al- 
Anshary bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah saw bersabda: 
” Jauhilah olehmu banyak bersumpah di dalam jual beli: meskipun sum- 
pah palsu itu dapat melariskan barang dagangan, tetapi kemudian ia 
akan menghapus berkah dari hasilnya.” 


CN ANE KAN rana AN 
bergangu Peta 1123 ni TN MANA 
Wa “) 


. 


4307. Dari Sa'id ibnu Al-Musayyab dari Abu Hurairah ra. dari Ra- 
sulullah saw bersabda: ''Sumpah palsu itu dapat melariskan dagangan, 
tetapi menghapuskan berkahnya.”” 


393 


PA AN era API) 
SUMPAH UNTUK PENIPUAN DI DALAM JUAL BELI 
Di SAS IAI ada TA 

-G- p/ 

TA AAN DIRI SEE TN 
TI ARA Ona 
CPNUYA| SKS STAN aan 
sg CALA OAA: 

MELISA Sa 


PAKAN Ear Ai IE TI 


2: 


4308. Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw 
bersabda: ''Ada tiga macam orang yang pada hari kiamat kelak, Allah 
tidak akan berbicara dengan mereka, dan tidak sudi melihat mereka, dan 
tidak pula mensucikan mereka, dan bagi mereka disediakan siksa yang 
pedih. Mereka adalah: Seseorang yang mempunyai kelebihan air di 
tengah perjalanan tetapi ia tidak mau memberikannya pada seorang 
musafir yang butuh air, seseorang yang berbai'at kepada seorang pe- 
nguasa karena mengharapkan harta, jika si penguasa itu memberinya 
apa yang ia inginkan, maka ia akan menepati bai'atnya, tetapi jika si 
penguasa itu tidak memberinya, maka ia tidak akan memenuhi bai'at- 
nya: dan seseorang yang menawarkan barang dagangannya pada orang 


394 


lain setelah ashar, dan ia bersumpah pada orang itu dengan nama 
Allah”, bahwa dagangannya itu telah ditawar sekian dan sekian, ke- 
mudian ia dibenarkan oleh orang ketiga yang bersekongkol dengan- 


Cas AAL 


PERINTAH BERSEDEKAH BAGI ORANG YANG BERSUMPAH 
TANPA SEPENUH HATI DI DALAM JUAL BELI 


CASE Eden das 3E Jasa AA 
Ca HE SS 2, 
La Pare MA Sea 

AN GAS ara “2 2A pel Ulas esa jaran 
aan SAR la, 


KAA Reni 


4309. Dari Abu Wa-il dari Oais ibnu Abu Gharazah berkisah: 
”Ketika di Madinah, kami menjual-beli kurma gantangan, sehingga 
kami menyebut diri kami sendiri 'makelar' dan begitu pula orang-orang, 
mereka pun menyebut kami demikian. Pada suatu hari Rasulullah saw 
datang pada kami, kemudian beliau menyebut kami dengan suatu 
nama yang lebih baik daripada nama kami sebelumnya, beliau ber- 
sabda: ''Wahai para pedagang, sesungguhnya sumpah dan omong 
kosong sering hadir dalam jual beli kamu, maka dari itu campurlah jual 
beli itu dengan bersedekah". 


395 


PEDE NYA MISI Plan 


MASING - MASING PENJUAL DAN PEMBELI HARUS 
SALING MEMBERI KEBEBASAN PADA YANG LAIN 
SEBELUM KEDUANYA BERPISAH 


- Ta Lai It bt 2 
Pa 2 . 
Ona ae 5 Sg Ine KI 
Pe pa PNP 
” PR - PN 
AE NIS: Kerak ab at Jas, 
Nara Can A LA. aa ar 
3 Sl9 HA, 3 Eiras 6 
PN AARI Cr Kg 
Mega 4 BP GL 
4310. Dari Abdullah ibnu Harits dari Hakim ibnu Hizam, bahwasa- 
nya Rasulullah saw bersabda: ''Penjual dan pembeli sama-sama bebas 
menentukan jual beli selagi keduanya belum berpisah: jika keduanya ber. 
terus terang dan jujur, maka jual-beli mereka diberkahi Allah, tetapi 


jika keduanya saling mendustai dan tidak berterus terang, maka berkah 
dalam jual beli mereka itu akan hilang.” 


BERBAGAI HADITS TENTANG JUAL BELI 
YANG Na Gb OLEH NAFT' 


Fan 


1 an ne 


94 23 
BanlnatA JAE pa Se -&N 
Ten na Era 
. (ES G3 Aa LA AA 

SNN le 


396 


4311. Dari Nafi” dari Abdullah ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah 
saw bersabda: ”' Antara si penjual dan si pembeli, masing-masing dari 
mereka hendaklah saling memberikan kebebasan kepada yang lain sela- 
ma mereka belum berpisah: kecuali jual-beli dengan perjanjian tertentu? 

AN - 


Pa AIA -SY 
AN Tega Bu loe 2 ANN Haan 


- 12 


4312. Dari Nafi? dari Ibnu Umar ra, bahwasanya Rasulullah saw 
bersabda: ”'Masing-masing penjual dan pembeli bebas menentukan jual- 
beli, selagi keduanya belum berpisah atau jual-beli itu dilakukan dengan 
en ian tertentu.” 


ja lg JEJe Poloe ita KV 
S3 2 MA Bokek 


“ -., 


AN PASYAA CN et 
Lerguan Lan Ser S6) Ea - 


4313. Dari Nafi dari Ibnu Umar ra berkata: "Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Masing-masing penjual dan pembeli bebas menentukan jual beli 
selain mereka belum berpisah, kecuali jual beli yang ditentukan, bila 
telah disepakati alih penjual dan pembeli, maka wajib diadakan tran- 
saksi jual beli.” 


Landa IS ENG, PA ON Ai 
MAN Eng 48 ag 
2 Ga ee Kla AE, #16 ANE 


IA GL NS 24 
KN Ian Mane 


4314. Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra berkata: Rasulullah saw ber- 
sabda: ” Bila penjual dan pembeli telah saling tawar menawar, maka ma- 
sing-masing dari keduanya bebas menentukan jual-beli itu selagi kedua- 
nya belum berpisah, atau jual beli mereka telah ditentukan, bila telah di- 
tentukan/disepakati oleh kedua belah pihak, maka wajib diadakan 'tran- 
saksi jual-beli.” 


ol aa 2 Ii ye 9 sen 23 
peenkidao AN Ju 0 Lae pedia “No 
Gg JUAL AA at Ata Ful TG 

22 3 yi Fla CE NI GA, 
Ka aU) et 
ny. ' 

4315. Dari Nafi? dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw ber- 
sabda: ”' Penjual dan pembeli sama-sama bebas menentukan pilihannya 


selagi mereka belum berpisah, atau salah satu dari keduanya berkata ke- 
pada yang lain: ?' Kamu bebas memilih.” 


205 NN AS GI 2 “(K2 

nj Ian TEE ET Sal KN 

“9. J 4 Tara 4, 2 : Aa (P DPT ba 

SEE UN YEN SA KAT PCA parpat 
RK 963 ““ Pa ta Te Pa? "AI PRA Pa 
IN SA Ip LELE 


4316. Dari Nafi? dari Ibnu Umar ra berkata: Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Penjual dan pembeli sama-sama bebas menentukan pilihannya 
sebelum keduanya berpisah, kecuali jika jual-beli itu dengan perjanjian 
tertentu, yaitu bila salah satu dari keduanya berkata kepada yang lain: 
”Kamu masih bebas menentukan jual-beli ini sampai waktu tertentu.” 


398 


Kd Vid ende Aas NN 


.. 


FN IR ea TEE 


Pe 


4317. Dari Nafi? dari Ibnu Umar ra berkata: ”' Rasulullah saw ber- 
sabda: ”' Penjual dan pembeli sama-sama bebas menentukan pilihannya 
sebelum keduanya berpisah, kecuali jika jual-beli itu ada perjanjian ter- 


tentu, yaitu bila salah satu dari keduanya berkata kepada yang lain: 


” Kamu masih bebas menentukan jual-beli ini sampai waktu tertentu.” 


IA ne KI 1 


olen) Ge PI 01.59. 

Set anfa AD Jgn dee uyepabos AN 
Gadai BKN 
PPN LP Aa IA gaga “ta Rai As 
Kena, Jen ah, 
Pe ata angan tapenjara 


Ge Ay My DAS NAN ANK 
MN ARTA GARE 
TI So ob pen angka CA leg - 
BA 11 et 2 PA 2 ANAK 
2 7 , £ 2 
(Ag A8 (aa Caindoo jo Jalal 
4318. Dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw bersabda: 
”Bila penjual dan pembeli telah saling tawar menawar, maka masing- 
masing dari mereka bebas menentukan pilihannya, selagi mereka belum 
berpisah. Jika salah seorang dari keduanya memberi pilihan kepada 
yang lain, kemudian terjadi jual beli, maka jual beli itu telah sah, dan 
jika keduanya telah berpisah, sedangkan salah seorang dari keduanya 
belum meninggalkan tempat jual beli itu, maka jual beli itupun telah 


sah.” 
399 


“GG, P3 33 OI NA PA 
sasa NAS AA KAA SN 
13 FA X2 
OI VE Jlela aan, Es 
Giengankaa, 2 TEA ka 
& Kegaen Ne Kapas 


4317. Dari Nafi? dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw bersabda: ”'Se- 
sungguhnya, penjual dan pembeli itu sama-sama bebas menentukan 
pilihannya selagi keduanya belum berpisah: kecuali jika jual-beli itu ada 
perjanjian tertentu”. Kata Nafi': ''Maka dari itu, jika Abdullah telah 
membeli sesuatu, maka ia segera meninggalkan penjualnya.” 


Lis Je ICE PN IA. 
GE 2 NE ang 


. 


4320. Nafi” menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar ra berkata: 
”Rasulullah saw bersabda: ''Jual beli yang dilakukan oleh penjual dan 
pembeli belum sah sebelum keduanya berpisah, kecuali jika jual beli 
yang ada perjanjian'tertentu.” 


IE NY. ANE ESAI 
Coy INDRA 


BERBAGAI HADITS TENTANG JUAL BELI 
YANG DIRIWAYATKAN OLEH ABDULLAH IBNU DINAR 


Asa Ed NE Tn ce a2gi PAN S AN 


“2 


PP P ed p) 
Ca “ Ira Ka aa dunia PP ia eh SAI 
KE ESAG3 
(TG 
5 S1 
4321. Dari Abdullah ibnu Dinar dari Ibnu Umar berkata: ”' Rasulul- 
lah saw bersabda: ''Belum sah jual beli yang dilakukan oleh penjual dan 


pembeli sampai mereka telgh berpisah, kecuali jual beli dengan perjanji- 
an tertentu.” 


ea aga NANGA NN 
LAN KEP inka ado, 
(Ki - P4 nan PN IL 
JB ENE sa —loph 


4322. Dari Abdullah ibnu Dinar dari Abdullah ibnu Umar bahwa 
dia mendengar Rasulullah saw bersabda: ”Belum sah jual beli yang dila- 
kukan oleh penjual dan pembeli sampai merekh telah berpisah, kecuali 
jika jual beli dengan perjanjian tertentu.” 


27 1 
An Iga 25 BJ Taat 2. 
“2 Naa 11, 2 Pa AT £ is 
(sn 3 Kau NE Ana 
” PP 


"g 


4323. Dari ' Amr ibnu Dinar dari Ibnu Umar berkata: "Rasulullah 
saw bersabda: "Jual beli yang dilakukan Oleh penjual dan pembeli 
belum sah sampai keduanya telah berpisah, kecuali jual beli dengan per- 
janjian tertentu.” 


401 


Ki Pelan PPh "4 


Tana WAoige Layjatusif ik 
PNS Lenada 
lah AI IE 


Pa 
4324. Dari Abdullah ibnu Dinar dari Ibnu AS bahwasanya ia 
telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Jual beli yang telah disepa- 


kati oleh penjual dan pembeli belum sah sampai keduanya telah ber- 
0 kecuali jika jual beli dengan perjanjian Ea 22 


- Sd 7 
Pen Haa , Jo 23 NONA AN 
san NIA nga 11, a55) 7 
2 AN at Han Jaa 
1 AS 
TI 
4325. Dari Abdullah ibnu Dinar dari Ibnu Umar ra berkata: ”'Rasu- 
lullah saw bersabda: Jual beli yang telah disepakati oleh si penjual dan 
si pembeli belum sah sampai merekatelah berpisah, kecuali jika jual beli 
dengan Sana tertentu.” 


TIENS ol IE KN 
Pan ed Lp ) 
SEN kas 
6 2 je II 


4326. Dari Abdullah ibnu Dinar dari Ibnu Umar ra dari Rasulullah 
saw bersabda: ''Penjual dan pembeli, masing-masing masih bebas me- 
nentukan pilihannya selagi keduanya belum berpisah, kecuali jika jual 
beli mereka dengan perjanjian tertentu.” 


maaf at Lo) adal 


402 


Haber ja BNN LAN 
dl 3 | P3 NA PON AA P3 
SESI MBA Sep Galak 


4327. Dari Al-Hasan dari Samurah ra, bahwasanya Rasulullah saw 
bersabda: ''Penjual dan pembeli sama-sama masih bebas menentukan pi. 
lihannya sampai keduanya berpisah, atau masing-masing dari keduanya 
saling menerima apa yang dikehendaki oleh yang lain, dan keduanya sa- 
ling memberi kelonggaran pada yang lain sebanyak tiga kali." 


IS Angan JB E 563 BN ge ANN 
ae 2g ponaa Saba 
(aer na aa La) Tea era 
LP Pera 
Ge dota 
4328. Dari Al-Hasan dari Samurah ra berkata: "Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Penjual dan pembeli sama-sama bebas menentukan jual beli se- 


lagi mereka belum berpisah, dan salah seorang dari keduanya menerima 
apa yang dikehendaki oleh kawannya.” 


BUAS 


PENJUAL DAN PEMBELI HARUS SALING MEMBERI 
—. KEBEBASAN PADA YANG LAIN UNTUK 
MENENTUKAN JUAL BELI SEBELUM KEDUANYA BERPISAH 


AN ot 


NE Ia ae pub ya RE KA 


403 


FTI dna NA YA an Gi 4, IN 
| CL, n . JG: .. Ag “ 
4 yh Lu ri e TEA 
AA 


4329. Dari ' Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasa- 
nya Rasulullah saw bersabda: '”'Penjual dan pembeli, keduanya bebas 
menentukan pilihannya selagi mereka belum berpisah: kecuali jika jual 
beli dengan perjanjian tertentu, karen itu penjual/ pembeli tidak boleh me- 
ninggalkan kawannya karena ia khawatir bila kawannya itu akan mem- 
batalkan jual beli.” 


Gan 5 “9 SNI 
TIDAK BOLEH ADA PENIPUAN DALAM JUAL BELI 
CP Ah Pe - ', 
IN Poin dua AN, 


pd . 3 
Pa 


TN Pa Sa 0989 GL nyo 3) AP 3) JI 
Dl PEN Ca Mgr selentjs gb yu) 
Gen “en ap PA ni 334 
, an 8 "as 2 . 4 0,23 w Pa - 
AS Jas SEE PPA ATP PEMALU, 
Ka LING NA LN. 14 
AN Jai po JNE 
TN Jok Be ES 
4330. Dari Abdullah ibnu Dinar dari Ibnu Umar bahwasanya ketika 
seseorang mengadu pada Rasulullah, bahwasanya ia telah tertipu dalam 
jual beli. Maka Rasulullah saw bersabda padanya: ''Jika kamu menjual 
sesuatu, maka katakanlah pada pembeli: ''Tidak ada penipuan dalam 


jual beli ini.” Sejak itu bila ia menjual, maka ia berkata: "Tidak boleh 
ada penipuan dalam jual beli ini.” 


404 


za rt” 


. LAN AL AL Fat Dat . 
Aka SDNod ole JAE SL don Ula 
p ru b) 25t71 au, AG YP 0” 
ANA la EL Wa Kasam 
: Mn Kon Tua YA 
PUS aa HERAN 


4331. Gatadah dari Anas ra bahwasanya ada segrang yang lemah 
pendiriannya, ia mengadakan usaha jual beli: pada suatu hari keluar- 
ganya datang pada Rasulullah dan berkata: '”Wahai Rasulullah, ce- 
gahlah ia dari usaha jual beli.” Ketika Rasulullah saw memanggilnya 
dan mencegahnya: maka ia menjawab: '”Wahai Rasulullah, aku tidak 
dapat meninggalkan usaha jual beli ini.” Sabda beliau: '”Bila kamu men- 
jual, maka katakanlah pada si pembeli: ''Tidak ada penipuan dalam jual 


beli ini.” : 
Pa) 


MENJUAL TERNAK YANG BANYAK AIR SUSUNYA 
II UP ISI AA. 
In dd SEA AN AS 
GL (1 ag an PPN - 
Abal MENGISI Kerana ab 
z (as F3 


4332. Dari Abu Katsir bahwa iatelah mendengar dari Abu Hurairah 
ra berkata: ''Rasulullah saw bersabda: "Jika salah seorang dari kamu 
Bara menjual kambing perahan atau unta perahan, maka janganlah ia 
membiarkan air susunya tidak diperas, dengan maksud t i 
Tgenanai :, agar ternak itu 


405 


2 LS ov e 3 
naa IN 01929 SALA 
SAI sets AAA Sy 


sih 


LARANGAN MENGIKAT KANTONG KELENJAR SUSU UNTA 
ATAU KAMBING, DAN TIDAK MEMERASNYA SELAMA 
DUA ATAU TIGA HARI SUPAYA KELIHATAN BESAR, 
SEHINGGA PEMBELI BERANI MEMBELINYA 
DENGAN HARGA TINGGI 


Pena GEMA BERAS AN 

KAP en AN aa SISA 
Anh Ale Ag 33 

Ea na Car KAN PENATAA NK 


4333. Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw ber- 


sabda: '' Janganlah kamu menyongsong kafilah yang baru datang untuk 

menjualkan barangnya, dan janganlah kamu mengikat susu unta atau 
kambing dan tidak memerasnya agar terlihat besar, barang siapa yang 
membeliternak yang begini, maka ia boleh memilih, jika ia mau, ia boleh 
menahannya, dan jika ia menyesal, ia boleh mengembalikannya dengan 
menambahkan padanya satu sha' kurma.” 


(ge 


h) 32 G 4. Aa 
AN Jonosog se Cage At 
Dira Langen aa aparat 


2 Bea RATA ia F1 Ang Aira 


Hda 


4334. Dari Ibnu Yasar dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw ber. 
sabda: ”Barang siapa yang membeli ternak yang kantong susunya belum: 
diperas, maka ia boleh memilih, jika ia tetap menyenangi ternak itu 
setelah memerasnya, maka i ia boleh menahannya: tetapi jika ia menyesal 
setelah itu, maka ia boleh mengembalikannya dengan menambahkan 
ganti rugi satu sha' kurma padanya?”. 


CASN 14 ga“ AL GD, AI 


yo AL Pee - Wo 
EA ap ta, dea pg 
CN ELIA Ig PEMA A3 


MN ya 3 ANA EN YAA 


. 4335, Dari Ayyub dari Muhammad berkata: Aku mendengar Abu 
Hurairah ra berkata: ”' Rasulullah saw bersabda: Barang siapa membeli 


ternak yang kantong susunya sengaja tidak diperas, maka ia bebas me- 


nentukan pilihan selama tiga haris apakah ia akan tetap membelinya 
ataukah ja mengembalikannya dengan menambahkan pada si penjual 
ganti rugi sebanyak satu sha' kurma.” 


Jaa AAN 


PAJAK UNTUK SUATU JAMINAN 
abi Nan Sa GAS eng aasa AN 
Sang Senada 


4336. Dari Urwah dari Aisyah ra berkata: ” Rasulullah saw bersab- 
da: ''Sesungguhnya pajak itu untuk suatu jaminan keamanan.” 


ES IP Ara 3 


LARANGAN aka ORANG KOTA MENJUALKAN 
BARANG DAGANGAN MILIK ORANG BADWI 


SISA, Ss ia AW 
YAA: laa en NAN Or ana 
KAKI 
CDMA ISA 


4337. Dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ra berkata: ”' Rasulullah 
saw telah melarang orang kota menyongsong barang dagangan kafilah 
Badwi yang datang dari desa, atau menjualkan dagangan mereka se- 
belum sampai di pasar umum. Dan beliau melarang membiarkan kan- 
tong kelenjar susu ternak agar kelihatan besar bila dijual, dan melarang 
bersaing dalam penawaran, menawar di atas penawaran orang lain, dan 
melarang wanita yang dilamar menyuruh lelaki yang melamarnya agar 
menceraikan istrinya demi kepentingan dirinya sendiri.” 


408 


sal Lalai Ss | 


LARANGAN BAGI ORANG KOTA 
UNTUK MENJUALKAN BARANG DAGANGAN 
ORANG BADWI/DESA 


KISI AN Seuyad ga ASN 
segi Meta naa 


4338. Dari Al-Hasan dari Anas ra, bahwasanya Rasulullah saw 
telah melarang orang kota menjualkan barang dagangan orang desa un- 
tuk mencari keuntungan: meskipun Badwi itu ayahnya atau saudaranya 
sendiri.” 

NS 1“ 1 2 222 G2 KE 
NS Alta Cp JNE Oya PIA -NN4 


SL 14 2 
ara Tegas al ne lwaaa ena, ARA er 


4339. Dari Muhammad ibnu Sirin dari Anas ibnu Malik berkata: 
"Rasulullah saw telah melarang orang kota menjualkan dagangan orang 
desa untuk mencari keuntungannya: meskipun orang desa itu saudara- 
nya atau ayahnya sendiri.” 


ANA re 2 NE Ae -xt. 


4340. Dari Muhammad dari Anas ra berkata: ”'Kami --orang kota-- 
ilarang menjualkan barang dagangan orang desa demi mendapatkan 
keuntungan untuk diri sendiri.” 


KIE “Xu 


409 


o“ PN - AP 
Iga Sho Hoki Kenaeaa di dgt, 
1227 (AA, Tega - Kera 
VENUS NM 
4341. Telah dikhabarkan padaku oleh Abu Zubair bahwa ia telah 
mendengar Jabir ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Janganlah 
Orang kota menjualkan barang dagangan orang desa karena sabda: ''Ja- 
nganlah orang kota menjualkan barang dagangan orang desa karena un- 
tuk mencari keuntungan sendiri. Tinggaikanlah orang-orang desa itu, 
niscaya Allah akan memberi rizki kepada sebagian mereka dari sebagian 
yang lain.” 


5 
2 eter ata 


AA Oo AA RA 2 
Na Peran Ata s0 rek N DA Der uga 


para II ELLY, 1 


4342. Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw ber- 
sabda: ''Janganlah kamu menyongsong barang dagangan orang-orang 
desa, janganlah menjual di atas penjualan orang lain, janganlah ber- 
saing dalam penawaran, dan janganlah orang kota menjualkan Parang 
dagangan orang desa demi untuk mencari Kenasangaa buat diri sendiri 


Merta c #SOaani 
pp PENA Da “9 


4343. Dari Nafi' dari Abdullah, dari Rasulullah saw telah melarang 
kita bersaing dalam penawaran, melarang orang kota menyongsong 
barang dagangan orang desa, dan menjualkan barang dagangan mere- 
ka.” 


410 


Pa 


LARANGAN MENYONGSONG BARANG DAGANGAN 
YANG BARU DATANG 


ak ab xx 


3G Isa tangi 


4344. Dari Nafi? dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasaulullah saw telah 
ragu menyongsong barang dagangan yang baru datang dari desa.” 


PN PENA ARA TAK PA aa Kto 


ktfeya AP ba dia f tadi Ke SEA 2 ale Ch 


ga FA wa pai 
Parar la 


4345. Dari Nafi” dari Ibnu Umar Ls "Rasulullah saw telah 
melarang menyongsong barang dagangan yang baru datang sebelum ba- 
rang itu dibawa ke pasar.” Dan Abu Salamah menguatkan hadits ini. 

An AS 


CN oseulseaa sd abal KA 
LA AI Ea Da PENAHAN 
UE ee AN 

AE 


4346. Dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra berkata: 
"Rasulullah saw telah melarang menyongsong barang dagangan yang 


4li 


baru datang dari desa, dan beliau juga melarang orang kota menjualkan 
barang dagangan orang desa.” Aku (ayah Thawus) bertanya pada Ibnu 
Abbas: Apa maksudnya orang kota tidak boleh menjualkan barang da- 
gangan orang desa?” Jawabnya: ” Yaitu, janganlah ia menjadi make- 
lar. ” 


Dea 2g 


Tgk Ea la 


It Ia L y1n10 


Souls - AW 
AG asi Aida, 
18 z3 KAL ra PAKA 


4347. Dari aa Sirin berkata: Aku telah mendengar Abu Hurairah 
ra berkata: » Rasulullah saw bersabda: '' Janganlah kamu menyongsong 
barang dagangan yang baru datang dari desa untuk menjadi makelar- 
nya. Barang siapa yang menyongsongnya, hendaknya ia membelinya, 
kecuali jika pedagang barang itu'telah memasuki pasar, maka ia boleh 
memilih, kas atau menjualnya sendiri.” 


AI 33 


LARANGAN MENAWAR DI ATAS PENAWARAN ORANG LAIN 
NE JESTASI: ya ata AA 
H5. ar aere Ya, Senja Pu 5 
Yaa 3 asas 
GMNI nata 
KN aan En aa 


412 


naitas 


Bg 
1 £ 


, 
F 


ii 
(ak 


A0! 


4348. Dari Sa'id ibnu Musayyab dari Abu Hurairah ra berkata: 
”Rasulullah saw bersabda: ” Janganlah orang kota menjualkan barang 
dagangan orang desa karena demi untuk mendapatkan keuntungan sen- 
diri, janganlah kamu bersaing dalam penawaran, janganlah seseorang 
menawar di atas penawaran saudaranya, dan janganlah ia melamar di 
atas lamaran saudaranya, dan janganlah seorang wanita yang dilamar 
menyuruh lelaki yang melamarnya agar menceraikan istrinya demi ke- 
pentingan diri sendiri, sesungguhnya baginya apa yang telah ditentukan 
oleh Allah untuknya.” 


ANE 
LARANGAN MENJUAL DI ATAS PENJUALAN ORANG LAIN 
Ga nara ds AP pa tan 2 
III Zi 
4349. Dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw bersabda: Ja. 


nganlah salah seorang dari kamu menjual di atas penjualan saudara- 
nya.” 


ank pi meja pra K5 
SEN 


1 “5 
SET) 
4350. Dari Nafi? dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw bersabda: "Ja. 
nganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, sampai orang 
yang hendak menawar itu membeli atau meninggalkannya.” 


413 


Sa | 4352. Dari Sa'id ibnu Al-Musayyab dari Abu Hurairah dari Rasulul. 
Aa “ | lah saw bersabda:”' Janganlah orang kota menjualkan barang dagangan 

Sm | orang desa demi untuk meraih keuntungan sendiri, janganlah kamu ber- 

LARANGAN BERSAING DALAM PENAWARAN saing dalam penawaran, janganlah seseorang menaikkan harga barang 


lelaki yang melamarnya untuk menceraikan istrinya demi kepentingan 


yang telah ditawar saudaranya, dan janganlah seorang wanita menyuruh 
': dirinya sendiri. 


Daan YAA KA 


Ta 3, Otak 316 | Ae Sl 
EA Manan a, "YAN SAMA | BOLEH MENJUAL BARANG KEPADA YANG MEMBELI 


DENGAN HARGA TINGGI 


4 ata ena 2, KA 1 Kon, Aas Kan Sup Pia Sar 
Goaura £ 2 AGAN (kangen ab 


4351. Dari Abu Salamah dan Sa'id ibnu Al-Musayyab bahwa Abu 4353. Dari Abu Bakar Al-Hanafi dari Anas ibnu Malik ra, bahwa- 
Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: ”' Jangan- sanya Rasulullah saw pernah menjual gelas dan pelana kepada orang 
lah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, janganlah orang yang menawar lebih mahal.” 
kota menjualkan barang dagangan orang desa demi meraih kepentingan “Sego 
sendiri, janganlah kamu bersaing dalam penawaran, dan janganlah sese- 4 YAI 
orang menambah :harga yang telah ditawar saudaranya, dan janganlah 


seorang wanita yang dilamar menyuruh lelaki yang melamarnya agar 


ng DILARANG MENJUAL BARANG YANG BARU DIPEGANG, 
menceraikan istrinya demi kepentingan sendiri.” 


TANPA MEMBERI HAK UNTUK MEMILIH PADA PEMBELI 

ERA AH ATP ginste 58 Ao d5 MAP 2 
PRA AAA trap 2 SNN ANE edit 

sa TJ LATaa sa PL pan las 4354. Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah 


telah melarang menjual barang yang baru dipegang tanpa memberi hak 
maa ad 3 dat CC Sa La - pilih pada si pembeli atau si penjual melempar barang itu tanpa memberi 
Mae hak pilih pada si pembeli.” 


- 


: 415 
414 


MAKSUD DARI HADITS DI ATAS 
ae Seussloi Ne aRA AE Ato 
Se Ta SEAT ONCINGA 
KUE AA saia 
daa TEE SANA 23 
Pane 


. 4355. Dari Amir ibnu Sa'ad ibnu Abu Wagash dari Abu Sa'id Al- 
Khudri ra, bahwasanya Rasulullah saw telah melarang menjual sesuatu 
dan hak pilihan si pembeli hanya dengan memegangnya: yaitu pembeli 
hanya boleh memegang barang dagangan tanpa menelitinya. Dan beliau 
melarang menjual sesuatu dengan hak pilih pembeli yang dilemparkan si 
penjual: yaitu si penjual melemparkan bajunya kepada si pembeli sebe- 
lum ia membolak balik dan aa 2 

SA (z o/ 


LARANGAN MENJUAL DENGAN CARA PELEMPARAN 
BARANG SEBAGAI HAK PILIH PEMBELI 


NAN PE AKA KA 
ge 


an IL Sa .. na shi sangrde 


Pal Una Ta 
IE, 


416 


4356. Dari Amir ibnu Sa'id dari Abu Sa'id Al Khudry berkata: ''Ra- 
sulullah saw telah melarang menjual dengan cara pemegangan atau pe- 


lemparan barang Nu hak pilih pembeli.” 
Pa 


Saya PENA slang NN 
SE SEKTA maen abah 


Ane ap wet hh 


4357. Dari Atha? ibnu Yazid dari Abu Sa'id Al-Khudry berkata: 
”Bahwasanya Rasulullah saw telah melarang menjual barang dagangan 
dua cara hak pilih, yaitu dengan cara pemegangan dan pelemparan ba- 
rang kepada si pembeli sebagai hak pilihnya.” 

) 3. e & 
#5 
C da 
MAKSUD DARI HADITS DI ATAS 


SR MENGALAG BERI Koh 
ge kasnsena PA ANITA 
De pa Map Da KN BANGIL Laki 
Pak SPA DESA SA, 


Ip. “5 


AA Ic BII Ang 
BA SR te 


- 


4358. Dari Az Zuhri berkata: Aku telah mendengar Sa'id berkata: 
Aku telah mendengar Abu Hurairah berkata: ”'Rasulullah saw telah me- 
larang jual beli dengan cara pemegangan atau pelemparan barang se- 


417 


bagai hak pilih si pembeli. Yang dimaksud pemegangan barang ialah bila 
dua orang saling berjual beli baju pada waktu malam yang gelap, 
masing-masing dari mereka hanya dengan meraba baju yang ditukar tan- 
pa meneliti cacatnya terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud dengan 
cara pelemparan barang ialah bila dua orang saling berjual beli/tukar 
menukar baju, seorang melemparkan bajunya kepada yang lain dan ke- 
mudian yang lain juga melemparkan bajunya kepadanya.” 


3066114 


KAS DAH nyi pe KA 
PSA Area ab Inn de AA UI ag 
SES EN TALI ALA NGA 55 
Ma TA Aa Yaar (las 


Pot He Rat 


15 PA 


4359. Dari Amir ibnu Sa'd, dia mengkhabarkannya bahwa Abu 
Sa'id Al-Khudry ra berkata: ”'Rasulullah saw telah melarang menjual 
beli barang dengan cara pemegangan barang sebagai hak pilih bagi si 
pembeli. Maksud dari pemegang bagang adalah pembeli memilih barang 
dengan cara menyentuhnya tanpa menelitinya terlebih dahulu. Adapun 
yang dimaksud dengan cara pelemparan barang, yaitu si pembeli harus 
menerima barang yang dileparkan padanya tanpa meneliti lebih dulu.” 


Ap yang E noplketa AL 


2 » “S3 pe Iu at aed 
PINTA aa da In GIE 


Bra PN IE 1 2G 


418 


ih Pena atu “Sad NIAT aan Pa 
an AI Ida A 
IX AI PAN Yo TIA “- pe 
IA g Aa denah OT Ana Ama lg 
ANA ART 1 nga 


4360. Dari Atha' ibnu Yazid dari Abu Sa'id Al-Khudry ra berkata: 
"Rasulullah saw telah melarang dua cara menukar baju dan dua cara 
penjualan. Adapun cara penjualan yang dilarang adalah penjualan de- 
ngan cara pemegangan barang dan pelemparan barang sebagai hak pilih 
pembeli. Pelemparan barang ialah bila seseorang mengatakan: ?'Bila aku 
telah melemparkan baju ini padamu, maka kamu harus membelinya.” 
Adapun yang dimaksud dengan cara pemegangan barang ialah seorang 
pembeli hanya berhak memegang barang tanpa menelitinya: dan bila ia 
telah memegang barang itu, maka ia harus membelinya.” 


/ P SAN Ana 
Ko dn rasa 16 Ala sajah KN 
ag AN AA an ep 
KAN IS Nge Aas Tanba 
NINA KAN Ae 


4361. Dari Salim dari ayahnya berkata: ?' Rasulullah saw telah mela- 
rang dua hal yang samar atau tidak jelas dan beliau melarang penjualan 
dengan dua cara hak pilih bagi si pembeli, yaitu dengan cara pelemparan 
atau pemegangan barang sebagai hak pilih pembeli. Dua cara ini adalah 
sistim - beli pada zaman Jahiliyah.”” 


ac ana ai RN 
“Ea Teh BERI Fkeataa! 


419 


ar Ha Peda 


DESAIN AAN LA 
Dekssa Ta NY 
Hen La png 
ar Heni ay re 


Unta 


4362. Dari Hafesh ibnu 'Ashim dari Abu Hurairah ra. bahwasanya 
Rasulullah saw telah melarang.dua cara penjualan. Yaitu menjual de- 
ngan cara pelemparan dan pemegangan barang sebagai hak pilih bagi si 
pembeli. Yang dimaksud pemegang sebagai hak pilih ialah bila seseorang 
berkata kepada orang lain: ?' Aku menjual/menular bajuku dengan baju- 
mu”, Sedangkan masing-masing mereka tidak boleh meneliti terlebih 
dahulu sebelum menukarnya, tetapi mereka hanya memegangnya. Ada- 
pun yang dimaksud dengan pelemparan sebagai hak pilih jalah bila dua 
orang saling berjual beli/bertukar baju, dan masing-masing menerima ba- 
ju yang dilemparkan padanya tanpa. eneltnya lebih dulu.” 


“Nie ot 
5 | 


Ben meki 
IN Ba EGA Sala £N 
PRA La An 


420 


4363. Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw 
telah melarang menjual undian, dan menjual sesuatu yang tidak jelas 
rupa dan sifatnya.” 


AsS 4 SATA SEA 


LARANGAN gn BUAH 
YANG BELUM TAMPAK HASILNYA' 


ara nasa ENAK AK 
SIS ELANAA 


3 Ip 
Gi lg 
4364. Dari Nafi? dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah saw bersabda: 


” Janganlah kamu menjual/membeli buah yang belum tampak hasilnya”. 
Dalam hal ini beliau melarang penjual dan pembeli. 


kn nda BN SA Ato 
PENS KAK La enaga" 


4365. Dari Salim dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw telah 
melarang menjual/membeli buah yang belam tampak hasilnya.” 


Maa Kekajnnntia An 
K3 “ai ih Mespa 


HENNA TIN EY GAS 


P3 779 sa Na daa AN ANA AN 
ping elo ana PAP AK NN 


421 


Ban ajin ga Pa & 


. 2 
4366. Dari Sa'id dan Abu Salamah bahwa Abu Hurairah ra ma 
"Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kamu menjual/membeli buah se- 
belum tampak hasilnya, dan janganlah kamu menukarkan buah dengan 
kurma.” Dalam riwayat lain: Ibnu Syihab dari Salim ibnu Abdullah dari 
ayahnya berkata, bahwasanya Rasulullah saw juga melarang yang seru- 
pa dengan itu. 


are PPA AD 


AN KV 
EN EL Benernfa ab Is G3KG 
LINA 


4367. Dari Thawus berkata: Aku telah mendengar Ce ibnu 
Umar berkata: ''Pada suatu 'hari, Rasulullah -saw berkhotbah pada 


kami: ”' Janganlah kamu menjual buah sehingga buah itu tampak :hasil- 
nya.” 


Hama bpkb -NW 
KS path: 


“ye 


IAI PGN ke “J9 
() 
Ta SIS da 
A (aa pd Ka “AA “ 
| 
Oa 3 png PESAN 
. 4368. Dari Atha' aku telah mendengar Jabir ra berkata: ””Rasulul- 
lah saw telah melarang (kita) memarokan sawah, menjual/membeli hasil 
pertanian secara borongan, menjual/membeli hasil pertanian yang masih 
di pohon, menjual/ membeli buah sebelum buah itu tampak hasilnya. Dan 
hendaknya janganlah hasil pertanian itu dijual melainkan dengan dinar 
atau emas (uang tunai), dan beliau membolehkan menukar hasil perta- 
nian dengan buah yang tanpa kulit.” 
422 


AN MAYA Kulakan KA 
SENDI Ppagak 
napi (Aan A 


4369. Dari Atha' dan Abu Zubair dari Jabir ra bahwa Rasulullah 
saw telah melarang kita memarohkan sawah, menjual/membeli barang 
tanpa mengetahui takarannya, menjual/membeli hasil pertanian yang 
masih di pohon, menjual buah sebelum mengetahui rasanya/hasilnya ke- 
Jan buah yang tanpa kulit.” 


abi ga, IL Ge ae En 2 Kera AV 
ARE pa peni pasak 


4370. Dari Abu Zubair dari Jabir ra berkata: "Rasulullah saw telah 
melarang (kita) menjual kurma sebelum diketahui rasanya.” 


DIMENSI ti SA 
Kb akolsid Ka 


LARANGAN MEMBELI BUAH YANG BELUM TAMPAK 
HASILNYA DAN MEMETIK nasa WAKTUNYA 
Ia 


KN EN PANGAN EN AN PATRA 
: O (APN kenjend 4 
LION EYE “1 SIPP ANPAN La 


423 


ASEAN Di pasa Tnfa ab 
LIA 


. 4371. Dari Humaid Ath-Thawil dari Anas Na Malik bahwasanya 
am PP saw telah melarang menjual/membeli buah sebelum waktu- 
'. Mereka bertanya: ”' Wahai Rasulullah, kapan waktunya itu?” Ja- 

sa beliau: ''Bila buah itu warnanya telah merah”. Kemudian beliau 
bersabda: ?' Bagaimana pendapatmu jika Allah menahan buah itu, maka 
apa yang akan kamu jual pada saudaramu atas harta yang telah kamu 


ambil darinya.” 
AS 2 Oo 


MENGEMBALIKAN UANG DARI HARGA BUAH/DAGANGAN 
YANG RUSAK 


Io er 


TE MS TA gt AN sh 


(. “4 « 7 ,/ 
HentA Ol Ps Ah Dea Ata 
7 Uu (1 11” 

€. AN Ana IS sai HL Pn AG 

4 - 7 dd . . » 

P3 AA ITA feb 
4372. Telah dikhabarkan padaku oleh Abu Zubair bahwa ia men- 
dengar Jabir ra berkata: ''Rasulullah saw bersabda: ”'Jika kamu men- 
jual buah pada saudaramu, tiba-tiba buah itu terkena hama, maka tidak 


dihalaikan bagimu menerima sedikitpun dari uang penjualan itu dari 
saudaramu Anjas hak.” 


Si PA Kue KV 


424 


LENGAN GA eR NP AAN 


P Ipa Pa , LL. Pi RPe Pe . 
Png ES Kera AA 


nd AA 74 
pede Ke 
Pd La 


4373. Dari Abu Zubair Al Makky dari Jabir ibnu Abdullah ra, bah-. 
wasanya saw bersabda: ”Barang siapa yang telah menjual buah, tetapi 
kemudian buah itu terkena hama, maka janganlah ia mengambil sedikit- 
pun uang yang telah diterima dari saudaranya. Dan atas dasar apa ia me- 
makan harta saudaranya sesama Muslim.” 


LIA BNN 


AON ASI 
LAI pa saban: 
4374. Dari Sulaiman ibnu 'Atig dari Jabir ra, bahwasanya Rasulul- 


lah saw menyuruh mengembalikan uang dari harga buah yang terkena 
hama. 


3 aa Sae yekese. pb 


3 kenek AAN Pa aa ain “32 
Penataan 
bag Heat gan 
- A3 Kana a Pd , 3-4 An selag 
Cal 33 3 me ha adi Jaw, Jla An 


: - ' z tool 
AN BIS, 39 


425 


4375. Dari 'Iyadi ibnu Abdullah dari Abu Sa'id Al-Khudry berkata: 
Pada masa Rasulullah saw, ada seorang yang terbelit oleh hutang ka- 
rena buah yang telah dijualnya tiba-tiba terkena hama: sehingga Rasu- 
lullah saw bersabda pada orang-orang: ''Berilah ia sedekah”. Orang- 
orang memberi sedekah padanya, tetapi itupun belum dapat menutup 
hutangnya. Rasulullah saw menyuruh mereka yang berpiutang: ”' Ambil- 


yang ia tidak mampu membayarnya.” 


an Ta bae ea 
LARANGAN MENJUAL POHON BUAH 


SECARA TAHUNAN 
Ce 


erik MPA aja Se enEie -AV1 
Cun gk Inget 


4376. Dari Atig dari Jabir ra berkata: ''Rasulullah saw telah mela- 
rang menjual pohon buah secara, tehungu- ” 


LARANGAN MENJUAL BUAH DENGAN KURMA 
ja PAN ph ana GAJI AW 
27 Ta ta LA IKU, AA Las 
Gina LE € Sa pasal PARA NE 


4377. Dari Az-Zuhry dari Salim dari ayahnya, bahwasanya Rasulul- 
lah saw telah melarang menjual/menukar buah dengan kurma. Dalam ri- 
wayat Ibnu Umar dari Zaid ibnu Tsabit berkata: '” Rasulullah saw mem- 
bolehkan menjual kurma yang sudah dikupas dengan cara taksiran.” 


426 


lah apa yang kamu dapatkan darinya, dan janganlah kamu meminta apa . 


#, y a- oa | | 
paka lijuo aula, 0 On Gepabos KA 
£ P4 Pan “3 Ii ge PPN 
ore NATAL N apip GP “ 


an KRI 4 Ai 


5 sang Ken ag CN 


4378. Dari Nafi? dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw telah me- 
larang menjual buah kurma yang masih di atas pohon dengan ditukar 
dengan kurma dengan takaran tertentu, jika hasil lebih, maka bagiku, 
sedang jika hasilnya kurang, maka aku yang menanggung resikonya.” 


LARANGAN MENJUAL ANGGUR DENGAN KISMIS 
3 AO o, AS sh 
sd 3 o) ra ... na Apa 2 
e) (27 FAK 
Ie ansua 


4379. Dari Nafi” dari Ibnu Umar ra, bahwasanya Rasulullah saw te- 
lah melarang menjual buah kurma yang masih di pohon dengan kurma 
yang sudah dipetik secara takaran, atau menjual buah anggur basah de- 
ngan kismis secara takaran.” 


A3 Aang ea) ono MAYAn 
P Kat 


1g Gis @erd gb an LM Pirapes 


4380. Dari Sa'id ibnu Nan dari Rafi? ibnu Khadij berkata: 
”Rasulullah saw melarang menjual/membeli hasil pertanian yang masih 
di ladang, atau menjual/membelinya tanpa mengetahui takarannya.”" 


427 


AN EA IIA SES N 


ta PN 


Inti AP ai Isun 


4381. Dari Salim dari ayahnya berkata: Zaid ibnu Tsabit mencerita 
kan padaku bahwasanya Rasulullah saw telah membolehkan menjual/. 
Be buah yang terbuka yang dapat ditaksir takarajnnya, 2 


AA SE SA AE LS AN 


s8 ea Pe aleluln d At Hara 
£ 3 
ea 


4382. Telah dikatakan padaku oleh Kharijah ibnu Zaid ibnu Tsabit 
dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw membolehkan menjual/menu- 
kar buah kurma yang masih di pohon dengan kurma atau kurma ba- 


sah. Is Aga ANA) pk 


BOLEH MENJUAL KURMA YANG - DIKUPAS 
DENGAN MENAKSIR TAKARANNYA 


Is adidas SERASA an 
Gea A ONE Asa 


4383. Dari Abdullah dari Zaid ibnu Tsabit, bahwasanya Rasulullah 
saw telah membolehkan menjual kurma yang sudah dikupas dengan cara 
taksiran.” 


DIN 0 NS INA AL ya 7 
gn EA si aloe Tt 
ra 2 an 5.5 bsa Tah 


- #2 


an 2. NG 
YO 2 Guy Lg Aaja AD 
428 


TAN Go yh AL 1-4 
2x mi SS 3 Aan da ai Nge JG 
KANG 


4022. Dari Hassan ibnu Abdullah Adi-Dlamry dari Abdullah ibnu 
Sa'dy berkata: ''Kami datang pada Rasulullah saw dalam suatu rom- 
bongan, kawan-kawanku menghadap beliau lebih dulu dan menyampai- 
kan hajadnya masing-masing kepada beliau, sedang aku orang yang ter- 
akhir menghadap beliau. Beliau bersabda: ''Sampaikan hajatmu?”. Aku 
bertanya: ''Kapan hijrah itu terputus?” Jawab beliau: 'Hijrah tidak 
akan terputus selagi masih ada peperangan dengan kaum kafir.” 


KENA 
(- 
09 mom eos, 
BERBAI'AT UNTUK MELAKSANAKAN SEMUA HAL 
YANG DISUKA ATAUPUN YANG DIBENCI 


DETEKSI 3319 SS kans -£NN 
Bak delts at, ana Tania 
Ia NA LA page 
BIAN REA panda 
FR La snp 2 


4023. Dari Mughirah dari Abu Wa-il dan Asy-Sya'by mereka berka- 
ta: Jarir berkata: ''Aku datang kepada Rasulullah saw. kemudian aku 
berkata padanya: '' Wahai Rasulullah, aku berbai'at padamu untuk sela- 
lu mendengar dan taat padamu dalam semua hal yang aku suka maupun 
yang tak aku suka”. Tanya beliau: '' Mampukah kamu melaksanakan- 


229 


PA “ai “& 2. 


Id 


Tera 
- 0 


TA, banana AD 
CI 3 22513 

Pa 

LEG 


4387. Dari Busyair ibnu Yasar dari Sahel ibnu Abu Hatsamah, bah- 
wasanya Rasulullah saw telah melarang menuai buah yang belum tua: te- 
tapi beliau membeli rukhshah dalambuah yang tak berkulit untuk men- 
jual dengan tangkainya, ia boleh dijualnya dalam kulitnya, karena 
harus dimakan dalam keadaan basah.” 

P satta 1 dy 9 NI “ 


SEBAYA IR AN 
Setasag Sya SK TEL 
SSI STA Agan His 
SES 


4388. Dari Busyair ibnu Yasar bahwa Rafi' ibnu Khadij dan Sahel 
ibnu Abu Hatsamah bercerita padanya bahwasanya Rasulullah saw telah 
melarang menjual buah ditukar dengan kurma, kecuali bagi pedagang 
buah yang tak berkulit, beliau memperbolehkannya.' 

AJ 


Pa MEA ea KAN 
Sesaufa ata EPA Teri pesan 
: KN Lks 


4389. Dari Busyair ibnu Yasar dari beberapa sahabat Rasulullah 


saw berkata: ''Rasulullah saw telah membolehkan menjual buah yang 
tak berkulit di dalam tangkai daunnya.” 


430 


TP 4 La 3 2 
MENJUAL/MENUKAR KURMA KERING 
DENGAN KURMA BASAH - 


Jab eyang eos 


DISAN Ppt 
4 LEE NN K aa 2 


4390. Dari Zaid ibnu Abu 'Ayyasy dari Sa'id berkata: "Ketika Ra- 
sulullah saw ditanya tentang hukumnya menjual/menukar kurma kering 
dengan kurma basah, beliau balik bertanya: '”' Bukankah kurma yang ba- 
sah itu akan menyusut bila kering?” Jawab orang-orang: ''Ya””. Karena 
itu beliau melarang yang demikian itu.” 


APP KA 


pg peaba aah 
KG arena SIS NASA, 


4391. Dari Abdullah ibnu Yazid dari Zaid dari Sa'id ibnu Malik ber- 
kata: ”' Pada suatu hari, Rasulullah ditanya tentang hukumnya menukar 
kurma basah dengan kurma kering: beliau bertanya: '' Bukankah kurma 
yang basah itu akan menyusut bila kering?” Jawab orang-orang: ”'Ya?”. 
Maka dari itu beliau melarang yang demikian itu.” 


431 


PUN A, SA 
Sa Ia 


LARANGAN MENJUAL SETANDAN KURMA 
YANG BELUM DIKETAHUI TAKARANNYA SECARA PASTI 


Keji ee (TA se Fa KALA 


Denga PN AKAN AN Ig Ni 


aa SG, Katnld, ni una 
5, SEN YSU 2 SN E Ga 


4392. Abu Zubair mengkhabarkan padaku bahwa dia telah men- 


dengar Jabir ibnu Abdullah ra berkata: ”'Rasulullah saw telah melarang 
menjual setandan kurma yang belum diketahui takarannya.” 


ASI ss Sa Lb NYA Si 


LARANGAN MENJUAL SEBUNGKUS MAKANAN 
DENGAN SEBUNGKUS MAKANAN 


abi a Pd ap AN peda YA 
- 2 At Gi 


be KN AI Kasa Hen GI sah 


Keane Heanganan TA AN PA Par 


PAN FA YA 


4393. Abu Zubair telah menceritakan kepadaku, bahwa dia telah 
mendengar Jabir ibnu Abdullah, berkata: Rasulullah saw bersabda: ''Ja- 
nganlah sebungkus makanan dijual dengan sebungkus makanan, dan ja- 
nganlah sebungkus makanan dengan takaran tertentu dijual dengan se- 
bungkus makanan sejenis dengan takaran tertentu.” 


FE 
LARANGAN MENJUAL PADI DENGAN MAKANAN 
Dea DIA TANGAN 
SEA A NN An 
NS 3S, Lisan ERA 


| KANAK AS 25635 


4394. Dari Nafi” dari Ibnu Umar ra berkata: "Rasulullah saw telah 
melarang menjual buah kurma yang masih di atas pohon dengan ditukar 
dengan kurma kering, meskipun menukar pohon kurma dengan kurma 
yang sudah ditakar: menjual anggur dengan kismis, menjual padi de- 


ngan makanan, dan beliau melarang menjual sesuatu ditukar dengan 
yang sejenisnya.” 


1 2, “4 
sasnbujad 3 Is OS, CS Ato 
A NE Piero ix B3 
Ka ANA Cai HIM DK Sae, 
pb nah Kesan sae 


433 


LE AA jaga KA 


eka 8 Ge daaaw 


SIM NG AL ep SP ma MN CA 
Lu 30550 At eat aids 


- 


LAH Gg 2 9. e- AN g- 
KE IA iis 33 
HNS CF 3nvle Mela SEN EKA 


rd 


beda Hj 33 IKAN AR Ja 
Hal 


4399. Dari Sa'id ibnu Al-Musayyab dari Abu Sa'id Al-Khudry bah- 
wa ketika Rasulullah saw diberi kurma royan (kurma yang bagus), se- 
dangkan kurma Rasulullah saw kurma yang jelek dan lembab: beliau 
bersabda: ''Darimana kamu mendapatkan kurma sebagus ini?” Jawab 
mereka: '' Kami menukarkan dua shak kurma yang jelek dengan satu 
shak kurma yang bagus”. Sabda beliau: "Jangan lakukan itu, karena 
yang demikian itu tidak boleh, tetapi juallah kurmamu kemudian pergu- 
nakan hasil penjualan itu untuk membeli kebutuhanmu.”” 


GE NE IE ASI“ 

XL YEN ya adal 
Jan ganas An 032 
BE kanak sen 
SS: MN AA Aan Sela » 


436 


| APN AP AA AAA YG & 
Ca SE Aas enda ata Ng 03 
"NG, 
md An 
| 437 


4400. Dari Abu Salamah ibnu Abdur Rahman berkata: Abu Sa'id 
Al-Khudry menceritakan kepada kami berkata: ”' Pada masa Rasulullah 
saw kami memanen/menuai kurma yang jelek, kemudian kami tukarkan 
dua shak kurma yang jelek milik kami dengan satu shak kurma yang 
baik. Ketika hal itu terdengar oleh Rasulullah, beliau bersabda: "Tidak 
boleh menukar dua shak kurma yang jelek dengan satu shak kurma yang 
baik, dua shak gandum yang jelek dengan satu shak gandum yang baik 
ataupun satu dirham dengan dua dirham.” 


NE ranah SEA STS 

Anta HE Ba de opa as eh TAI 

elas Alat Ha ol gam ye - KAN Kasi 
na MSG 


4401. Abu Salamah menceritakan kepadaku ia berkata: Abu Sa'id 
menceritakan kepadaku, ia berkata: ''Pada masa Rasulullah saw kami 
pernah menukar dua shak kurma campuran milik kami dengan satu shak 
kurma yang bagus”. Maka Rasulullah saw bersabda: ”'Tidak boleh 
menukar dua shak kurma yang jelek dengan satu shak kurma yang baik, 
dua shak gandum yang jelek dengan satu shak. gandum yang baik atau- 
pun menukar satu dirham dengan dirham.” 


BET YAAA aa Ld Aang Ga San 
asalan 213,3 SIP jaan 


” 


4402. Ugbah menceritakan kepadaku, ia berkata: ibnu Abdul Gha- 
fir Abu Sa'id menceritakan kepadaku ia berkata: ”'Pada suatu hari, Bilal 
datang kepada Rasulullah saw dengan membawa kurma yang bagus: Ra- 
sulullah saw bertanya: '”Apa ini?” Jawab Bilal: ''Aku telah mem- 
belinya/menukarnya satu shak yang baik dengan dua shak yang jelek 
milik kami”. Sabda beliau: '” Waspadalah kamu dari riba, dan janganlah 
kamu mendekatinya.” 


LL SEA! LAI 9 4 9 (rt 
San “Ipa Mera KN 
, Sp PA - 3 2 “. 
ag —a - Na Fa 
5. pet 3 La AK 
Att 
ap 9 Li ng 5 
4403. Dari Malik ibnu Aus ibnu Hadatsan bahwasanya dia telah 
mendengar Umar ibnu Khatab berkata: ”'Rasulullah saw bersabda: 
”'Menukar emas dengan perak itu adalah riba, kecuali jika sama berat- 
nya: begitu pula menukar kurma dengan kurma, adalah riba kecuali jika 
sama beratnya, gandum dengan gandum semua itu adalah riba, kecuali 


jika beratnya sama dan menukar jagung dengan j jagung itu adalah riba, 
kecuali jika beratnya sama.” 


AA 


BOLEH MENJUAL/MENUKAR Ia DENGAN KURMA 
DENGAN TAKARAN YANG SAMA 


Daya NE EGA SA BEA ke 


Keys KAL Mahesa fa ak Abi 


€ KAN 


JI Aa li 2» LA 
129 


NAIK s3) 


4404. Dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah ra berkata: ”' Rasulullah 
saw bersabda: ''Kurma boleh ditukar dengan kurma, tepung dengan te- 
pung, jagung dengan jagung, garam dengan garam, dengan takaran 
yang sama: barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, 
maka itu riba, kecuali jika dua barang yang ditukar itu tidak sama jenis- 
nya, maka hal itu tak boleh.” 


SIN 


BOLEH MENUKAR GANDUM DENGAN GANDUM 
YANG AAA NA SAMA 


MELEGBS Ghina to 


Aan esa TES Laga 
Ae Yasa Inda bon OJEK 
TAN ding SALAK RATA 
AN KAN BAU 
CT CN Asah MAA 
an LA PG SANG 
SARA 


439 


Pe hnn 4 
le (laga 

4405. Dari Muslim ibnu Yasar dan Abdullah ibnu 'Atik berkata: 
Tinggal dalam satu rumah antara Ubadah ibnu Shamit dan Mu'awiyah, 
Ubadah berkata: '”Rasulullah saw telah melarang kita, menukar emas 
dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung de- 
ngan jagung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama 
takarannya. Dan beliau membolehkan kita menukar emas dengan perak, 
perak dengan emas, gandum dengan jagung, jagung dengan gandum, se- 
suka kita asalkan dengan takaran/beratnya yang sama. Maka barang 


siapa yang menambah atau minta ditambah, maka ia telah memperbu- 
ngakan hartanya/riba.” 


Ie 7. 
TES Nan ente 1 
sa KIA NA JELAS 


5 P3 abi pg « Can EN naa a-G brp Holsag 

PAN , italia Set Ng Gaet 
KIE, Ja TA ) KA 
Ja asn AYI (las 


#3 Ae SG 2. abon ta GBI 
sp 31 Je 


Kane 
C3 an ang 


4406. Dari Muslim ibnu Yasar dan Abdullah ibnu 'Ubaid dia di- 
panggil Ibnu Hurmuz, ia berkata: Tinggal satu rumah antara dari 


441 


Ubadah ibnu Shamit dan Mu'awiyah, Ubadah berkata: ” Rasulullah saw 
telah melarang kita menukar emas dengan emas, perak dengan perak, 
kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, 
garam dengan garam, kecuali dengan takaran yang sama: barang siapa 
yang menambah atau minta ditambah, maka ia telah memperbungakan 
hartanya. Dan beliau membolehkan kita menukar emas dengan perak, 
perak dengan emas, gandum dengan jagung, jagung dengan gandum se- 
suka kita asalkan dengan berat/takaran yang sama.” 


JI 20” 


MEMBELI/MENUKAR JAGUNG DENGAN JAGUNG 
Nat Ka Kanaan on AN. 
ist IStyoekssa daa ASAP Ha 
Can th AOA AT PAP ITA Haa 
En DG AN Gn TAS 
Eng TP PNS telah 
saga mna en c Aoi! 


KE Ao ne SUN (1g 


Pe” Ce 
nan, 3 2 as YAA 


Rr Gates A36 Kena 


“ Ju 


EN 


—. 


441 


a, / 2 4 “AL Ya Pt In AA 
Adonan) TAN SAMA 
Gif . 


1 Pete 9. ZATA 2 2311150 A0 Tan 

£ “Nae 5 Sel ENYA sa K. 
oh aras adi ba RR 
Lio tee 


. 4407. Dari Muslim ibnu Yasar dan Abdullah ibnu 'Ubaid berkata: 
”Tinggal dalam satu rumah antara 'Ubadah ibnu Shamit dan Mu'awi- 
yah. Ubadah berkata: "Rasulullah saw telah melarang kita menjual/me- 
nukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, 
jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, 
kecuali takarannya sama. Barang siapa yang menambah atau meminta 
tambahan, maka ia telah memperbungakan hartanya. Dan beliau mem- 
perbolehkan kita menjual/menukar emas dengan perak, perak dengan 
emas, gandum dengan jagung, jagung dengan gandum sesuka hati kita 
asalkan dengan takaran/berat yang sama. Ketika hadits ini sampai pada 
Mu'awiyah, ia berdiri dan berkata: '' Mengapa orang-orang mengatakan 
hadits ini dari Rasulullah?, padahal aku dulu selalu menyertai beliau 
tetapi aku tidak pernah mendengar beliau bersabda demikian.” Setelah 
ucapan Mu'awiyah itu sampai pada Ubadah ibnu Shamit, maka ia meng- 
ulangi hadits ini, kemudian ia berkata: ”' Niscaya aku akan menyampai- 
kannya apa yang telah aku dengar dari Rasulullah saw, meskipun 
Mu'awiyah tidak senang mendengarnya.” 


— aa ETNIK “LA 
kaga NIP EA LAI 


dug 


442 


ss PRE dan BSI 
AE GA) ARIE 


Lu. 


5 n Cs ae “ag s 
4. 


PRIA » - 
Nara TAN TANK 
GI angan sasa pasa 


KE Meak DA Ten 2 
Kare Tn Sin 2 Capan kn aORU, (ca Pa 


Date PA Aa PAK: 
Ke SAK sat aa ea ci 


Tn 10K 


KET, 


4408. Dari Abu Asy'ats Ash-Shan'aniy dari U'badah ibnu Shamit, 
seorang pejuang perang Badar yang telah berbai'at kepada Rasulullah 
saw untuk tidak takut pada cercaan orang dalam menerangkan kebenar- 
an. Ia berkhotbah: ” Wahai saudara-saudara, sungguh kalian telah mela- 
kukan jual beli yang aku tidak tahu, jual beli macam apa itu. Ketahuilah, 
bahwa emas boleh ditukar dengan emas yang berat dan karatnya sama, 
perak boleh dijual dengan perak yang berat dan karatnya sama dan 
boleh dijual perak dengan emas, dengan syarat berat perak lebih banyak 
dari pada emas, dan tidak boleh membayar secara kredit. Ketahuilah 
bahwa gandum boleh dijual dengan gandum, jagung boleh dijual dengan 
jagung yang takarannya sama dan boleh menjual jagung dengan tepung 


443 


yang takaran jagungnya lebih banyak: dan tidak boleh membayar secara 
kredit. Ketahuilah bahwa kurma boleh dijual dengan kurma asalkan 
dengan takaran yang sama, bahkan garam boleh ditukar dengan garam 
asalkan dengan takarannya sama. Barang siapa menambah atau memin- 
ta tambahan, maka ia telah meribakan hartanya.” 


—sna KAN Jae sa 
22 AP Kap P BPAN APA 2 Jen 
oa Naas PAPAN 

BA Anie ine 

HS ADD 

22an MAS KANAN 


JAN, 1g 


4409. Dari Abu Asy'ats Ash-Shan'aniy dari Ubadah ibnu Shamit 
berkata: ” Rasulullah saw bersabda: ''Emas boleh dijual dengan emas de- 
ngan syarat timbangannya harus sama, perak boleh dijual dengan perak 
dengan syarat kadar dan timbangannya harus sama, garam boleh dijual 
dengan garam, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, jagung 
dengan jagung dengan syarat timbangan/takarannya masing-masing 
harus sama. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, 
maka ia telah meribakan hartanya”. Dalam riwayat Ya”'kub, ia tidak 
menyebutkan jagung boleh dijual dengan jagung.” 


144 


EA Lalat Olaane -t. 


DECETe Me eee 

Gg Biygga pen 
AS NI SI AL 

Inda ab "0 Gula Jaw al 
nga 3 Ara CoA 9. “P3 Kar 


KARYA 


PANAI 
Anne aga 
Tea SA ye Aron Ter A 


: . k PL OI 


4410. Dari Sulaiman ibnu Ali, bahwasanya ketika Abu Mutawakil 
bertemu orang-orang di pasar, tiba-tiba suatu kaum -termasuk aku- ber- 
jalan padanya, kami berkata: ''Kami datang padamu untuk bertanya 
tentang jual beli.” Dan aku telah mendengar seseorang berkata padanya: 
”Wahai Abu Mutawakil, sungguh antara Rasulullah saw dan dirimu tia- 
da orang lain kecuali Abu Sa'id Al-Khudry”'. Jawabnya: ''Benar, antara 
aku dan Rasulullah tiada orang lain kecuali dia (Abu Sa'id Al Khudry)”. 
Kemudian ia berkata: ''Dalam jual-beli, emas boleh dijual dengan emas, 
perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung 
kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat berat 
atau takarannya harus sama. Barang siapa yang melebihkan atau me- 
minta tambahan, maka ia telah meribakan hartanya: dan orang yang 
mengambil riba atau memberinya itu sama saja dosanya. '" 


445 


AG Pa #v PP | ». : 245 | P 
“ OR Mbah LL 1 IAIN GA Ka Pa ngan dirham, dengan syarat tidak boleh ada perbedaan berat antara ke- 
Jas ep os, OSya KEGaa 1 duanya.” 

Pj 


dg « £ | : 
KENA ai Fesakens did aan baka AIA & 
CNP ISL PN (ea : UP SIS, | MENJUAL DIRHAM DENGAN DIRHAM 


,) IA 3 r : | Peda 
TAN KAN EC SSI H1 3 Sa Nu LAU K S 29- 
$ -“- “ “ « 3 8 
Au! le AIA Fi AalKa KI —3 AI Laba NS NY 
31 (ena LI 1,2 53 LIL GAN AK 1 peranan, al 3x7 
23 AA: 
2 anna 3 ot ole Y5 | Ma ng Alona 33 (CU L ZA3NIG 
Pap 2, gr P Tan Pu Lo - 
KO dasi TA ANA ati fe Lena | kt Agt Nara 
4411. Telah Ka Ra kepada kami Hakim ibnu Jabir dari | 4413. Dari Mujahid berkata: Umar ra berkata: ”'Boleh menjual 
Ubadah ibnu Shamit berkata: ''Aku telah mendengar Rasulullah saw dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, dengan syarat tidak boleh 
bersabda: ''Emas boleh dijual dengan emas dengan syarat sama berat- ada perbedaan berat antara keduanya.” Inilah pesan Rasulullah saw 
nya.” Ketika Mu'awiyah mendengar hadits ini, ia berkata: ''Sesungguh- Wa kita. 


nya Rasulullah saw sama sekali tidak pernah menyampaikan hadits ini.” Pp, CG. 5, 4 pe 2 PL 


Kata Ubadah ''Demi Allah, aku tidak takut diusir dari bumi yang di- AI NG 5s 33 ” Ka pa ks TAU 


tempati Mu'awiyah. Sungguh, aku bersaksi, bahwa aku telah mendengar 
Rasulullah saw pernah mengatakannya.” aa 2 6:5 Dak AN PA 
TAP “IL TEKI Pa | HB 13 LI penanda 
AS UG PN SPPUAN Ip IIN 
1, 
MENJUAL DINAR DENGAN DINAR | 5 " Nan ana) 


LI Ah, Ka, 3 SG LAU NU Ka Aa 1 5 | LAN na 


Niaeltg 2 AGS ny bera A28 lag) 
2 SA ena Pain 2) sg AN an Paha SG 2 4414. Dari Ibnu Abu Nu'aim dari Abu Hurairah ra berkata: ”Rasu- 


lullah saw bersabda: ''Boleh menjual emas dengan emas, dengan syarat 

€ 91 AKIK Y berat dan karatnya sama: dan boleh menjual perak dengan perak, de- 

Wage Iwa ngan syarat berat dan kadarnya sama. Barang siapa yang melebihkan 
atau minta dilebihkan, maka ia telah meribakan hartanya.” 


. 


4412. Dari Sa'id ibnu Yasar dari Hurairah ra, bahwasanya Rasulul- 
lah saw telah bersabda: ”'Boleh menjual dinar dengan dinar, dirham de- 


446 | | 2 441 


AN Se 


MENJUAL EMAS DENGAN EMAS 
NI Ng By St tb 
ST na: Benua 


ad 


SIN YG AG, AS 
Setara PEG 


4415. Dari Nafi' dari Abu Sa'id Al-Khudry ra, bahwasanya Rasulul- 
lah saw telah bersabda: ''Janganlah kamu menjual emas dengan emas 
melainkan dengan berat dan karat yang sama: dan janganlah melebih- 
kan berat satu atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan 
perak melainkan dengan berat dan kadar yang sama: dan janganlah 


kamu menjual sedikitpun barang yang tidak ada dengan barang yang 
ada.” 


Hasta Gl ya AN 
TEA Y PT mekanis ab dya AAN 
ra, 233: aa 


(ape Ga ap PE ME APA IN 


4416. Dari Sa'id Al-Khudry berkata: ''Aku telah mendengar dan 
melihat Rasulullah saw bersabda: "Janganlah menjual emas dengan 
emas ataupun perak dengan perak melainkan jika berat dan kadarnya 
sama, janganlah menjual barang yang tidak ada dengan barang yang 


ada, dan janganlah melebihkan salah satu barang atas yang lain.” 


an sa Pay" Aoa angels ia -RN 
0g Api Ag SA 


IL, 2 


MEN TG AG Lag, setan fa kap 
JSI 


4417. Dari Atha' ibnu Yasar, bahwasanya Mu'awiyah telah menjual 
bejana dari emas atau perak dengan uang emas atau perak yang lebih 
berat timbangannya, maka Abu Darda? berkata: ?'Aku telah mendengar 


Rasulullah saw melarang penjualan yang demikian ini kecuali jika berat 
keduanya itu sama.” 


Ae Rara) GA 


"MENJUAL KALUNG YANG ADA MUTIARANYA 
DAN MENJUAL EMAS as UANG EMAS 


an ”- ea “ a LP 2A 
Ap BI Ri ae -2M 
f4 AP eny latian CEMILAN 
YA 9 AA AB OI SAS 


ed Ly ga arena GL .? 
KAP Me ara 
Pe AAS 


449 


4418. Dari Hanasy Shan'any dari Fadlalah Kas Ubaid berkata: 
”Pada peristiwa Khaibar aku telah membeli kalung yang terdiri dari 
emas dan mutiara dengan harga dua belas dinar. Setelah kalung itu aku 
potong-potong, ternyata aku dapatkan emasnya lebih banyak daripada 
dua belas dinar: kemudian ketika hal itu aku sampaikan pada Rasulul- 
lah, beliau bersabda: ''Janganlah kalung itu dijual sebelum dipotong- 
potong.” | 


KaNa PLAN DA AA 
NM — 2 SA Kay A7 aa KA 


Vr aan 3 A90 Sana 
ef ank fa Paya KENA Kay 
kn : 1.9 Galatan Ssi 


4419. Dari Hanasy Shan'any dari Fadlalah ibnu Ubaid berkata: 
”Pada peristiwa Khaibar aku mendapatkan sebuah kalung yang terdiri 
dari emas dan mutiara, kemudian aku ingin menjualnya, ketika hal itu 
aku sampaikan kepada Rasulullah, beliau bersabda: ”'Pisahkanlah ka- 
lung itu menjadi beberapa bagian lalu juallah ia. 


Z - “ “3 
- ) S ri “aa ke 
- — - 


MENJUAL PERAK DENGAN UANG EMAS 
SECARA KREDIT 


Gaseua Ae JEJENIS Pa 3 


JEANS AKA 


450 


SN GAN IA 3 23 2 9 294 
... 5 “ , 3 
—X INISS 39 3 gl 3 dg dUl9.A3 
. pad 2 9 
Lau AA KA 11 II Lana 
, Jesrg na dna ar 


. 


4 A - 
2 YA YA RAN MN GUN AN 
at KI KI j aa Ia ea 
FE KS LA SANA 


4420. Dari Amr dari Abu Minhal berkisah: ”'Syarik telah menjual- 
kan perakku secara kredit. Ketika ia datang padaku dan memberitahu- 
kan hal itu padaku: aku berkata: ”' Demikian itu tidak boleh”. Ia ber- 
kata: ”'Sungguh aku telah menjualnya di pasar secara kredit, dan tiada 
seorangpun yang menyalahkan perbuatan itu”. Akhirnya aku datang 
pada Barra' ibnu 'Aazib dan menanyakan hal itu padanya. Maka Barra' - 
ibnu 'Aazib menjawab: ''Ketika Rasulullah saw datang ke Madinah, 
saat itu kami menjual perak dan emas: maka beliau bersabda: ”Jika jual 
beli itu secara kontan dibolehkan, tetapi jika secara kredit, maka itu 
adalah riba'”. Kemudian Barra” ibnu 'Aazib berkata padaku: 'Pergilah 
kamu ke rumah Zaid ibnu Argam dan tanyakan hal itu padanya”. Maka 
ketika aku datang kepada Zaid dan menanyakan hal itu padanya, jawab- 
nya: Sebagaimana jawaban Barra' ibnu 'Aazib.' 


Ai Kan AA Men RESI NN 
ISL 3 ARTA vitaTnea 
Kasyke Setda ad PM Jep GEA 
Ea CENYA Rao NU Inda ab s3 


451 


AN PURA ANAK 


4421, Telah dikhabarkan padaku oleh Amr ibnu Dinar dan Amir ib- 
nu Mush'ab bahwasanya mereka telah mendengar Abu Minhal berkata: 
"Ketika aku telah bertanya kepada Barra' ibnu 'Aazib dan Zaid ibnu 
Argam tentang cara jual beli ini, maka jawab mereka bahwa pada masa 
Rasulullah saw kami adalah pedagang, ketika kami bertanya pada 
Rasulullah saw tentang hukum menjual perak dengan uang emas, beliau 
bersabda: ”'Jika secara kontan, maka hal itu dibolehkan, tetapi jika 
" secara kredit, maka hal itu tidak boleh.” 


NA 
Us 


ISA Ea pn SAN 
A1 Lha PTBA PA Ha AE 
53 aka AE 3 LN 


A3 


si ati 1325 SANG (esa. 25 
KORBAN TAU Lae 


4422. Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Habib berkata: 

» Aku telah mendengar Abu Minbal berkata: '' Aku bertanya kepada 
Barra' ibnu 'Aazib tentang hukum menjual perak dengan uang emas” 
Kata Barra': Tanyakan hal ini kepada Zaid ibnu Argam, karena ia le 
bih baik dan lebih mengerti dari pada”. Setelah hal itu aku tanyakan 
pada Zaid, ia berkata: ””Tanyakanlah hal ini pada Barra' ibnu 'Azib ka- 
rena ia lebih baik dan lebih mengerti daripada”. Akhirnya keduanya 
berkata: "'Rasulullah saw telah melarang menjual perak dengan uang 
emas secara kredit.” 


452 


2. 
SANA SA LAKI 
JUAN 9 CA 
MENJUAL PERAK DENGAN EMAS 
ATAU MENJUAL EMAS DENGAN PERAK 


PP na MA Pa 
5 


wd da 3G KAA MN pa aa TANI 


SN Aa A3 SA Hetuda #35 


4423. Abdur Rahman ibnu Abu Bakrah menceritakan kepada kami 
dari ayahnya berkata: ?'Rasulullah saw telah melarang menjual perak 
dengan perak dan emas dengan emas, kecuali jika berat dan kadarnya 
sama. Dan beliau memperbolehkan kami jika beli emas dengan perak se- 
suka kami, dan menjual belikan perak dengan emas sesuka kami.” 


CE SA ESAI Haala Pati 
BAN TATAP ap ppi ap PAPAN 
KUA gaga 206 
aenfa AAA YAAA & TAN 
INA SETELAN TA “ari 
teh 


ANA v 
NE Ikan 


4424. Dari Abdur Rahman ibnu Abu Bakrah dari ayahnya berkata: 
” Rasulullah saw telah melarang kita menjual emas dengan emas, kecuali 
secara kontan dan beratnya sama, dan beliau melarang kita menjual 


453 


emas dengan emas melainkan secara kontan dan beratnya harus sama. 
Rasulullah saw telah bersabda: »Jual belikanlah emas sesukamu, dan 
jual aa pa dengan emas sesukamu.” 


NENEK Ao 
ea Par ea PANAA 
Paha 


“ " 


4425. Dari Ibnu Abbas berkata: Usamah ibnu Zaid menceritakan 
kepadaku bahwasanya Rasulullah saw bersabda: ?'Tidak ada riba dalam 
jual beli perak dengan emas Maan secara kredit.” 


Mena yaa (EIAN Hadmah 
EGA LELA APo Ae C3 Ra 
$ ata PET ANA 

Kasad gen binus pasang 
23 Ketuds Abdel Ga ST, 
Pesaing Na ba 

aga age 


4426. Dari Abu Shaleh, dia telah edehaat Abu Sa'id Al-Khudry 
berkata: ''Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: ''Apakah yang kamu kata- 
kan ini (riba jual beli emas dan perak secara kredit), kamu dapatkan dari 
Kitab Allah atau kamu mendengar dari Rasulullah sendiri?” Jawab Ibnu 


454 


Abbas: ”'Aku tidak mendapatkan dari Kitab Allah atau mendengarnya 
langsung dari Rasulullah: tetapi Usamah ibnu Zaid telah memberitahu- 
kan aku, bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: ''Sesungguhnya 
riba akan ada pada jual beli emas dengan perak itu, jika dilakukan se- 
cara kredit.” 


AE) IE jaka “NN 
ntar ae Bai Ai 
INA PA YAA H3 Hand GA 
226 LAI TON BATA KEREN 
FAN A PAK PA 
KG UG 1 


4427. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Umar berkata: ?' Aku pernah 
menjual unta di pasar Bagi”, aku menjualnya dengan uang dinar, tetapi 
aku menerima uang dirham sebagai ganti dari dinar: setelah itu aku da- 
tang pada Rasulullah saw yang ketika itu beliau sedang berada di rumah 
Hafshah. Tanyaku: ” Wahai Rasulullah, aku hendak bertanya padamu, 
aku-telah menjual unta di pasar Bagi? dengan uang dinar, tetapi aku me- 
nerima uang dirham sebagai ganti dari dinar.” Jawab beliau: ''Tidak 
apa-apa, jika kamu mengambil jumlah dirham yang senilai dengan jum- 
lah dinar, selagi kamu berdua belum berpisah”. 


455 


KA KN, Asagis 
Per tara 

MENGAMBIL Dang PERAK HASIL DARI PENJUALAN EMAS, 

DAN MENGAMBIL UANG EMAS HASIL DARI PENJUALAN 


PERAK, DAN BERBAGAI HADITS 
TENTANG HAL INI YANG DIRIWAYATKAN OLEH IBNU UMAR 


“4 3 LA bt? 9139 
aura NS (NI GAES AAN 
4 sae rep 15 ang. 
“4, LA PULAU ph 2 16 7“ “5 
: Cb (SI ABE KEsten sae 
Pt eud PP 2 - “4 
MA AL MO, TENNSYU IG Ekaxla 
4428. Dari Ibnu Jubair dari Ibnu Umar berkata: Aku pernah men- 
jual emas dengan uang perak atau perak dengan uang emas, kemudian 
aku datang kepada Rasulullah saw dan memberitahukan :hal itu pada 
beliau. Beliau bersabda: ''Bila kamu menjual sesuatu pada kawanmu, 


maka janganlah kamu meninggalkannya, sedang antara kamu dengan 
dia masih ada sesuatu yang belum jelas (beres). 


112 Tn / Ai 20 te 
na HID AL AAN 
CI 


2, Kanak 


Sa pad 9 TAS 2 


456 


& 
Y 
Fa 
ai 
€2 
I 
Es 
Fs 
pg 
2 
z3 


4429. Musa ibnu Nafi mengkhabarkan kepada kami dari Sa'id ibnu 
Jubair, bahwasanya ia tidak suka menukarkan uang dinar dengan uang 
PAR PEN 


P4 Sk Pn LP 


Y KAL AT Ela PRE sok AN 
PEN TA PI er 
LAN 


5 ata 
4430. Dari Sa'id Ibnu Jubair dari Ibnu Umar berpendapat, bahwa 


mengambil uang dirham dari hasil penjualan uang dinar atau mengambil 
uang dirham dari hasil penjualan uang dirham itu tidak apa-apa.” 


AOA RAK OA AN 
PEN Ng an gala 


4431. Dari Abu Hudzail berkata: "Ibrahim tidak membolehkan 


mengambil uang dinar dari hasil penjual uang dirham, jika itu dilakukan 
untuk menarik keuntungan.” 


LE Kena KAN 


Le Papa 
ag « 4 


JNE 


4432. Dari Musa ibnu Kn berkata: ''Sa'id ibnu aa berpen- 
dapat bahwa menjual uang dinar dengan uang dirham atau sebaliknya 
itu 2 meskipun itu dilakukan untuk menarik keuntungan? 


EP 4 21 


Aan SA Kn 
Mein SS IT ses Je 


457 


4433. Dari Musa ibnu Nafi' dari Sa'id ibnu Jubair bahwa ia ber- 
pendapat bahwa menjual uang dinar dengan uang dirham atau sebalik- 
nya itu dibolehkan, meskipun ia dilakukan untuk menarik keuntungan.” 
Abu Abdur Rahman berkata: ''Begitulah yang aku dapatkan tentang hal 


ini.” 3 sgt 


MENGAMBIL UANG PERAK SEBAGAI GANTI 
DARI UANG EMAS 


and 


der -a WA Nge en annia AN 
2 Naga pata, 


N GR 


. 
na 


SET JEPEN ET RSA pa 
- KK an aa Beat ea 
EGA 


4434. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Umar berkata: ''Aku datang 
pada Rasulullah saw dan bertanya: ''Aku datang padamu untuk berta- 
nya: aku telah menjual untaku di Bagi' seharga beberapa dinar, tetapi 
kemudian aku mengambil uang dirham sebagai ganti dari dinar itu.” 
Sabda beliau: '"Tidaklah mengapa kamu mengambil jumlah uang dir- 
ham yang senilai dengan uang dinar selagi kamu berdua belum berpisah, 
dan antara kamu berdua masih ada ikatan.” 


KENA 


MEMBAYAR HUTANG DENGAN MEMBERI TAMBAHAN 


Gu 1G 1. (3 “ 
SU IG Laba DAYA 30 


s- - 


BEE aa Ona? Ea Menata 


. IX “ 
san 2009 
4435. Telah dikhabarkan padaku oleh Muharib ibnu Ditsar dari Ja- 
bir ra berkisah: ””Ketika Rasulullah saw datang ke Madinah untuk mem- 
bayar hutangnya padaku, beliau meminta sebuah timbangan, kemudian 
beliau menimbang untukku dan memberi tambahan padaku.” 


Ke ate Ea, dn, LN 
, 
NES: (Kan Ala Jaa ai 


4436. Dari Muharib ibnu Ditsar dari Jabir berkata: ''Ketika Rasu- 
lullah saw membayar hutangnya padaku, beliau memberi tambahan pa- 


daku.” 
OOP ai 
| MELEBIHKAN UKURAN/TIMBANGAN 
AU KAP NN 2 P/ 
LASER Eee AN 
A5 dndon 6153 ba Hoya lg. 
ix ““ # 


ap Sesaat Kes 
1 HAN ATAP gr Abe et 


4437. Dari Simak dari Suwaid ibnu Oais berkisah: ''Ketika di Mina 


aku bertengkar dengan Makhrafah Al-' Abdy tentang ukuran kain dari 
daerah Hajar: ia membeli kain celana dariku, dan kain itu telah diukur 
oleh tukang ukur yang aku gaji. Tiba-tiba Rasulullah saw datang: maka 
beliau bersabda pada tukang ukur: ” Ukurlah kain itu dan lebihkanlah.” 


459 


TIK Tag At di Meta E pe 
pkwa near Joo ana Ulgayo NA AP 


SA KaRan yaaa ye 


4438. Dari Syu'bah dari Simak ibnu Harb berkata: Aku telah men- 
dengar Abu Shafwan berkata: ”'Sebelum Hijrah, aku pernah membeli 
kain celana dari Rasulullah saw: dan beliau melebihkan ukuran kain itu 
untukku.” 


Kadin METE EA Sa LE KN 
Sina aa pa an 


? un 
Gn KAA 


4439. Dari Thawus dari Ibnu Umar berkata: Na saw ber- 
sabda: ””Untuk mengukur panjang, maka ukuran standarnya adalah 
ukuran orang Madinah, sedangkan untuk menimbang, maka ukuran 
standarnya adalah timbangan orang Makkah”. 


SA Naa ar o- 


LARANGAN BAGI SESEORANG MENJUAL MAKANAN 


SEBELUM MAKANAN ITU 
BERADA DI TANGANNYA 
ae NY) 3 
ali anda NA Tya DA Ha 
Ia pan BMA 5. 
330 Edan JO alah Haa 


4440. Dari Nafi” dari Ibnu Umar berkata: ”'Rasulullah saw bersab- 
da: Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah ia menjual- 
nya lagi sebelum makanan itu berada di tangannya.” 


Heran pas senayan alabgnna SI 
1 29 Ip c 
aa Aa banana 

2 Hata Kat ,“ 


” ” 
4441. Dari Abdullah ibnu Dinar dari Abdullah ibnu Umar, bahwa- 
sannya Rasulullah saw bersabda: ''Batang siapa membeli makanan, 
maka janganlah ia menjualnya lagi, sebelum makanan itu berada di 
genggamannya.” 


Mop EPA Dik En HK 
3 Celeb ka PARA 


2 13 sana 
PCR 
” 


4442. Dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas berkata: 
"Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa membeli makanan, maka ja- 
nganlah ia menjualnya sampai ia telah menakarnya.” 


Lan NS 0 na Ir 22 

an AN 
Pa DENG 15 1. Mera 

KK ig aka Inf 
4443. Dari Thawus dari Ibnu Abbas berkata: ''Aku telah men- 


dengar Rasulullah saw bersabda: ”'..... (seperti : hadits di atas dan sebe- 
lumnya yaitu hadits nomor 4438 dan 4439)” 


461 


Tiban bis abis Atut 
21 abiaan GA “4 SEN yee 
TAMAN "4 - - Se siaga 


4444, Dari Ibnu Thawus dari Thawus berkata: Aku telah men- 
dengar Ibnu Abbas berkata: '' Adapun yang dilarang Rasulullah ialah 
menjual makanan sebelum makanan itu berada diterima ditangan.'' 


NG BN L. It. 
AK eri Ea GRAN ATM Abilaas, 
Ken an aan (een ANA Kina 
sebal Ii 


445. Dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas berkata: 
"Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa membeli bahan makanan, 
maka hendaknya ia tidak menjualnya lagi, sebelum barang itu-telah ber- 
ada digenggamannya'”. Kata Ibnu Abbas: ” Aku menyangka bahwa sya- 
rat segala sesuatu juga seperti syarat menjual bahan makanan.” 


Petang ay aD TNI Lan 


"# 


CabagY PRA AA AAA 3 al 
Ana ne daa Td 


AI ge An ja Go 


462 


4446. Dari Abdullah ibnu Muhammad ibnu Shaify dari Hakim ibnu 
Hizam berkata: Rasulullah saw bersabda: ''Janganlah menjual lagi ma- 
kanan sehingga kamu membelinya dan memilikinya dengan sepenuh- 
nya.” 


Pt Ht Pn Aan san Ina AV 
9 PPA UNA Ca cp 


4447. Dari Abdullah ibnu 'Ishmah Al-Jusyamy dari Hakim ibnu Hi- 
zam, dari Rasulullah saw (?'Janganlah menjual bahan makanan sehingga 
kamu telah membelinya dan memilikinya dengan sepenuhnya)”. 


Pir 3 Kp sering NN AAA AN 
3 Ae AE AIA 


Pant 73 Fe 1 Ka Pn 
Ugun Lal: Yak 


Per AIA ALA Ta. sa 
BF A9, 9 mela nd! 
3 TG 


. 


v 


4448. Dari Atha' ibnu Abu Rabah dari Hizam ibnu Hakim berkata: 
Hakim ibnu Hizam berkata: ?'Aku telah menjual makanan dari pemberi- 
an sedekah sebelum makanan itu berada dalam genggamanku, dan aku 

mendapat untung. Kemudian aku datang kepada Rasulullah saw lalu ke- 
tika kusampaikan hal itu kepada beliau, maka beliau bersabda: ”'Ja- 
nganlah kamu menjualnya kembali sebelum makanan itu berada dalam 
genggamanmu.' 


463 


AE Gas INA 
Sa 3 — £ 


KI - 
LARANGAN MENJUAL BAHAN MAKANAN 
YANG TELAH DIBELI DENGAN TAKARAN 

SEBELUM BARANG ITU JATUH DI TANGAN 


KERANA GA PANEN aa 10 
Ie o GL dapat TP Organ 


Pena “.- 


AL gta GO 


4449. Dari Al-Gasim ibnu Muhammad dari Ibnu Umar, bahwasa- 
nya Rasulullah saw telah melarang seseorang menjual lagi bahan makan- 
an yang telah dibelinya dengan suatu takaran sebelum barang itu jatuh 
ke BA "3 


Gis: aa bagi rana 
Kat Tensi ts 


HA ingkna MENJUAL BAHAN MAKANAN YANG DIBELI 
TANPA TAKARAN SEBELUM MEMINDAHKANNYA 
DARI TEMPAT PEMBELIAN ITU 


“ 


JSI Na Apa 3 .£19, 


TA 


aa Cena Pom pa “nj ah Jaw 


lai Siijo AAL CA Ga Ae 
Pat 2 GI ga KASN 


4450. Dari Nafi” dari Abdullah ibnu Umar berkisah: ''Pasa masa 
Rasulullah saw kami biasa membeli bahan makanan, tiba-tiba beliau me 
ngutus seseorang kepada kami agar kami pindah dari tempat pembelian 
kami ke tempat lain sebelum kami menjualnya lagi.” 


OS PA AG GI la: GAygapabee - 59 Ol 
Sangga ds ab Ja 3 ea 


“31 


BALI erborble Abi kara 
KAA 4 aa 


4451. Dari Nafi” dari Ibnu Umar berkisah: ''Pada masa Rasulullah 
saw orang-orang membeli bahan makanan di pintu gerbang pasar secara 
borongan, kemudian Rasulullah saw melarang mereka menjualnya lagi 
di tempat pembelian itu sebelum memindahkannya ke tempat lain.” 


sa LAN -tto 
en fanta Tj abaJaza MEJENGEh 
KENA Ng Ka3 al LSN KKG 
FE sediaan 


4452. Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar berkisah, bahwasanya pada 
masa Rasulullah saw orang-orang membeli bahan makanan dari kafilah 


465 


yang baru datang, kemudian Rasulullah saw melarang mereka menjual- 
nya lagi di tempat pembelian itu sebelum mereka memindahkannya ke 


pasar tempat penjualan bahan makanan.” 
ne 20 
sejane “4401 


PESAN AKAYA TP 
pe va 
ne 
Yg PENA Papa Kebal Mede 
33 II 1 AAN 
yaa SENI AN 


4453. Dari saia dari ayahnya berkisah: ''Pada masa Rasulullah 
saw, ketika aku melihat orang-orang membeli bahan makanan secara 
'borongan, maka Rasulullah saw melarang mereka menjualnya lagi di 
tempat yang sama, sebelum mereka memindahkannya ke tempat kenda- 
raan mereka.” 


SA 1 Aa 


EA kta 


2 AIA 
» “ 
MEMBELI BAHAN MAKANAN SECARA MENGHUTANG, 


DENGAN MENINGGALKAN JAMINAN 
PADA PENJUALNYA 


Ag AE 1 GA LEE AN -tot 
JIE angndantendaah 


2» Um y9 
4454. Dari Aswad dari 'Aisyah ra berkata: '” Rasulullah saw pernah 
membeli bahan makanan dari seorang Yahudi secara menghutang, ke- 


mudian beliau meninggalkan baju besi beliau sebar jaminan atau 
utangnya.” 


5 


466 


PASS 


MENINGGALKAN JAMINAN 
BAGI ORANG PADA ORANG YANG Ka 


An Gale Alas AA 5655 ACeRra “2400 
hd 9 A1 ag di 
Ng Mygkanak ajal ysa 
Rea "Ud - Ia INA KANG Tetat CA 
AN PPA Mengasah, TE, 
HERE utan 3 Batan 


4455. Dari Gatadah dari Anas ibnu Malik, bahwasanya pada suatu 
hari Anas datang pada Rasulullah saw dengan.membawa roti dan gan- 
dum dan lemak yang sudah basi (busuk). Ketika itu Rasulullah saw telah 
meninggalkan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah sebagai 
jaminan hutang beliau atas hutang gandum untuk keperluan keluarga- 


PON ITO Pr 


LARANGAN BAGI SESEORANG MENJUAL BARANG 
YANG TIDAK ADA PADANYA 


Aaja AA Seakan ,9 AL LA 
Lean Sia abido, 
His KAA NE, 


467 


4456. Dari 'Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa 
Rasulullah saw bersabda: "Tidak dihalalkan meminjam uang dengan 
syarat menjual barang (menggadaikan), tidak boleh ada dua harta di 
dalam satu penjualan (harga kontan dan harga kredit), dan tidak boleh 
menjual apa yang tidak ada padamu. 


LE Ana Sangah C9 FE RAN 
EA Lag RA Per piA EN PA ATAMN 


LI 


4457. Dari 'Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: 
"Rasulullah saw bersabda: ''Seseorang tidak berhak menjual apa yang 
tidak dimilikinya.” 


PAN “ 31 T 29X Lah 
A89 poor LS Pe elalar Cod AON 
' ta 
“N3 an 2x bapa .. : 
Bidan Ca | 
Naat Fak ME Kana » A 
IN 
12437 9 3 ATA SK « 
PIA Tt AN an IG dsb 
I 
pp 2 At Pa aa Oa 
IA : s r KAN SPA Oil 
LA EA OA en 
4458. Dari Yusuf ibnu Mahik dari Hakim ibnu Hizam berkata: 
”Aku bertanya pada Rasulullah saw: '”Wahai Rasulullah, seseorang te- 
lah datang padaku, ia menyuruhku menjual padanya sesuatu yang bu- 


kan milikku, maka aku membelikannya dari pasar.” Beliau bersabda: 
"Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu.” 


Peak 


. MENGHUTANGKAN MAKANAN 


TAN AN AP NUSA AAL 


BEAN YA TANK NY2 NI 
SAN 5 kana nda Jeda 2 p- 


“4 


YAA En TANYA REMETAN Ki) 


BNSTG GA as 


4459. Dari Syu'bah dari Abdullah ibnu Abu Mujalid berkata: ” Aku 
bertanya pada Ibnu Abu Aufa tentang hukum pinjam meminjam.” Ia 
berkata: ''Pada masa Rasulullah saw, demikian pula pada masa Abu 
Bakar dan Umar, kami biasa meminjam gandum, jagung dan kurma ke- 
pada suatu kaum yang kami tidak tahu keadaan mereka, apakah mereka 
punya ataukah tidak.” Dan Ibnu Abza juga berkata demikian. 


LISA 


MENGHUTANGKAN KISMIS 


"at 2 GI CG “sa | 
PAN EN GI CAB Lah GE 


Jah 2 YA 2 


AG sea “ 
NG, Ane & SN t 


469 


BIN SA SE feb 35 Pejab 
vc Ba $ 4, 2a : 
LN PE ALAN En TA 
1 2? - 9 . La 
KENA Sean das 
Ki '- at» 
BI PL EL A A, 


“ 


4460. Dari Syu'bah ia berkata: Ibnu Abu Mujalid atau Abdullah 
atau Muhammad berkata: ''Abu Burdah dan Abdullah ibnu Syaddad 
berdebat tentang hutang piutang. Maka orang-orang mengutusku pergi 
pada Ibnu Abu Aufa untuk menanyakan hal ini padanya, jawabnya: 
”Pada masa Rasulullah saw, masa Abu Bakar, dan pada masa Umar, 
kami biasa menghutang dari gandum, jagung, kismis dan kurma kepada 
suatu kaum yang kami tidak tahu mereka, apakah mereka punya atau- 
kah tidak.” Kemudian ketika hal itu kutanyakan pada Ibnu Abza, ia 
juga berkata demikian.” 


JNE 


MENGHUTANGKAN POHON BUAH-BUAHAN 


“ 

SE TA IN KAP LA PEN KAMI TAN 
NA PI NG nd FLY 
Boga pg AAN tas ati 
#toa1 - GA ses S4 bana. 
PIBCA Bh AN ya JP RAYSS, AAN “I 
3 - £ 2 De 
Pp an Mp AA Sala 


470 


4461. Dari Abu Minhal berkata: Aku telah mendengar Ibnu Abas ra 
berkisah: "Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, saat orang-orang 
sedang menghutangkan pohon kurma mereka selama dua tahun atau 
tiga tahun. Maka Rasulullah saw melarang mereka. Sabda beliau: ''Ba- 
rang siapa menghutangkan suatu barang, maka hendaklah ia menghu- 
tangkannya dengan takaran tertentu atau timbangan tertentu dalam 
waktu yang tertentu pula.” 


isa al 
MEMINJAM HEWAN 
Babi Iga PE 38, An Hana AN 
An SA ai 
DEKAN 
MS AN gu 


4462. Dari Atha' ibnu Yasar dari Abu Rafi' ra bahwasanya Ra- 
sulullah saw pernah meminjam seekor unta yang masih muda dari sese- 
orang. Tiba-tiba orang itu datang pada beliau dan menagih untanya 
pada beliau. Sabda beliau pada seorang utusannya: "Pergilah dan be- 
lilah seekor unta untuknya.” Setelah pergi, maka utusan itu kembali 
kepada beliau dan berkata: Aku tidak mendapatkan unta yang sama 
umurnya kecuali unta yang berumur empat tahun.” Sabda beliau: ”'Beli- 
lah unta itu dan berilah padanya karena sebaik-baik orang Muslim ialah 
orang yang paling baik dalam mengembalikan pinjaman/hutangnya.” 


FI EA Ka AN 
| 471 


“ 
MEN NG Eh ah ag on ar ai 
( 


“ « 
KEP N an SEN AA 


Kang 


0 
Sok PA ANA NA PAPAN TON 


4463. Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkisah: "Seseorang 
telah meminjamkan untanya yang berumur sekian tahun pada Rasulul- 
lah. Pada suatu hari ia datang dan beliau untuk menagih piutangnya, 
maka sabda beliau pada para sahabat: ''Bayarlah seekor unta yang 
berumur sekian tahun padanya.?" Tetapi mereka tidak mendapatkan un- 
ta itu, yang ada hanya unta yang umurnya lebih banyak daripada unta 
yang dipinjam oleh beliau. Sabda beliau: ''Berikanlah unta padanya.” 
Kata orang itu: ''Engkau telah mengembalikan pinjaman padaku de- 
ngan cara yang lebih baik.” Sabda beliau: ''Sesungguhnya sebaik-baik 
kamu ialah yang paling baik diantara kamu dalam mengembalikan pin- 


jaman/hutang. 
Gijotee SAN Ya eoja an 
2 AL GA 


Depssa ena std palagdon 
Ne Ap ata 13 Map ani 


| okhan & Pena Aa 
CN Hai 2nfs aldo ge 
dekan 3 sasa 


KN 


kaan 


472 


4464. Dari Sa'id ibnu Hanik berkata: Aku telah mendengar 'Irbadi 
ibnu Sariyah berkata: ''Aku telah menghutangkan seekor unta pada 
Rasulullah saw: Pada suatu hari, ketika aku datang pada beliau untuk 
menagih hutang, maka beliau bersabda: '”Tunggu dulu aku tidak akan 
melunasi pinjamanku padamu melainkan dengan seekor unta yang ba- 
gus.” Maka beliau mengembalikan pinjamannya padaku dengan cara 
yang sebaik-baiknya.'” Dan ketika seorang Badwi datang menagih unta 
yang berumur satu tahun pada beliau, beliau bersabda pada para saha- 
bat: ”'Berikanlah padanya unta yang berumur satu tahun.” Karena tiada 
unta yang berumur sekian, maka mereka memberi Badwi itu unta yang 
lebih besar. Kata Badwi itu: ”'Unta ini lebih bagus daripada unta yang 
kupinjamkan padamu.” Sabda beliau: ”'Sebaik-baik kamu adalah orang 
yang paling baik dalam pengembalian hutangnya.”' 


ta £ Yaa ls aga Peaeg 
d 9 . -. 
MENJUAL HEWAN DENGAN HEWAN 


Kena MENUNDA PEMBAYARAN : 
oh L 1 IL GL I 0 ng - 3 
: - fe) 


mio jo 4 PT dg 5 ON 
425 1G, ae IL yi 
Ko, lan anta sad 28 


4465. Dari Hasan dari Samurah, bahwasanya Rasulullah saw telah 
melarang menjual hewan dengan menunda pembayarannya/secara tidak 
kontan.” 


Mela Npeinapeira CI 


MENJUAL HEWAN DENGAN HEWAN YANG BERBEDA UMUR 
DAN JENISNYA SECARA KONTAN 


4 Pane Patas 2 Lt AA 
- UEA 


473 


n. 3 G « ad - 2 
Ana GA A22 me sae Aan ab 
o yak TOR neo J1 


PGA Fupagaw FAR 2 


.. ad 


ca 9, Kang ba Praha” ae ra 


4466. Dari Abu Zubair dari Jabir ra berkisah: "Seorang budak telah 
berbai'at pada Rasulullah saw untuk berhijrah, sedangkan Rasulullah 
saw tidak tahu bahwa ia adalah seorang budak: tiba-tiba majikan budak 
itu datang dan menginginkannya. Maka Rasulullah saw bersabda: 
”Juallah budakmu itu padaku.” Beliau membeli budak itu dengan harga 
dua budak yang berkulit hitam. Setelah kejadian itu, beliau tidak pernah 
membai'at seseorang sebelum beliau bertanya pada orang itu, adakah ia 
seorang budak ataukah ia seorang merdeka??? 


Pa 
2 | “4 | or 3. 
“ . & 
LARANGAN MENJUAL BINATANG 


YANG MASIH BERADA DI PERUT INDUKNYA 


NA sen 


PIA Tap 


4467. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas ra dari Rasulullah saw 
bersabda: "Menjual janin seekor binatang yang masih berada di dalam 
perut induknya itu adalah suatu riba.” 


nk ak ba £ jas ea oa 


4468. Dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulul- 
lah saw telah melarang (kita) menjual janin seekor binatang yang masih 
di dalam perut induknya. 


PIA 
In 3 Anda Dah 5 KENA - .. 
Pe 91 | js NIP 
4469. Dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah saw te- 


lah melarang (kita) menjual janin seekor binatang yang berada di dalam 
perut induknya. 


MAKSUD DARI HADITS DI ATAS 
Eee BA pre SET NG AN. 
21514 25K LE IS snata AA La 
Kanaan AA 3 2 


4470. Dari Nafi? dari Ibnu Umar, Geratis sa Ai saw me- 
larang menjual janin seekor binatang yang masih berada di dalam perut 
induknya. Karena yang demikian itu adalah jual beli yang biasa ada 
pada zaman Jahiliyah, yaitu seseorang telah membeli seekor anak unta 


yang belum dilahirkan oleh seekor induknya.” 


CO wiszor 


. . 
ML “i 


MENJUAL SECARA TAHUNAN 


- Ip raga 24 
Ie ada GE IE 3 MERE YUE ey 


475 


KEBAYA Garap 
me -. 


4471. Dari Abu Zubair dari Jabir ra berkata: Rasulullah saw telah 
melarang menjual sesuatu secara tahunan. 


Dipeta TEMA Oa 
Ten ea TE Kenkeuda Aiter 


4472. Dari Sulaiman ibnu 'Atig dari Jabir, bahwasanya Rasulullah 
saw telah melarang menjual sesuatu secara tahunan.” 


AA Mia 
£ Je 3 AA 
MEMBELI SESUATU DENGAN MENUNDA PEMBAYARANNYA 
SAMPAI BATAS WAKTU TERTENTU 


KANAN LA TAU TAK Kepala AI 
Pa Aa atas 29m Head abi 
PAN NA AK Han 
LA NANAA IE aka 


“ 


LEARN PN 


Ken YES nba SAS 
JUS AT Ah 


4473. Dari Ikrimah dari Aisyah berkisah: ?'Rasulullah saw mem- 
punyai dua helai selimut tebal, jika beliau duduk di atasnya, beliau ber- 
keringat dan kedua selimut itu terasa baginya. Pada suatu hari ketika 
beliau datang kepada Fulan seorang Yahudi penjual kain dari Syam. 
Aku berkata kepada beliau: ''Andaikan kamu mengirimkan dua selimut- 
mu itu, kemudian kamu membeli dua baju darinya, dengan membayar- 
nya secara kredit sampai batas waktu tertentu.” Ketika beliau mengirim 
dua selimut itu pada si Yahudi: Yahudi itu berkata: Aku sudah tahu 
apa yang diinginkan Muhammad. Sesungguhnya ia hanya ingin mem- 
bawa pergi hartaku (kedua selimut itu).” Jawab Rasulullah: "Dia dusta, 
padahal ia tahu, bahwa aku adalah orang yang paling tagwa kepada 
Allah diantara mereka dan paling melaksanakan amanat di antara me- 
reka.” 


aa TPA SL 
Uas o 20 301 de 


MEMINJAM DENGAN CARA MENJUAL, 
YAITU BILA SESEORANG MENJUAL BARANGNYA 
DENGAN CARA MEMINJAM UANG DARI PEMBELI, 

DAN BILA IA SUDAH PUNYA UANG, 
BARANG ITU AKAN DIBELI LAGI (PENGGADAIAN) 


.-— 


w Aa n 910 


Dag aAa Gergaa Lab 2 pos AN 
Gea Saha EA Gelin znfe adan, 
SEM Sue 


477 


4474. Dari 'Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa- 
sanya Rasulullah saw telah melarang (kita) meminjam uang dengan cara 
menjual barang, dan beliau melarang adanya dua harga dalam penjualan 
(harga kontan dan harga kredit), dan tidak boleh menjual barang yang 
telah dibeli —. - itu belum jatuh di tangan. 


SES Is alsag Sob 
AA Sd: asdlaia 


DUA SYARAT DALAM SATU PENJUALAN, YAITU BILA 
SESEORANG MENGATAKAN PADA PEMBELI: 
AKU JUAL BARANG INI PADAMU, JIKA PEMBAYARAN 
SELAMA SEBULAN, MAKA HARGANYA SEKIAN, 
DAN JIKA PEMBAYARANNYA SELAMA DUA BULAN, 

' MAKA HARGANYA SEKIAN 


: 7 - AG ID, ” 1.37 
28 Na KE -N SF Ao 
Lane au PSO, GIS, 12 Ep AN LEE 


ea Aap peang Ana 
7 3 2 2 Is « 
DEA Ep 
2 2 Cape ta 
SD aa 


4476. Dari 'Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: 
Rasulullah saw telah melarang meminjamkan uang dengan cara men- 
jual barang, beliau melarang ada dua harga dalam satu penjualan, atau 
menjual sesuatu yang bukan milikmu atau menjual lagi sesuatu yang te- 
lah kamu beli selagi barang itu belum jatuh ke tanganmu.” 


aw “1 Jar 222 OA TAN uks 
aan lalai 


$ Aa Peradi 2 Iy Pa aan IA 
LI pa Pa altar en aa As y Az ae DUA HARGA DALAM SATU PENJUALAN, YAITU. BILA 
RN 30 2 rana 22 SESEORANG BERKATA PADA PEMBELI: 


AKU JUAL BARANG INI PADAMU DENGAN HARGA 
SERATUS DIRHAM SECARA KONTAN 
ATAU DUA RATUS DIRHAM SECARA KREDIT 


MH AS PAN AN 
AN SEA, Keudah 


4477. Abu Salamah bercerita kepada kami dari Abu Hurairah ra 
berkata: ?'Rasulullah saw telah melarang adanya dua harga dalam suatu 
penjualan.” 


4475. Dari ' Amr ibnu Syu'aib menceritakan kepada kami, ia ber- 
kata dari Abdullah ibnu 'Amr berkata: Rasulullah saw bersabda: ''Ti- 
dak dihalalkan meminjam uang dengan cara menjual barang (gandum), 
dan tidak dihalalkan ada dua harga dalam suatu penjualan (harga kon- 
tan dan harga kredit), dan tidak boleh menjual barang yang telah dibeli 
selagi barang itu belum berada di tangan.” 


NE ojo aan I Eeeaab ya jete - 81 


478 


479 


AL Kai 253 ef 
« 
(Se PERAN 
LARANGAN MENJUAL BARANG DENGAN SYARAT 
YANG BELUM JELAS 


Kabar 2G ah Naga saga ANA 
MA Psi Ore Ke ajaa Aa 
Ike 
A0 


4478. Dari Atha' dari Jabir ra, bahwasanya Rasulullah saw telah 
melarang menjual hasil pertanian yang masih di pohon, menjualnya se- 
cara borongan, memarokan sawah dan beliau melarang menjual barang 
dengan syarat yang belum jelas sehingga itu telah dijelaskan. 


Si - Ag. 

ga) GE pa (aa A Nose -NA 
” 5 hn ta ain Sa para Tia 
aa "aja saja RS Omar" 


(4 In Be Dur sn 
GI Sasa la Lag 


4479. Dari Abu Zubair dari Jabir ra berkata: ''Rasulullah saw telah 
melarang menjual hasil pertanian yang masih berada di pohon, menjual- 
nya secara-borongan, memarokan sawah, menjual pohon buah secara ta- 
hunan, menjual barang dengan syarat yang masih samar sehingga syarat 
itu telah dijelaskan, tetapi beliau memberi rukhsah menjual buah yang 


tak berkulit. 


FUN NE Sa . Red BATA sea 


BILA POHON KURMA DIJUAL SETELAH DIKAWINKAN, 
MAKA BUAHNYA MILIK YANG MENGAWINKAN 


AI NT AI SBS “AN 
Yes EA Se PANEN, SNP ma AJE 
PEN Ga SS 25 


4480. Dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah saw te- 
lah bersabda: ''Siapa saja yang telah mengawinkan pohon kurmanya, 
kemudian ia menjual pohonnya, maka buah kurma itu milik orang yang 
telah mengawinkan, kecuali jika pembelianya telah memintanya se- 
belumnya.” 


Me SEGARA 


BILA SEORANG BUDAK DIJUAL SEDANG IA BERHARTA, 
MAKA HARTANYA MILIK SI PENJUAL 


Haa SIS EN ANN AN 
TE NA « KAN: STA SEN Ae 
PIA ENYA Tr SAE Na 2- 

SEN, ET 2 Ge BEN 


481 


4481. Dari Salim dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw telah 
bersabda: ”'Barang siapa yang membeli pohon kurma yang telah dika- 
winkan, maka buah kurma itu milik penjualnya, kecuali jika pembelinya 
telah memintanya sebelumnya. Dan barang siapa yang menjual seorang 
budak yang memiliki harta, maka harta milik orang yang menjual, ke- 
cuali jika pembelinya telah memintanya sebelumnya. 


Pa ea, La pu os 2 “5 oi 

“ -“ laa . | 

19 vc Maa “ 0 ai “—. 
MENJUAL BARANG DENGAN SUATU PERSYARATAN, 


MAKA PENJUALAN DAN PERSYARATAN ITU 
SAMA - SAMA SAH 


AI Je JILE Hp Apa HN 

9 Nata 2S dngn nd 3 
Wes Sabah MAA AM 
Boaak Les AAS KAS 
"NE ANA Aa dn JET 
ENYA KuNEtasNa 
C3 ensnyaes 

KISI TA Peradi KIS TOBA 


4482. Dari ' Amir dari Jabir ibnu Abdullah berkisah: '' Aku pernah 
berpergian bersama Rasulullah saw: di tengah perjalanan, tiba-tiba un- 
taku tidak kuat berjalan, sehingga aku hendak meninggalkannya. Kemu- 


482 


dian Rasulullah saw menyusulku dan beliau mendo'akan unta itu. Ketika 
beliau menghalaunya, tiba-tiba unta itu berjalan dengan cepat, padahal 
sebelumnya ia telah pernah berjalan secepat itu. Sabda Rasulullah: 
”Juallah untamu itu padaku dengan harta satu awag”'. Jawabku: "'Ja- 
ngan”. Sabda beliau: ”'Juallah ia padaku dengan harga satu awag”. Ja- 
wabku: "Ya, aku mau menjualnya, asalkan aku boleh mengendarainya 
hingga aku tiba di Madinah”. Setelah aku sampai di Madinah, aku 
membawa unta itu pada beliau dan aku meminta uang harga unta itu. 

Setelah itu aku pulang. Kemudian beliau mengirim unta itu padaku dan 
bersabda: "Sesungguhnya aku tidak ingin membeli untamu dengan cara 
tak sah, kini ambillah kembali untamu beserta uang dirhamnya.” 


Aa asa 
AN TAPE Thea Ai mrge kesah: 
Hanana SAS 
SNN AANEAS Y eh 
Ke PAGE TER PI 2 Anna 
HAN CIPE KY AA PAR LO TRA 
Fa ban aa ses at 
Gene Kang 
AAS 


Tatan Ang 


Pe 


483 


0 


Naa fa Ia JARAN AjenYaa NG 

p, SG A 2 D Lu 1 AAA 

KAA. PEN Oren TU 
2, 11 Kan ” “ie 

Ea aan se TEA: 2 


jam 1 Pn Sen Nara 
KET KE Bak ia 


Bule 

4483. Dari Asy-Sya'by dari Jabir ra berkisah: ''Ketika aku berpe- 
rang bersama Rasulullah, aku mengendarai unta, tiba-tiba untaku tidak 
kuat berjalan. Setelah Rasulullah menghalaunya, mendadak ia menjadi 
giat lagi sehingga ia berada di depan pasukan. Sabda Rasulullah: ”'Wa- 
hai Jabir, aku perhatikan untamu telah giat lagi”. Kataku: ?Hal itu ter- 
jadi karena berkat do'amu, wahai Rasulullah”. Sabda beliau: ?'Juallah 
unta itu padaku, dan kamu boleh mengendarainya sampai kamu tiba di 
rumah”, Maka aku menyetujui ide beliau, dan kujual unta itu pada 
beliau: walaupun sebenarnya aku sangat membutuhkannya, tetapi aku 
malu pada Rasulullah . Setelah perang selesai, aku mendekat pada Ra- 
sulullah dan meminta izin pada beliau untuk segera pulang, aku berkata: 
”Wahai Rasulullah, aku ingin pulang secepatnya, karena aku baru saja 
menikah?”. Tanya beliau: '' Apakah wanita yang kamu nikahi itu seorang 
gadis ataukah seorang janda?” Jawabku: ?'Janda, wahai Rasulullah. 
Karena Abdullah ibnu 'Amr (ayahku) telah gugur dalam perang Uhud 
dengan meninggalkan beberapa anak gadis, maka dari itu aku tidak 
ingin menikah dengan gadis-gadis seperti mereka, dan aku memilih me- 
nikahi seorang janda, agar istriku itu bisa mengajari dan mendidik adik- 
adikku yang masih gadis”. Kemudian Rasulullah saw memberi izin 
padaku, beliau bersabda: "Pulanglah kepada keluargamu pada akhir 


484 


Hala: Hayam PA Maan 


malam.” Setelah aku datang, aku memberitahu bibiku, bahwa untaku 
telah aku jual: Maka ia mencercaku. Setelah Rasulullah saw datang pada 
esoknya, maka aku segera mengembalikan unta itu pada beliau: tetapi 
beliau memberikan padaku harga unta itu dan unta itu, serta bagian dari 
harta rampasan perang.” 


Ane IR Idea AN 


Ka Dig Neha gasa 
MEdaarAr Oantipa Ta Old jaga 
KILAAA AA is 


-G Laga kang Popo As 
aa Pan H 


2... 
21 ada PA 
SA OA 23 5 
Ba LIA 12 7 ae TAN KN 
TERM EAN AN ke 
JJ Len ata asi en ey PA 2G 
Lay sngt NT UP CAR TEMAPLEKY 


IE EA 


- 


PALA 22 Lp 9 
23 sb na 27 TANI L333:5 


- 
AR AA PA nh Pr (KAS 

2 lc 

LA Pj “aa (GE) | 9 


Pin PAN ANA a anne 


4484. Dari Salim ibnu Abu Ja'ad dari Jabir ibnu Abdullah berkata: 
"Ketika aku dalam perjalanan bersama Rasulullah saw, aku naik unta. 
Beliau bertanya: ”'Mengapa kamu dibelakang sendiri?” Jawabku: ”Ka- 
rena untaku sudah tidak kuat berjalan.” Kemudian beliau memegang 
ekor unta itu, lalu menghalaunya sehingga untaku giat lagi, sampai aku 
khawatir kalau-kalau unta itu akan mendorong unta yang lain. Setelah 
kami tiba beliau bersabda: ?'Juallah untamu itu padaku”. Jawabku: "Ti: 
dak, ia kuberikan padamu, wahai Rasulullah”. Sabda beliau: ”Tidak, 
tetapi juallah ia padaku?” Jawabku: "Tidak, aku tak akan menjualnya, 
tetapi kuberikan saja unta itu untukmu”. Sabda beliau: "Tidak, juallah 
ia padaku, aku akan membelinya seharga satu awag, dan kamu boleh 
mengendarainya, dan bila kamu telah tiba di Madinah, serahkanlah unta 
itu padaku””. setelah aku tiba di Madinah, ketika aku datang kepada 
beliau dengan membawa unta itu: beliau bersabda kepada Bilal: '' Wahai 
Bilal, berilah Jabir uang 1 awag, kemudian tambahkanlah 1 girath un- 
tuknya.” Aku berkata: "Ini adalah suatu tambahan yang diberikan Ra- 
sulullah padaku. Kemudian aku memasukkan uang itu ke dalam kan- 
tong. Dan itu masih ada padaku sampai orang-orang Syam (Syiria) 
datang dan memerangi penduduk Madinah pada hari 'Harrah', lalu me- 
et merampas semua hartaku.?” 


, 
Pn Hi Pane 


2 1 Ae 


SJ AESEA SI3£ “A0 
YES: Ha pa JG kesah. 
an HA Arena Uh, 
Ja HAN 53 
an NA EA PA ane 
PERANAN TE CE aya CAK 
Kab AN IE IN an C5 LES 


| 
| 


SI PAN TELP PENA 


4485. Dari Abu Zubair dari Jabir ra berkisah: "Rasulullah saw 
mendapatkan di tengah jalan ketika untaku sedang mogok. Aku katakan 
pada beliau: ''Untaku tidak kuat berjalan.” Sabda beliau: ”Maukah 
kamu menjual unta ini padaku?” Jawabku: "Akui ingin memberikannya 
padamu, wahai Rasulullah”, Beliau berdo'a: "Ya Allah, ampunilah ia, 
dan kasihanilah ia, aku telah membeli untanya dengan harga sekian.” 
Kemudian beliau bersabda padaku: ''Kamu boleh mengendarainya sam- 

pai kamu tiba di Madinah.” Setelah aku tiba di Madinah, ketika aku 
datang pada beliau untuk menyerahkan unta itu, maka sabda beliau 
pada Bilal: '”Wahai Bilal, berilah Jabir harga untanya.?” Ketika aku baru 
meninggalkan tempat beliau, maka beliau memanggilku lagi, sehingga 
aku khawatir kalau-kalau beliau akan mengembalikan unta itu padaku. 
Sabda beliau: '”Wahai Jabir, kuberikan unta ini padamu.” 


1) ) Am 7 1 (Ls kd PP 
Sin. Nana Bana FEAT 
R PP Te ed TOR LL 


ea bls 5 an “aula PA Ta Dae Bags 0 Ad 
KEKE wang ALA A3 em aa Ab Og21 SES 


KY ON 
- 


Pa Ta TA ) - pt AN air Na 2 - 
KAS Oh AE kaka 


db Sd 


Gan MAA AA Woakab9 dng 


SN 


- 


PEATO T ANTA AN: KAP 


4486. Abu Nadrah menceritakan kepada kami dari Jabir ibnu Ab- 
dullah berkisah: ”'Ketika kami berpergian bersama Rasulullah saw, tiba- 


487 


tiba unta yang aku kendarai tidak kuat berjalan. Rasulullah saw ber- 
tanya padaku: ''Maukah kamu menjual untamu ini dengan harga se- 
kian?” Jawabku: ?'Kuberikan saja unta ini padamu, wahai Rasulullah”. 
Beliau bertanya lagi: ''Maukah kamu menjual untamu padaku, dengan 
harga sekian?” Jawabku: ”'Kuberikan saja unta ini padau, wahai Ra- 
sululah”', Beliau bertanya lagi: ”' Maukah kamu menjual untamu pa- 
daku.” J awabk: ”Ya, unta ini kuberikan padamu.” 


BASA 
BA Sl sana ak 
bai 
Lg Mee39a 
5 29 — 
PENJUALAN DENGAN PERSYARATAN YANG TIDAK SAH 


MAKA PENJUALAN ITU SAH 
SEDANGKAN PERSYARATANNYA TIDAK BERLAKU 


P0 PA Pa n. 
Bag SALE LEG aa -0 
Inda AA Kena 1S 
GP 
LA Ka Saja aa 
y Aa Ag 3 3G 4 
AA j1 SA 13 7 
ena aa Porn 
(Pa etek 
Nee 
4487. Dari Al-Aswad dari 'Aisyah ra berkisah: ''Ketika aku hendak 
membeli budak wanita yang bernama Barirah, majikannya meminta per- 


syaratan untuk tetap menjadi walinya. Ketika hal itu kusampaikan pada 
Rasulullah, beliau bersabda: ?'Belilah ia, kemudian merdekakanlah ia, 


488 


, 


karena sesungguhnya perwalian itu hak bagi orang yang memerdekakan- 
nya”. Setelah aku membelinya, maka. aku memerdekakannya. Setelah 
itu Rasulullah memanggilnya dan memberi kebebasan padanya untuk 
menentukan pilihan pada suaminya. Ternyata Barirah memilih cerai 
dengan suaminya, padahal suaminya adalah seorang merdeka.” 


ar Rip En Ma 3 pala “MM 
BALA saga :$ 
IE PN PUN HA SAN 
s5 Da Gen 22 
kesana d3 SAYA 
IIA Fan Jen IG 


4488. Dari Al-Gasim mengisahkan tentang Aisyah: Tatkala Aisyah 
hendak "membeli Barirah untuk dimerdekakan, majikannya menuntut 
persyaratan untuk tetap menjadi walinya. Ketika ia menyampaikan hal 
itu pada Rasulullah, beliau bersabda: ''Belilah ia dan merdekakanlah, 
karena perwalian itu hak bagi orang yang memerdekakannya.”” Kemudi- 
an ketika beliau diberi daging sebagai sedekah untuk Barirah, maka be- 
liau bersabda: ''Daging itu adalah sedekah ketika diberikan pada Bari- 
rah, setelah Barirah memberikannya pada kita, maka daging itu sebagai 
hadiah untuk kita. 


7 “PA LS yg 8 
SIS LEE Aya SIS HM 


48! 


GILA “3 714 LAN Greg Ha 2. 
. "ar G Aa. 
Manan Slalal TE » GS 


Ai 


4 aa PA TPPU ANC EYa “3 ai 
CIA AS 


4489. Dari Abdullah ibnu Umar bahwasanya tatkala Aisyah hendak 
membeli seorang budak wanita untuk dimerdekakannya, maka majikan 
budak itu berkata: ”'Kami akan menjualnya padamu, dengan syarat per- 
waliannya tetap di tangan kami.” Setelah Aisyah menyampaikan hal itu 
pada Rasulullah, beliau bersabda: "Yang demikian itu tidak akan meng- 
halangimu, karena perwalian itu adalah hak bagi orang yang memer- 
dekakannya. 


TEARANGAN MENJUAL RAMPASAN PERANG 
SEBELUM DIBAGI 


Ssteat Casa 
@atanberg A 


4490. Dari Mujahid dari Ibnu Abbas ra berkata: ”Rasulullah saw 
telah melarang menjual hasil rampasan perang sebelum dibagi, melarang 
mengawinkan binatang yang sedang bunting sebelum melahirkan anak- 
nya, dan melarang memakan daging binatang buas yang bertaring.” 


450 


ara peperena sa 
14 aris d3 CS Gran 


MENJUAL B BARANG MILIK BERSAMA (SYARIKAT) 


Asah es NATA AK - KI 
Ye Sera Ka Kas plarb 


(eye Na KELANA ar 
CAT GE S3 SAI - 

253 peda” (A P Ya, Ph 

Ha aa 

4491. Telah dikhabarkan padaku oleh Abu Zubair dari Jabir ra ber- 
kata: ”'Rasulullah saw bersabda: ”'Hak membeli setiap bagian rumah 
atau kebun milik bersama, maka seseorang tidak boleh menjial bagian- 
nya itu kepada orang lain sehingga kawannya yang punya saham atas 
rumah atau kebun itu mengizinkannya, dan jika ia akan menjual bagian- 


nya, maka kawannya itu lebih berhak membelinya sehingga ia mengizin- 
kannya untuk dibeli orang lain.” 


K-) 
AE Ka 
Ag 
Il des YA 3 Le es 
A' Pa 53 - 
- 
BOLEH TIDAK MENGHADIRKAN SAKSI 
DALAM JUAL BELI 


II LG Pe KA ear IE 2G 


9 APU KA GLASS NN 


491 


Babat 2 NG: Ni Fian 


G5 SI AKA Na aa 
- enam TNI Lapan 
GE Kap Nag ha ag pe 

HERE ae Long 
Kn tka ASEAN 
YA See EN TANK Ol 
Gis AG Masela NA Casa 
BISU Ag Aaja e3 3 2G sasa 
Ka AE AA BI Sab Gs 


“ 


PJ san: ole pe JNE 2» 63 Kr 
Gee Sa TEA 24 Keran 
PN Parera PN Par 


Ae 


HNS Li, -. je adas, Jas Je 
gang 


4492. Dari 'Umarah ibnu Khuzaimah bahwa pamannya (seorang sa- 
habat) berkisah: ”'Rasulullah saw membeli seekor kuda dari seseorang, 
kemudian beliau meminta Badwi itu agar mengikutinya untuk meng- 
ambil uang harga kuda itu. Maka beliau berjalan dengan cepat, tapi 
Badwi itu berjalan dengan pelan-pelan. Tiba-tiba orang-orang datang 
pada Badwi itu dan saling menawar kudanya: mereka tidak tahu bahwa 
Rasulullah saw telah membelinya, sehingga mereka saling menaikkan 
harga penawarannya pada kuda itu. Maka Badwi itu memanggil Rasu- 
lullah saw dan berkata: ”Jika kamu ingin membelinya, maka belilah dan 
jika kamu tidak jadi membelinya, maka aku akan menjualnya.'' Ketika 
Rasulullah saw mendengar panggilan Badwi itu, beliau berdiri dan ber- 
sabda: '”"Bukankah aku telah membeli kuda itu darimu?”' Jawab Badwi 
itu: ''Demi Allah aku belum menjual padamu”, Sabda Rasulullah: 
”Aku telah membelinya darimu. Orang-orang datang melihat perdeba- 
tan Rasulullah dengan Badwi itu, kemudian Rasulullah saw dengan Bad. 
wi itu saling menguatkan pendapatnya. Akhirnya Badwi itu berkata: 
"Marilah kita datangkan seorang saksi yang mempersaksikan bahwa 
aku telah menjual kuda ini padamu.” Tiba-tiba Khuzaimah ibnu Tsabit 
berkata: ''Aku menyaksikan bahwa kamu telah menjual kuda itu pada 
Rasulullah”. Maka Rasulullah saw bertanya kepada Khuzaimah: ?'Me- 
ngapa kamu berani memberi kesaksian?” Jawab Khuzaimah: ''Dengan 
kejujuranmu, wahai Rasulullah”. Maka Rasulullah saw menjadikan 
persaksian Khuzaimah itu sama dengan persaksian dua orang lelaki.” 


Badi Coas ca GI 


PERSELISIHAN PENJUALAN DENGAN PEMBELI 
DALAM MENENTUKAN HARGA 


Je 3 ada) Maan 
Ip - Ts a. 
LAN Giat Ba 


493 


Bag 


ASI P YAICA Yun ah ga Le ad ASI, 


4493. Dari Abdur Rahman ibnu Muhammad ibnu Asy'ats dari 
ayahnya dari kakeknya berkata: ?'Rasulullah saw bersabda: ''Bila pen- 
jual dan pembeli berselisih dalam menentukan sebuah barang, dan ke- 
duanya tidak mencapai kesepakatan, maka yang lebih berhak menentu- 
kan si penjual atau keduanya menggagalkan jual beli.” . 


SANA PAS Pun peliua SS LN 


Pan PAK Seakan papa 
MRI RAGA 
33 krna AS) ES 


Bung desa BAY 
EF | 24 IA BAG aa, ) 
en yang SP Pata 


4494. Dari Abdul Malik ibnu Ubaid berkata: ''Kami datang pada 
Abu Ubaidah ibnu Abdullah ibnu Mas'ud, bersamaan dengan itu ada 
dua orang penjual dan pembeli yang datang padanya untuk mengadu, 
mereka berselisih atas harga suatu barang. Pembelinya mengatakan: 
?Aku akan membelinya dengan harga sekian?”. Sedangkan kata penjual- 
nya: ”Aku akan menjual barang itu dengan harga sekian”. Akhirnya 
Abu Ubaidah berkata: ''Ketika ibnu Mas'ud dihadapkan pada masalah 
seperti ini, ia berkata: ''Aku pernah datang pada Rasulullah saw yang 


ketika itu sedang menghadapi masalah seperti ini, maka beliau menyu- 


494 


ruh pada penjual agar menentukan harganya, kemudian pembeli boleh 
memilih apakah ia ingin membeli ataukah tidak.” 


& Ii 6 2 PALA 
-. . da vd 
JUAL BELI DENGAN AHLI KITAB 


2 - Ae 2 
Pat EKA EA Ca SA 49 
- 4 PAKE ga" Gg 
Ten aNPe NO AP #1 
#9 3 
Cas) 2 3, o 
4495. Dari Al-Aswad dari Aisyah ra berkisah: ” Rasulullah saw - 


nah menghutang makanan dari seorang Yahudi dengan meninggalkan 
baju besi beliau padanya sebagai jaminan atas hutangnya itu.? 


4 K2 3 
Hijan 3536 esa ga AE 
Gadai K1 Kanal: abi 
JAE PE 


4496. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: "Ketika Rasulullah 
saw wafat, baju besi beliau masih tergadaikan pada seorang Yahudi 
sebagai jaminan atas tiga puluh shak gandum yang dihutang beliau un- 
tuk membeli makanan keluarganya.” 


495. 


. “3 ' 3 6.“ 
HI 
rd 
MENJUAL BUDAK MUDABBAR, YAITU 


BUDAK YANG DIMERDEKAKAN 
BILA MAJIKANNYA MENINGGAL 


Ne AN HA AE TAN 


“ 7 NAK 2222) KS AYA 47 
2 - AN s2 Dus Nan ea 


Ha 

- Pe 

ee: His sdy na 
PNG 


4497. Dari Abu Zubair dari Jabir ra berkisah: ''Seorang dari Bani 


itu sampai kepada Rasulullah, maka beliau memanggil orang itu dan 
bertanya: ''Adakah kamu masih mempunyai harta lain selain budak 
itu?”. Jawab orang itu: '"Tidak”. Maka Rasulullah bertanya pada para 
sahabat: ''Siapa yang mau membeli budak itu dariku?” Akhirnya 
Nu'aim ibnu Abdullah Al 'Adawy yang membelinya dengan harga 
delapan ratus dirham (800 dirham), Rasulullah segera datang pada orang 
itu untuk menyerahkan uang padanya. Sabda beliau: ''Pergunakan uang 
ini untuk kepentinganmu dulu: bila masih ada kelebihan, berikanlah 
pada keluargamu, dan bila masih ada kelebihan, sedekahkan pada te- 
tangga kanan kirimu.”' 


MEN ee ee An 
Geng ps2 (ERA Ta An Ada, 
Gada IG nale II san 
SANA PERAN er jan 
KN NAS Sanu 


IJls ” 


— 


Guan Pe NA ka STAN 
3 EN AA,3 JAS 53 aa Fe 
“31 Anya 
NE STEP UI 


4498. Dari Abu Zubair dari Jabir ra bahwasanya seorang dari g0o- 
longan Anshar yang bernama Abu Madzkur (Ya 'gub) akan memerdeka- 
kan budaknya bila ia meninggal, pahala ia tiada memiliki harta apapun 
kecuali budak itu. Setelah Rasulullah saw mendengar, maka beliau me- 
manggilnya. Kemudian beliau bertanya pada para sahabat: "Siapa yang 


'Udzarah berjanji memerdekakan budaknya bila ia meninggal. Ketika hal mau membeli budak ini?” Nu'man membelinya dengan harga delapan 


496 


497 


ratus dirham (800 dirham). Rasulullah saw segera memberikan uang itu 
padanya dan bersabda: ''Bila salah seorang dari kamu miskin, maka 
hendaklah ia mendahulukan kepentingan dirinya, dan jika masih ada ke- 
lebihan harta, hendaknya ia menyedekahkannya pada keluarganya, dan 
jika masih ada kelebihannya, sedekahkanlah pada sanak kerabatnya, 
dan jika masih ada kelebihannya, hendaknya ia menyedekahkannya 
pada para tetangga kanan kirinya.' 


Kereta 3 sr san 
Na tin 


eh 


4499. Dari Atha' dari Jabir ra, bahwasanya Rasulullah saw pernah 
menjual seorang budak mudabbar.” 


as 


3 


MENJUAL BUDAK MUKATAB, YAITU BUDAK 
YANG DIMERDEKAKAN DENGAN SYARAT 
IA HARUS MENEBUS HARGA DIRINYA SECARA CICILAN 


2 RO Puma anna -kow 

HE SEE KAS EK 

SA sn rara ALE Iyan 

su ANE AAN KG, 

NEGO SE SISAESI Says 
5 


& 


Depe. : Peak asi, 
Par CI Ba SY NA “1 
sia NAP KEL Tan Klu Ia 


Ke 


Hn lh 


4500. Dari Urwah dari Aisyah ra berkisah, bahwasanya Barirah te- 
lah datang pada Aisyah untuk meminta pertolongan di dalam membayar 
cicilan untuk menebus dirinya. Kata Aisyah pada Barirah: '' Kembalilah 
pada majikanmu dan tanyakan pada mereka, adalah mereka memboleh- 
kan aku melunasi cicilanmu, dengan syarat perwalianmu menjadi hak- 
ku, jika mereka membolehkan, maka aku akan membayarnya.” Setelah 
Barirah menyampaikan hal itu pada majikannya, mereka menolaknya, 
kata mereka: ?Jika Aisyah hendak memerdekakanmu, hendaklah ia ber- 
buat tetapi kami tetap menuntut perwalianmu.”” Ketika Aisyah menyam- 
paikan hal itu kepada Rasulullah, beliau bersabda: ''Belilah Barirah, 
dan merdekakanlah ia, karena perwalian itu adalah hak bagi orang yang 
dimerdekakannya.'” Setelah itu Rasulullah saw berkhutbah: '' Mengapa 
orang-orang menentukan persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah, 
barang siapa yang menentukan sesuatu yang tidak ada dalam kitab 
Allah, maka syarat itu tidak berlaku, meskipun ia telah menentukan 
seratus persyaratan, dan syarat Allah itu lebih benar dan lebih kuat.” 


499 


Pn 4 o 
o LAN 221 

Is O Ik KG 3gL 
Ra.) TAN PN Ge al 


BUDAK MUKATAB YANG DIJUAL SEBELUM IA DAPAT 
MEMBAYAR CICILAN SEDIKITPUN 


UNTUK MENEBUS DIRINYA 
AU CARA AU TN SEN Pal 
—sb oU AYANG AN -tos) 


KAN EN APEL iya naya 
Lg LTIS NA 
L.ulag Ip, Is 4 Pa 

Ape KAS ala 


"0 


Abg 17 1 : 
Sia sa 3 Clag Ep area Ka 


Anta aa 222 SAS - Dg. 


“ 


Pala atas gas Ca 


red 


p4 x Lai Pa “ “ 
- Pon 0 SU 7 
DS 3I5 Ie 33 Mito 3 Uo3 Lo si 
) 
"1 


ASI, 


4501. Dari Urwah dari Aisyah ra berkisah: ''Barirah telah datang 
padaku, ia berkata: ””Wahai Aisyah, aku harus menebus diriku dengan 
harga sembilan awag, setiap tahun aku harus mencicil satu awag: maka 
dari itu tolonglah aku untuk melunasinya.?' Padahal ia belum membayar 
sedikitpun dari cicilan itu. Aku berkata pada Barirah dengan senang 
hati: "Kembalilah kamu kepada majikanmu dan tanyakan pada mereka, 
adakah mereka membolehkan aku membayar semua cicilan itu, dengan 
syarat perwalianmu menjadi hakku. Jika mereka mengijinkannya, maka 
aku akan membayarnya.” Maka kembalilah Barirah pada majikannya 
dan menyampaikan usulan Aisyah pada mereka. Tetapi mereka berkata: 
”Jika Aisyah ingin memerdekakan engkau, hendaklah ia berbuat: tetapi 
kami tetap menuntut perwalianmu.” Ketika Aisyah menyampaikan 
jawaban mereka pada Rasulullah, beliau bersabda: ''Janganlah per- 
syaratan yang demikian itu menghalangi niatmu, belilah Barirah dan 
merdekakanlah ia, karena perwalian itu hak bagi orang yang memer- 
dekakannya.”' Maka Aisyah membelinya dan memerdekakannya. Se- 
telah itu Rasulullah saw berkhutbah: ”'Mengapa orang-orang menen- 
tukan persyaratan yang tidak ada dalam Kitabullah? Barang siapa yang 
menentukan suatu persyaratan yang bathil tidak ada dalam Kitabullah, 
maka persyaratan itu sesuatu yang bathil, walaupun persyaratan itu se- 
banyak seratus syarat, akan tetapi persyaratan Allah itu lebih benar dan 
lebih kuat. Dan sesungguhnya perwalian itu adalah hak bagi orang yang. 


memerdekakannya.” 


501 


ANK 


MENJUAL PERWALIAN 
A PUN » “ 
AN 93 MUXS BAM MIL 101 


BG inang APP 
259153533 


4502. Dari Abdullah ibnu Dinar dari Abdullah ra, Sae. Ra- 
sulullah saw telah melarang (kita) menjual perwalian ataupun memberi- 
kannya pada seseorang.” 


3g eh ) Kat 
LA Haa ngatkata 201 


Pa 


S3 INA EF ah 


4503. Dari Abdullah ibnu Dinar dari Ibnu Umar ra, bahwasanya 
Rasulullah saw telah melarang (kita) menjual perwalian ataupun mem- 
berikannya pada seseorang.” 


F. “7? P 4 20 
Ge DE EN SEN G3 MIKEIS tot 


SS 
) 


AN PN KA AN PPAT AN 


4504. Dari Abdullah ibnu Dinar dari Ibnu Umar ra berkata: ”'Rasu- 


lullah saw telah melarang (kita) menjual perwalian ataupun memberi- 
kannya pada seseorang.” 


dig 


LARANGAN MENJUAL AIR 


Bab Tan Ho 
Pages 


4505. Dari Atha' dari Jabir ra. bahwasanya Rasulullah saw telah 
melarang (kita) menjual air. 


TEGANG “tea 
30) FP sena: 


pendonkideo 4 Ai Jgn Ea Jaa LETN27 
Pay ana aga dp 2” 


('a- 


4506. Dari Abu Minhal berkata, Aku telah mendengar Iyas ibnu 
Umar atau Ibnu Abdul berkata: ?'Aku telah mendengar Rasulullah saw 
melarang (kita) menjual air.” 


o Z0 
AU Haa “ 
LARANGAN MENJUAL KELEBIHAN AIR 
1 AG ab AA NA Ela GE e -tON 
Was Had tas 3 #59 :Uf EA 2g pake 


apa ane eng, st 


4507. Dari Abu Minhal dari Iyas bahwa Rasulullah saw telah mela- 
rang menjual kelebihan air. Pada suatu hari penduduk kampung Wa- 


503 


hath (suatu kampung di daerah Thaif) menjual kelebihan air kampung 
Wahath, maka Abdullah ibnu 'Amr tidak menyukainya.” 


SALA ENI to 


SE Aas LA NJa payah “ 
| $ TI Of OA eng Jt 
IN EGA agar: 


4508. Dari Abu Minhal sesungguhnya mengkhabarkan bahwa Iyas 


Ibnu Abdu (seseorang sahabat Rasulullah) berkata: ”'Sesungguhnya Ra- 
sulullah saw telah melarang menjual kelebihan air.” 


Hr 
Hy MINTA GIE RA 
SN 3 ASI: 
KE Ka ISINYA 
Kan  eeya Kanan JAS 
LN GAME 


.. w 4 . 2” Si 
Hee Ong EA uban Ko Da 
d) (ria ae Oak Ganas An! Aa 


504 


Pole AN Pet Sena 
CA EN ANN RH 2 PPA 
CL A, pi NG 1 LA 


Cagaa La LG HE dh: | geraa 


4509. Dari Zaid ibnu Aslam berkisah dari Ibnu Wa'lah Al-Mishry 
bahwa ia bertanya kepada Ibnu Abbas tentang minuman keras dari pe- 
rasan anggur. Jawab Ibnu Abbas: ”'Pada suatu hari seseorang memberi 
hadiah. pada Rasulullah saw sebotol arak: maka Rasulullah bersabda 
padanya: "Tahukah kamu, bahwasanya Allah swt telah mengharam- 
kan minuman keras?” Maka orang yang duduk disamping orang itu 
membisikinya, sedangkan aku tidak tahu apa yang dibisikannya. Karena 
itu aku bertanya pada orang yang disampingnya: tiba-tiba Rasulullah 
saw bertanya pada orang yang membisikinya itu: ''Apa yang telah kamu 
bisikkan padanya?” Jawab orang itu: ' Aku menyuruhnya agar menjual 
minuman itu”. Sabda beliau: ''Sesungguhnya apa yang telah diharam- 
kan meminumnya, maka diharamkan pula menjualnya.” Kemudian 
orang itu Mean membuka dua botol arak itu sehingga habis isinya.” 


LUNA Ba PA “Lok 
pare Ganda abi Ab Jaa BIS 
GA. Ah AISI 
KE PSA 


4510. Dari Masrug dari Aisyah ra berkata: ''Setelah turun ayat-ayat 
tentang riba, Rasulullah saw berkhutbah, kemudian beliau membacakan 
ayat-ayat kepada orang-orang lain beliau mengharamka pula jual beli 
arak.” 


505 


Kian 


LARANGAN KN ANJING 
pem ha aa 2 
.1 “1 TE 2 2» ET oan ai “3 A5 


an 


Ke era Sea an 
PE Pe AN Aa Sa 


4511. Dari Abu Bakar ibnu Abdur Rahman ibnu Harits ibnu Hi- 
syain bahwa dia mendengar Abu Mas'ud Ugbah ibnu 'Amr berkata: 
”Rasulullah saw telah melarang kita memakan uang hasil penjualan an- 
jing, uang hasil pelacuran dan uang hasil perdukunan.” 


laten Sgebaia -10N 
Hanan Kowe es adi do 
« SE 2 


4512. Dari Atha' ibnu Abu Rabah dari Ibnu Abbas ra berkata: ”'Ra- 
sulullah saw telah menerangkan segala sesuatu yang diharamkan dan 
hasil penjualan anjing.” 


ANJING YANG BOLEH DIJUAL 


AI, bea 


Wee Wae MELANIE to 


506 


! 


“. 2, ) 
2. G- w 
Jaa SIG , O aujaa AJI 
2 TEA . 3 
4513. Dari Abu Zubair dari Jabir ibnu Kiaafen ra, an 
Rasulullah saw telah melarang (kita) memakan uang hasil penjualan an- 


jing dan hasil penjualan senjata pada kaum kafirin: kecuali jika anjing 
berburu.” Kata Abu Abdur Rahman: "Hadits ini munkar.” 


$ Tb Pd 
SA & 
LARANGAN MENJUAL BABI 
) 


Sao Ie Lesa -to11 
Bana Tu YaraAn Sati Ia Ka 251 


2 
2 1 eter rada 2 1156383 43 SS 


Hayu 9 Ab ol 
Hi ALASAN UAN 
LANGIT AGEN 
M3 SE a Sean AN abah 
Ke angan! PPA PPAP ATA TP ras 
MAN EL ALA MET 
PA AS 


4514. Dari Atha' ibnu Abu Rabah dari Jabir ibnu Abdullah ra, bah- 
wasanya pada hari Fathu Makkah Rasulullah berkhutbah: ''Sesungguh- 
nya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan (kita) berjual beli arak, 
bangkai babi, dan berhala untuk sembahan””. Seseorang sahabat ber- 
tanya: ''Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bang- 
kai, karena lemak itu dapat dipergunakan mengecat perahu dan me- 
minyaki kulit serta bisa dipakai orang-orang untuk menyalakan 
lampu?” Jawab beliau: 'Tidak boleh hal itu adalah haram.” Kemudian 
beliau bersabda: "'Allah telah memerangi orang-orang Yahudi, karena 
ketika Allah mengharamkan lemak atas mereka, maka mereka mengam- 
bil lemak itu dan menjualnya, kemudian mereka memakan hasil 


penjualannya. 
| “ie | | | £A Jo 
“ . LA mm 
LARANGAN MENJUAL BABI 
2 Ia Ta Lala 2G 2A4y 


“3 sa Her Gl -tolo 


“4, ya 9-9 Kara J3 TA 
8, HA jabat. 
Kop3 pn (ti Peak Lada 


RI TJ AN 


4515. Dari Abu Zubair telah mendengar dari Jabir ra berkata: ”'Ra- 
sulullah saw telah melarang (kita) mengambil penyewaan unta, menjual 
air dan memarohkan sawah.” 


ANN Sapa LN 


ae Seo” 23 
“ | ma Fe ana Asi 


4516. Dari Nafi? dari Ibnu Umar berkata: "Rasulullah saw telah 
melarang (kita) mengambil upah sewa unta/kuda.”” 


aa Laga .40V 
KEAA salak ag NK 
TAAGA Na saia ab) 


Tanusayan agak 2 


4517. Dari Muhammad ibnu Ibrahim dari Ibnu Harits dari Anas ib- 
nu Malik berkisah: ''Seorang dari Bani Sha'eg, salah satu dari Bani Oi- 
lab, datang pada Rasulullah dan bertanya kepada beliau tentang hukum- 
nya menyewakan tenaga binatang ternak, maka beliau melarangnya dan 
bersabda: "Sesungguhnya kami menjauhkan diri dan menyewakan te- 
naga biantang ternak.” 


Pa) (Kara 


25 Pan ea Ta AAA 
da5 Pp. ne 
21 era 2 LA 1 Sa « 94 

4518. Dari Ibnu Abu Nu'aim berkata telah mendengar Abu Hurai- 


rah berkata: ”Rasulullah saw melarang (kita) mengambil upah membe- 


kam orang, uang hasil penjualan anjing dan uang hasil menyewakan te- 
naga binatang ternak.” 


Aru 21 9 194 
Pe MAA Ga - 011 
Ai CA ps Hana ai Aap 


509 


4519. Dari Ibnu Abu Nu'aim dari Abu Sa'id Al-Khudry berkata: 
”Rasulullah saw telah melarang (kita) mengambil ongkos menyewakan 
tenaga binatang ternak.” 


data PPA Jeslte EL Ying - 20K. 
LA 1 NA NA K- as Ag KA Bana na 


4520. Dari Ba dari Abu Hazim berkata: "Rasulullah saw telah 
melarang (kita) mengambil uang hasil penjualan anjing dan uang hasil 
menyewakan tenaga binatang ternak.” 


Jom — 93 9 milad la ai 
BILA SESEORANG PAILIT LAGI PULA TERBELIT HUTANG 
SEDANGKAN IA MASIH MEMILIKI BARANG 


POYS NT JALAK 01 
PK aa Pee Tt 


AG mana ALA gan Ad 
Aa La AG Te Gene Sta 
Tenaga Taaa 


4521. Dari Abu Bakar ibnu Abdur Rahman ibnu Harits ibnu Hi- 
syam dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw bersabda: ”'Bila ada se- 
orang pailit lagi pula terbelit hutang, kemudian seorang yang berpiutang 
mendapatkan ia masih memiliki barang, maka orang yang berpiutang itu 
lebih berhak mengambil barang itu daripada orang lain yang telah me- 
nawarkan barang itu.” 


510 


LINE An KG - RON 
PA 


Ja SA Anna BELA 


TP Ear aye ee 7 AAA pera KioSang 5) rs 


AA oa “ 


4522. Dari Abu Bakr ibnu Abdur Rahman dari hadits Abu Hurairah 
ra, bahwasanya Rasulullah telah menerangkan tentang orang yang pailit 
lagi pula terbelit hutang: bila ia kedapatan memiliki barang yang hendak 
dijual, maka orang yang berpiutang berhak mengambilnya. 


- 


Gladi ba LA LO 


PRP ai Ind (fe 


Ka Kena udang 5 Gede 
alas PLT Genap engan . 


peran Knp 
Sage Pun PAMA DNAN 


X Bee pegeawan A3 PasG3 s3 


Ao pd 
en LA ep 0 AI 
« UNI SF Jang Lelg.is— 
4523. Dari Iyadl ibnu Abdullah dari Abu Sa'id Al-Khudry berkisah: 
"Pada masa Rasulullah saw ada seorang telah terjerat hutang karena 
buah yang telah dijualnya rusak. Sehingga Rasulullah saw bersabda 


pada para sahabat: ”'Berilah ia sedekah””. Para sahabat memberi sede- 
kah padanya. Tetapi itupun masih belum dapat menutupi hutangnya: 


511 


: 5 P 1 4 Pd MA Ih Ah pe 
Akhirnya Rasulullah saw bersabda kepada yang berpiutang: Ambillah | Lu, / ega £ 8-47 6 313 (1 O f P (“3 & 
barang apa saja yang kamu dapatkan ada padanya, dan kamu tidak bo- SL sai Ka A9 2 hg Asa B tai Ja: RIO ba An 
leh menuntut apa yang ia tidak mampu membayarnya. 2 6 44.7 Ae Aga I, LA Ip 
k A S : ad “ ai NY | » ( » la 
2 $ JO uAg . Fa 29 - s 


Par £ 
he 223 La Let ia al £ YAA Ba aon “gi Ta L ae ap ola 
d La « i , . . o “ “ 
PPP Ia | SEL S3: pete npa GAN Old) 
EORANG MENJUAL BARANG CURIAN, (4 “IG Aa AIA Tas 
IKA PEMITTNYA BOLEH MENARIK KEMBALI “ , Na As ka Ta Ga Ca 5 Ka 
IN Pa PA 4. na 7 3 Cape retak 2 2 JI Y Ni 
para SE SENE Lapede “tot Po banana 5 
bt ai sa a K pp An, ?7 9) LA GLS A1 
yag — al Ulin Gas d3, Silet 


Linn CO NIA et” 0 
Hanana DIA San AG 
2 NP 4 aa Ka PG A “aa “da 
ERA KI AIA LG Keana KEN 
ya —e sen ' - 


Lan Rea Pp 4 & ge AS. - 
pra 2 panai Pak read 7 - “ 7 £ c P) - 3 
Gasa (ENAK AL YG NE SAI Gala 
P4 - S3 Hand Pk 35 “2 (A1 Latar Gk -G1L, TEA 
SINEYP-LY CATAT AO ssi An 

“9 3 ».. (KA 9 - “. CN — Ta 
5 i dng Ay na AI 9 22 
4524. Dari Ikrimah ibnu Khalid berkata: Usaid ibnu Hudlair ibnu din ata YD LN Ola PM mad 5 s 35 (L Ke | 


Simak, menceritakan padaku bahwasanya Rasulullah saw telah memu- 
tuskan: bila seseorang mendapatkan barangnya yang tercuri ditangan 
orang yang membelinya, maka ia boleh mengambil barang curian yang 
telah dibelinya atau ia melacak pencurianya. Demikian pula yang dipu- 


tusk leh Abu Bakar dan Umar 4525. Dari Ikrimah ibnu Khalid bahwa Ubaid ibnu Khudlair Al-An- 
uskan ole $ 


Shariy berkisah, bahwasanya seseorang dari Bani Haritsah, yang petugas 
di Negeri Yamamah berkata: ''Marwan mengirim surat padaku, ia me- 
ngatakan, bahwa Mua'wiyah telah berkirim surat padanya yang isinya: 
”'Sjapa yang telah dicuri barangnya, maka ia lebih berhak mengambil 
kembali hartanya itu dimanapun ia mendapatkannya”. Setelah Marwan 
menyampaikan isi surat itu padaku, aku membalas suratnya dan menga- 
takan, bahwasanya Rasulullah saw telah memutuskan: Bila seseorang 
membeli barang yang dia tidak tahu, bahwa barang itu barang curian: 


jean daa 


- 
2 | 
PA "pp 
—. 26 22195 - ltd CABAI 


513 


maka pemilik barang itu tidak memilih, apakah ia akan mengambil kem- 
bali barangnya yang telah dicuri itu dari pembelinya, atau ia akan mela- 
cak pencuriannya. Demikian pula keputusan Abu Bakar, Umar dan Uts- 
man tentang barang yang dicuri.” Kemudian Marwan mengirimkan tuli- 
sanku itu kepada Mu'awiyah, lalu Mu'awiyah membalas surat Marwan. 
la mengatakan: "Wahai Marwan, bukanlah kamu atau Usaid yang 
memberi keputusan padaku, tetapi aku yang memutuskan apa yang aku 
berwenang atas kamu berdua, maka laksanakanlah apa yang kuperin- 
tahkan padamu." Setelah Marwan mengirimkan isi surat Mu'awiyah pa- 
daku, aku berkata, bahwa aku tidak melaksanakan perintah Mu'awiyah 
itu.” 


4526. Dari Al-Hasan dari Samurah berkata: ” Rasulullah saw ber- 
sabda: "Seseorang lebih berhak atas hartanya yang telah dicuri bila ia 
mendapatkannya. Dan melacak si pencurinya.”' 


5- , KL J MA: Sg ka La 
Kata sangar HKG -101V 


bad 


La KSO &. FA Pi SISA Kan is 


(AE “ena Geng Gaglaga 


4527. Dari Al-Hasan dari Samurah ra bahwasanya Rasulullah saw 
bersabda: ?'Bila ada seorang wanita yang dinikahkan oleh dua walinya, 
maka ja adalah istri bagi orang yang menikahinya lebih dulu. Dan 
barang siapa yang menjual suatu barang kepada dua orang, maka ba- 
rang itu adalah hak bagi orang yang membeli lebih dulu.” 


NN , 
HR va, | MAA IE Pa 
peang agan 


- 
C3 AA 4 


orng Sana ana aa 
Wala Sati Es 263 
4 Ne APD 


| 4528. Dari Isma'il ibnu Ibrahim ibnu Abdullah ibnu Abu Rabi'ah 
dari ayahnya dari kakeknya berkisah: ”'Rasulullah saw pernah memin- 
jam uang sebanyak empat puluh ribu dariku: ketika beliau datang pada- 
ku untuk membayar hutang itu, beliau mendo'akanku: "Semoga Allah 
memberi berkah padamu di dalam keluargamu dan hartamu. Sesung- 
guhnya balasan bagi suatu pinjaman ialah ucapan terima kasih dan pe- 


luasannya. 
oz Pd 
Ow II | L o SE sl— | 


ANCAMAN TERBADAP ORANG YANG MEMPUNYAI HUTANG 


Gdge .- EA 


JS boga Pn Kah 
TT dg La KANE pk YA 
2 NON ae 


815 


Male aka 
PA aa KE 5 
kena “efananta abi 
2 t KP AKAL SANG 
LENGAN GIS 


NONA AS si 
Aegr Sis aa SG 


4529. Dari Abu Katsir (Maula Muhammad ibnu Jahesy dari Mu- 
hammad ibnu Jahesy berkisah: "Ketika kami sedang duduk di sisi Rasu- 
lullah, tiba-tiba beliau menengadahkan wajahnya ke langit, kemudian 
beliau meletakkan telapak tangannya ke dahinya sambil berkata: ?'Sub- 
hanallah, (Maha Suci Allah), ancaman apakah yang telah diturunkan? 
Sehingga kami diam dan takut, keesokan harinya, aku bertanya pada be- 
liau: ''Wahai Rasulullah, ancaman apakah yang telah diturunkan ke- 
marin?”. Jawab beliau: ''Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya 
andaikan seseorang gugur dalam berjuang di jalan Allah, kemudian ia 
. dihidupkan lagi, lalu gugur lagi dalam berjuang di jalan Allah, kemudi- 
an dihidupkan lagi, lalu ia gugur lagi dalam berjihad di jalan Allah, te- 
tapi ia mempunyai tanggungan hutang, maka ia tidak akan dapat masuk 
surga sehingga hutang itu terlunasi.? 


aje RS Baba SE toh 
7 A3 Cc Ha 


aa elaah 


AN 


P4 


ng TI NN Aa Ongan : 


“ 


Le 21 
( 


PN 


aa To nan MA ET KI 


516 


don) Data 


4530. Dari Sam'an dari Samrah berkisah: '"Tatkala kami berada di 
hadapan orang mati bersama Rasulullah saw, beliau bertanya: ” Adakah 
disini seorang dari keluarga orang yang mati?” Setelah beliau meng- 
ulangi pertanyaan tersebut hingga tiga kalis maka seseorang berdiri, 
maka Rasulullah saw bertanya padanya: ''Apakah yang mencegahmu 
untuk menjawab pertanyaanku tadi?” Sungguh aku tidak ingin me- 
nyampaikan berita padamu melainkan demi kebaikan. Sesungguhnya si 
Fulan mati dan tidak dapat masuk surga dikarenakan hutangnya yang 
belum terlunas.”” 


BOLEH BERHUTANG 


H0 LAI Km o yua e LM 


Ta LAN OLASA Gana 
Ths3 Patel Tata! 4 
Y 42 Aga CA PTC Ara 


Lp 


Kena sanga SARAN AKI 


0 


AN PA ja Le raped KR AP N aiYete bang 
33 » “414 
! agen Etap 313 


4531. Dari Zaid ibnu 'Amr ibnu Hind dari Imran ibnu Khudzaifah 
berkata: ''Maimunah sering berhutang dan ia banyak hutangnya, se- 
hingga keluarganya memakinya dan memarahinya. Ia berkata: "Aku ti- 
dak akan mati meninggalkan hutang karena aku telah mendengar keka- 
sihku Rasulullah saw bersabda: ”'Tiada seorangpun yang pernah ber- 
hutang, kemudian Allah tahu bahwa ia ingin melunasi hutangnya, me- 
lainkan pasti Allah akan melunasi hutangnya selagi ia masih di dunia”. 


“2291 AT AN CO EL 
7 dg “NY 


Ia ALAM - 
“ Ar pal ANA ” A 


Hi ae nan Pon v ID 

Giaa NA aa Pa 
22 Era NA LA ka 25 

Pa Ban mam NG 


MA 3R3 35 


IE AOA AD Aa 


4532. Dari Hushain ibnu Abdur Rahman dari Ubaidullah ibnu Ab- 
dullah ibnu Utbah berkata, bahwasanya ketika Maimunah (istri Rasu- 
lullah) berhutang, keluarganya menegurnya: "Wahai Ummul Mu'minin, 
mengapa kamu berhutang sedangkan kamu tidak punya sesuatu untuk 
melunasinya?”. Jawab Maimunah: "Sesungguhnya aku telah men- 
dengar Rasulullah saw bersabda: ”'Barangsiapa yang berhutang dan ia 
ingin sekali melunasi hutangnya, maka Allah akan menolongnya.” 


TG 
& 
A 


La. 


n AMI ea 


2 

Fs ORANG MAMPU YANG MENUNDA MEMBAYAR HUTANG 
R kana Ana | 28 Ri #3 

8 ter Sya Abe, LIS NN 
FN 5 


aa, EK TN GI 
Ga 


4533. Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw bersab- 
da: Bila piutang salah seorang dari kamu dipindahkan pada orang yang 


mampu, maka hendaklah ia menerima pemindahan piutang itu. Orang 
yang dhalim itu ialah orang mampu yang menunda membayar hutang.” 


Kaseoi PR None Kaki 
Lndas ab San JET Maan AN aj 


252102 Aan SA naa 


. 4534. Dari Wabar ibnu Aba Dulailah dari Muhammad ibnu Mai- 
#un dari 'Amr ibnu Syarik dari ayahnya berkata: ?'Rasulullah saw ber- 
" Sbda: ?'Orang berada yang terbelit hutang ialah orang yang menghalal- 
kan harta orang yang memberikan pinjaman padanya sedang ia selalu 
menahan harta itu.' 


Adaa De MANGA, g ia P3 -tolo 
TAN Is s6 5 kasian 


Ie IIA 
KATA 


519 


4535. Dari 'Amr ibnu Syarid dari ayahnya dari Rasulullah saw ber- 
sabda: ”'Orang kaya yang terbelit hutang ialah orang yang menghalalkan 
harta orang yang berpiutang dan menahan harta itu.” 


ai 
PEMINDAHAN HUTANG 
3 aya HN TAN Oa te 
11519 s6 NIA Laka Sal 
papan 


4536. Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw 
bersabda: ”'Orang mampu, yang menunda membayar hutangnya adalah 
seorang yang dhalim. Bila piutang salah seorang dari kamu dipindah- 
kan pada orang yang mampu, maka hendaknya ia mau menerimanya. 


MENANGGUNG HUTANG ORANG LAIN 


a 2 wa dat 


SU da AN 55563 GI gabus OS AV 
ag Madan, Hn 5 
Gen nat kas punt 


. 4537. Dari Abdullah ibnu Abu Gatadah dari Sa Pes 
tatkala seorang dari golongan Anshar meninggal dunia, Rasulullah saw 


520 


didatangkan padanya agar beliau menshalati atas jenazahnya. Tetapi 
beliau bersabada: "Sesungguhnya kawanmu ini masih mempunyai tang- 
gungan hutang.'' Maka aku (Abu Oatadah) berkata: Aku yang akan 
menanggung hutangnya.'' Tanya beliau: '' Dengan melunasinya?”'. Ja- 
wabku: ''Ya, dengan melunasinya.”' 

ana 


12 
ANJURAN MELUNASI HUTANG SECARA BAIK 


P Ia Ta Oo 


BISA NASI ah 


KI “2 “Lg SIA 
: AG 3 2 PA 1x |. » 2g rj ta ph z 1 
4538. Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw 


bersabda: ''Sebaik-baik kamu ialah yang melunasi hutangnya secara 
baik.” 


kas, | sala AGN 


BERSIKAP BAIK DIDALAM PERGAULAN DAN BERSIKAP 
LUNAK KETIKA MENAGIH HUTANG 


PPU AG 2 


Karang AN ea an 
MAY SNI lea 


PF p aa 2 “DI 
Dasi LINE R3 
yA ALA A AA LATAR 
aan SN JLS Ab Jakea Pa 
521 


4539. Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw 
berkisah: "Ada seorang yang sama sekali belum pernah berbuat kebaik- 
an, tetapi ia biasa memberi pinjaman pada orang-orang. Setiap tiba wak- 
tu menagih, ia berpesan kepada utusannya juru tagihnya: ?'Mintalah ta- 
gihannya dari yang telah mampu membayarnya, dan tinggalkan yang 
masih belum mampu membayarnya, dan janganlah kamu memaksa me- 
reka bila masih tak ada, barangkali dengan itu Allah memaafkan kita.” 
Setelah ia mati, maka Allah bertanya padanya: ”'Pernahkah kamu ber- 
buat kebaikan walau hanya sekali?” Jawabnya: "Tidak pernah, hanya 
saja aku biasa memberi pinjaman pada orang-orang, bila aku mengutus 
budakku untuk menagih, maka aku selalu berpesan: '' Ambillah uang ta- 
gihan dari yang sudah mampu dan tinggalkan mereka yang tak punya 
uang dan janganlah kamu memaksa mereka, barangkali dengan itu 
Allah akan memaafkan kita”. Firman Allah: Aku telah memaafkan- 
mu.” j 


GD EN IE BAIK 
3 2. 
Ana 


4540. Dari Ubaidullah ibnu Abdullah telah mendengar Abu Hurai- 
rah berkata: ”Rasulullah saw berkisah: ''Ada seorang yang bisa mem- 
beri pinjaman kepada orang-orang: bila ia tahu salah seorang yang ber- 
hutang itu masih dalam kesulitan, maka ia berpesan kepada juru tagih- 
nya: Maafkanlah ia dan biarkan, barangkali dengan itu Allah akan me- 


maafkan kita.” Setelah ia menghadap ke hadirat All : 
ah, mak $ 
kan Allah telah memaafkannya.” a ia dapat 


AKA Pa AN an IK | 
TEKS IRIS Garansi tot 
ALLEN RA AAN) Ke e 
Jaan yna fa ab0506 
2 P. £ c . 
SER ENGKIS 
| 33 


. . | Bs 
a 4541. Dari Atha' ibnu Farukh dari Utsman ibnu Affan ra berkata: 
Rasulullah saw bersabda: "Allah akan.memasukkan surga orang yang 


tidak rewel ketika membeli, ketika menj 1 
: njual, ketik 
dan ketika menagih hutang. a membayar hutang, 


£ 0. An $ Kg 
PLAN 


SYARIKAT KERJA KERJA SAMA) 
oa 146 1 2 9 
KET JEAN EISLESIIE ro 
PEN PAMA jon 
39 sky ka SIR AA Ing 


523 


ph PLAT 1 2 1 
“ w v1» 
PA Ran Jepab 2g 
4542. Dari Abu Ubaidah dari Abdullah berkata: ''Pada 'Perang Ba- 
dar' aku, Amar dan Sa'id saling bantu membantu. Kemudian Sa'id kem- 


bali dengan membawa 2 orang tawanan, sedangkan aku dan Amar kem- 
bali tanpa membawa apapun.” 


4 ey 1, 63 ,A - 
Kake Ja Gala SE JUS LK 
BAN AN nh Ifa ai IN 
IN BESI N EA IE 
NA Maa 
SNI ae obo) 
4543. Dari Salim dari ayahnya bahwa Rasulullah saw bersabda: 
"Barang siapa yang ingin memerdekakan bagiannya atas seorang budak 


milik bersama, maka hendaknya ia melaksanakan niatnya itu dengan 
uang yang senilai dengan bagiannya atas budak itu.” 


SES, 
SEORANG BUDAK MILIK BERSAMA 
Kd EMELI Baek SU 
AAN Ga Aa naa 
“AN NIK 
| Alia 


#2 


4544. Dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata: ”Rasulullah saw bersab- 
da: "Barang siapa yang ingin memerdekakan bagiannya atas diri se- 


524 


orang budak milik bersama, dan ia mempunyai uang yang senilai dengan 


“bagiannya atas budak itu, maka hendaklah melaksanakan niatnya itu de- 


ngan uangnya.” 


TEE ERA | 
. . 2 : “ 
—- - re "4 
KEBUN KURMA MILIK BERSAMA 
vs 
23, AA AAL NA 1th La 
MAA NG AS AI 4S -toto 
Ma 0 NE PIALA GL AA 
N « -. w 
clan YS ” 9 en Ra NG AN Ig 
# 
$ G &, p An 3 
“. 0 aa "3 V, “ 
4545. Dari Abu Zubair dari Jabir ra, bahwasanya Rasulullah saw 
bersabda: ''Siapa diantara kamu yang memiliki saham atas sebidang 


tanah atau sebidang kebun kurma, maka janganlah ia menjual bagian- 
nya, sehingga ia menawarkannya kepada kawan syarikatnya. 


de Para Fei SE ALS 
SAN Land da 3 
NAGA IA KEY 


525 


LA AAN na ATAS 
la Ds 


Megi Un goa IG 


4546. Dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir ra berkata: ”Ra- 


sulullah saw telah memutuskan, siapa yang lebih berhak membeli atas se- 


tiap bagian rumah atau kebun yang belum dibagi, maka seseorang tidak 
boleh menjual bagiannya sehingga kawan syarikatnya mengizinkannya, 
apakah kawannya akan membelinya, tetapi kawannya, itu tetap lebih 
berhak membelinya.” Dua orang yang berkongsi dalam memiliki sebuah 
kebun, maka ia tidak boleh menjual sahamnya bagi orang lain, kecuali 
harus menawarkan pada kawan kongsinya lebih dulu, mungkin ia akan 
membelinya atau tidak. Jika ia menjual sahamnya pada orang lain tanpa 
memberitahukan pada kawan kongsinya, maka kawan kongsinya lebih 


berhak. 
- Pe A, o , 
AK EA 
| 19. Aa 


YANG LEBIH BERHAK MEMBELI BARANG PAROAN 
DAN HUKUMNYA 


AKAL . And 2 L Ri en 
JBJB 3S GEN Ela PL “KY 
ETAP. aa PEMULA 
Andri Ge AE dtang : 
4547. Dari 'Amr ibnu Syarid dari Abu Rafi? berkata: ?'Rasulullah 


saw bersabda: ''Tetangga itu lebih berhak: membeli rumah /kebun se- 
seorang karena dekatnya.” 


Pd An Fa Lg - 
TEMSE AA SEA EM ja PES 01 
- Pa ' - - ) 3 
TI Ds ab2 
Pd Pn 2g « kr Be, AN 
OP AO PP LIA PAMA VER PA ip Utan 


Pa 
526 | 


4548. Dari 'Amr ibnu Syarid dari ayahnya bahwa seorang bertanya: 
”Wahai Rasulullah, tanah bagianku dari tanah syarikat yang tidak da- 
pat dibagi karena ada kongsi dengan tetangga.”' Sabda beliau: ”Tetang- 
ga itu lebih berhak membelinya karena dekatnya.'" 

2.5 
2, 


2 CALL 9. x Ih 
PING Pop v PUNK 2 KING “2084 
Pa 234 N 2 - Da ea Lana .- 
Bra 24 Ja Ka MAS oma 3 


MIA, £ 


Pa Jtti MT ILI 9 Ip 


4549. Dari Az-Zuhry dari Abu Salamah ra, bahwasanya Rasulullah 
saw bersabda: ?'Hak membeli itu hanya berlaku pada setiap tanah syari- 
kat/kongsi yang belum dibagi, bila batas-batas pemilikan untuk masing- 
masingnya telah ditentukan, maka tidak ada lebih berhak membeli lebih 
dulu atas yang lain.” 


3 IL Kk Lae? y4 Te ne 
D ary as JB PEN Vlalge -200. 
AN AN Ko 


4550. Dari Abu Zubair dari Jabir ra berkata: "Rasulullah saw telah 
memutuskan hak membeli lebih dulu bagi kawan kongsi maupun bagi 
yang bertetangga.” 


527 


